Abu Nu'am Al Ashfahani 


O 





Tahgig: 
Abdullah Al Minsyawi, 
Muhammad Ahmad Isa & 
Muhammad Abdullah Al Hindi 


Pembahasan: 


Tingkatan Ulama Madinah 





Daftar Isi 


DAFTARISI 
(211). MATHAR AL WARRA@ ......o.oooooooooooooo 1 
(212). AUS BIN ABDULLAH ..........o..o.ooooooooooooooo 16 
(212-M). YAZID BIN HUMAID ADH-DHABI................... 4 
(213). JABIR BIN ZAID...........o.ooooooooooooococooo. 53 
(214). DAUD BIN ABI HIND............o. oo... 89 
(215). AL MUNDZIR BIN MALIK......o..o..o..o.ooooooooo. 118 
(216). BAKR BINAMR ............o..oooooooooooooooooooooo 137 
(217). AL FUDHAIL BIN ZAID AR-RAOASYI................ 143 
(218). GASAMAH BIN ZUHAIR ...............o..oooooooooo. 147 
(219). ABU AL HALAL AL ATAKI ............o.ooooooo. 154 
(220). MAIMUNBIN SIYAH ...........oo.oooooooooooooo oo. 161 
(221). AL HAJJAJ BIN AL FURAFISHAH ..................... 168 
(222). IYAS BIN GATADAH AT-TAMMMI ........o....i..... 179 
(223). ABU AL ABYADH ............o..o.oo.oooooooooooo 183 
(224). LAHID BIN HUMAID ...........ooooooooocooooo 186 
(225). HASSAN BIN ABI SINAN ..................o.o.ooo.. 198 
(226). ASHIM BIN SULAIMAN AL AHWAL .................. 227 
(227). IYAS BIN MU'AWIYAH.........oo.ooooooooooo mo. 239 


Hilyatul Auliya 


(228). SYUMAITH BIN AJLAN .............. oo. 254 
GENERASI TABI'IN MADINAH (KETUJUH ULAMA 

An | Na an AN as PN 293 
(229). ZAINAL ABIDIN ALI BIN AL HUSAIN ................ 293 
(230). MUHAMMAD BIN AL MUNKADIR ...................... 359 
(231). SHAFWAN BIN SULAIM .................ooWo 427 
(232). AMIR BIN ABDULLAH ................o. como 465 
(233). SA'D BIN IBRAHIM AZ-ZUHRI .....................ooo. 480 
(234). MUHAMMAD BIN AL HANAFIYYAH.................. 506 
(235). MUHAMMAD BIN ALI AL BAOIR ...................... 537 
(236). JA'FAR BIN MUHAMMAD ASH-SHADI0 ........... 601 
(237). ALI BIN ABDULLAH BIN ABBAS ...................... 676 
(238). MUHAMMAD BIN KA'BAL GURAZHI ........ Dental 705 
(239). ZAID BIN ASLAM ...i012. ci oooomoownndonvanusannnnasa 753 


Daftar Isi 


Pendahuluan 


Al Hamdilillah, berkat rahmat dan karunia Allah #&, proses 
penerjemahan, pengeditan dan penerbitan buku yang merupakan 
karya seorang ulama dan ahli sejarah Islam terkemuka, Abu Nu'aim 
Al Ashbahani dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri teladan dan panutan umat dalam 
setiap derap, langkah dan tindakan, Muhammad Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Buku Hilyah Al Auliya'ini merupakan ensiklopodia Islam yang 
memaparkan sejarah dan biografi para ulama salaf terdahulu secara 
detil. Dengan membawakan hadits dan atsar beserta sanadnya, Abu 
Nu'aim Al Ashbahani menceritakan sejarah hidup generasi Islam, 
mulai dari generasi sahabat, tabiin, tabi' at-tabi'in dan seterusnya 
secara otentik. 


Sistematika penyajian buku ini terbilang klasik karena semua 
kisah dan biografi ulama salaf di sini diceritakan menggunakan hadits 
dan atsar secara lengkap, sehingga validitas dan keotentikan ceritanya 
pun bisa dipertanggungjawabkan dan sangat orisinil. Oleh karena 
itu, buku ini merupakan referensi utama dalam disiplin ilmu sejarah, 
disamping buku-buku sejarah Islam lainnya. 


HilyatlAl ya ———- 


Semoga kehadiran buku ini semakin menambah khazanah 
keislaman dan meningkatkan wawasan umat untuk tampil sebagai 
komunitas masyarakat terbaik. Akhirnya manusia adalah makhluk 
yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena hanya Allah- 
lah yang Maha Sempurna, maka saran dan kritik sangat kami 
harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. 


Pustaka Azzam 


Hilyatul Auliya" 





(211). MATHAR AL WARRAO 


Diantara mereka ada pula orang yang alim lagi dirindukan, 
pekerja yang dermawan. Dia adalah Abu Raja" Mathar Al Warrag. 


Ne Ba aa Ga 3 Glkul GIS :JB 
Pan Sana P3 AG - Ea Ig, 0... 8 & 9 0 
dal ski Kwa— “. aa LS OP IA 


KS 


eraarnaa Ih ap Gi 


3281. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ishag bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdurrahman bin Umar bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, 
“Semoga Allah merahmati Mathar, dia adalah budak ilmu.” 


Hilyatul Auliya” 


NN - E8- 
:JB (Alor Cr Jual #1 Ld— —YYAY 


“ 


JB Gea oi AS 2 Jie Ba :J6 Jb 


Han TN Aha aa "5 - £ 2. 0 
Sa Ita IV IE ea OS Km 

"4 
o3- 


SAB 9 A43 


3282. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Abbas bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Khalil bin Umar bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar pamanku Abu Isa berkata, 
“Aku belum pernah melihat orang yang seperti Mathar dalam 
kefakihan dan kezuhudannya.” 


# 


JB cake D3 te jl GS -YYAT 


3 0 Ph Pd 


Pa 4 ena “JG (lou 


Hilyatul Auliya' 


Ar 0. 


2 3 - 0 - 0 - ah sd Lo or3 
APA lp Up UU ata JB COLA 
z “.. 8 - PI Ih Pe) sa 

KS AN al oa 


3283. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Malik bin Dinar berkata, “Semoga Allah merahmati Mathar, 
sungguh aku berharap dia masuk surga.” 


a “ 
2. M 3 6 G3 9. 


Lo op Kades pl Ul —YYAL 


GG: 
CG: 


o- 80 3G & “0 & 9 
Sa 
- 


3) OP Ka Ko d— JG Olahan ) Ta 


SL JB JI 2 HI K3 B5 


#3 AN Ok 
“ Gx 


8 4 


Pd 
ah OS. 


ai GR By Ipa Sa KE GI 5 


3284. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Ma'dan menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdul Jalil bin Al Harits menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syaibah binti Al Aswad menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Aku melihat Mathar Al Warrag yang sedang bercerita.” 





Hilyatul Auliya' 


3 K Tenan “JB aa AI al Kab :JU 
na ya Ao Pe bean CS 
53 Lg Ag 3s 035 o 3 Ju eng jas 


- 
z 


N 


Oo 


. 
s » 
1. 


3285. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Hammam As-Sakuni menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syaudzab, dari Mathar Al Warrag, dia berkata, “Apabila 
rasa takut dan harapan orang yang beriman ditimbang dalam 
timbangan, maka salah satunya tidak akan lebih berat daripada 
yang lainnya.” 


P3 
3 


Angan aa Bab —YYAN 


Jo aa 3 Ka au TAN aa 


Pn ta Pena AS JB 


Hilyatul Auliya" 


SSB Pap pi at ya da 


P Id La »' y 


Soe IPIN SANA JS Sp 
LA OR elo Ab La Ja JET 


3286. Abu Bakar Al Ajurri Muhammad bin Al. Husain 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al 
Hulwani menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hakam.bin 
Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Dhamrah bin 
Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaudzab, 
dari Mathar Al Warrag tentang firman Ailah &, “Sesungguhnya 
telah Kami mudahkan Al @ur'an untuk pelajaran, maka adakah 
orang yang mengambil pelajaran?” (Os. Al Gamar (17): 17). 

Dia berkata, “Maksudnya adalah, apakah ada penuntut ilmu 
yang dibantu?” 


. 


"JB akan D3 dh R5 Ea SYYAV 


2 o- - aan Ae 0 -.o £ 3 Nb AG 
IS Kom :JB Sal) ea Ioi » Son LI 


- o o 
Pe - 


IP Gan Vie "Iu (ad 25 aa 
o Ro GA " # 1 Ma KG AA Te 0. Te Lagu 
PP Ea Jab Jas IP ujan Gp Kby 
Pa Ke aa Ni £ 0. a10: : K3 Le... 
IP AR a03 YA 3 oa 


Hilyatul Auliya' 

or - 8-0 H Mn 7) » 0... Io 30 A 

ale adl») Tedh MAS Jas oyag talas Ain Al 
Ie 0 
Kh 

Joe 4 £.. - (-) A2 ar .- 

HS AI pg ML uya ea Kl 

2 Ta? 2. & . ac Pn . ... 

So Baal el) (ala Oam Cai ye ye GUI 

- $ - - pa - . 


Pe #£ o- o Pa 2 2, o Ta Ta P 
IP) UD ala Aaj oa Ang JAMI 3 Ajang 
SA ae AR ah oi apa 


0-3 ( » 

3287. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Rasyid menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Abullah bin Hani” Al Magdisi 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Dhamrah menceritakan 

kepada kami, dari Ibnu Syaudzab, dari Mathar, dia berkata, “Amal 

yang sedikit dalam As-Sunnah lebih baik daripada amal yang 

banyak dalam bid'ah. Barangsiapa yang mengamalkan As-Sunnah, 

maka Allah akan menerima amalnya, dan barangsiapa yang 
mengamalkan bid'ah, maka Allah akan menolak amalnya.” 


Mathar meriwayatkan secara musnad dari Anas bin 
Malik 4. Dia juga meriwayatkan dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Abu 
Raja' Al Utharidi, Mutharrif bin Syikkhir, Jabir bin Zaid, Abu 
@ilabah, Amr bin Dinar, Atha', Ikrimah, Nafi', Al Hakam dan 
Sa'id bin Jubair. 


Hilyatul Auliya" 
baba PN Os Tes IA STA 
eka Ie TS Bab ide 
Gi LA Jia yh Gis na LAI ana 
Bb BP SP SR Ia C5 2JB pal 
Kie AI eko MI Ig) DS IE HE AI Lp) 


0.0, PN La YAN 0. Tn Ia Pa AN 
FPS SI Ia La Ah 
- 


CN 


- 
o “ & . Oo 


ve Li A Ed Ga Rp 
Ie AG Ita Hi 2 SA jai 


TI Ed yA y) 


3288. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Basyir bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Musa Al Asyyab menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Hilal Muhammad bin Salim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mathar Al Warrag 
menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik 45, dia berkata, 
“Rasulullah & biasa menggilir sembilan istri beliau pada pagi 
hari.”1 


1 Hadits ini dha'if 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini shahih tsabit dari hadits Anas, namun gharib dari 
hadits Mathar. Abu Hilal meriwayatkan hadits ini darinya secara 
gharib. Kami tidak menulisnya secara ali kecuali dari hadits 
Asy'ats. 


SRS al 5 2 Bis —PYAA 


Ona 25 AI AS GAS YG SA 


gAd Say SA C G3 AN ja WS 


As 
- 
- 
0#.. £ B, () . nd 
| Ls 


Ob Legeah co. Ae ae 3 
3 ag san Ba as 1 Peka Me Al 
J 

. Eh IG IS EN 7G ea 


o 
N 


DE na 
ma MS ya 


HR. Ahmad (3/239). 
Di dalam sanadnya terdapat Abu Hilal bin Salim Ar-Rasibi, dia shadug, 
namun sedikit dha 'ifsebagaimana dalam At-Tagrib. 


Hilyatul Auliya" 
FA Dua Sar “Bi “ 2 - ne 
B3 3 Ld G4 mao Lada Ia 
Pa ape 2g 0 “ 1 E£ 0. 9 
RO oa PAI 0 AP tml GS lag 
£ 0 e- ? 208 
AS hal YP Copa Op SE 
3289. Ahmad bin Al @asim Al Muaddil dan Al Hasan bin 
Illan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Muthahhar bin 
Al Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al 
Husain bin Wagid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami, Mathar Al Warrag menceritakan 
kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Allah bertanya kepada orang kafir pada Hari Kiamat 
Apakah engkau rela jika seandainya engkau mempunyai emas 
sepenuh bumi, engkau akan menebus dengannya? Dia menjawab, 
Tentu wahai Tuhanku.' Maka Dia menanyakan lagi, “Engkau 
dusta! Engkau telah diminta lebih ringan dari itu tapi engkau tetap 
tidak mau'” 
Hadits ini shahih dari hadits Gatadah dan Abu Imran, dari 
Anas, namun gharib dari hadits Mathar. Ali bin Al Husain 
meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dari Mathar secara gharib.2 


2 HR. Muslim, pembahasan: Sifat Kiamat, Surga dan Neraka (2805). 


Hilyatul Auliya' 
jin Gi JAS GA AG SAS NYA. 
JB AIA 0 ae Di GLS BIS Jb 


Pap 


Kana La gg aa “JG Je gi PA Wa 
Aa SA gi PA ya EN Ia di 136 
B 2 2 sa ot Aa , s8 8 “ Joe “Y 
Cp JB An dea Ko ol aa 
- Pa 2 an tar 2 . 3G gann, 8 o- X 
Sati ISI SINI — J3 SA SA IS AI 
AA SANA - “In 82 
AAN & ASING 238 & Aan 3 Ku3 3 
HN 03 


Yen -.0 ML. “ 


“ 


. 


aa HS 3 P3 Pa $$ Pile 
saia Wa ta Je sak 


39. 


Tera Pp 


3290. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Abdu Rabbih Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar bin Sahl 


10 


Hilyatul Aliya 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mathar Al Warrag 
menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik 2, bahwa Nabi & 
bersabda, “Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia 
akan menghembuskan cinta-Nya itu ke dalam hati para malaikat 
Dan apabila Allah membenci seorang hamba, maka Dia akan 
menghembuskan benci-Nya itu ke dalam hati para malaikat 
kemudian meniupkannya ke hati anak cucu Adam.” 

Hadits ini shahih tsabit dari hadits Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah &5, namun gharib dari hadits Mathar dari Anas. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari hadits Ma'mar, dari Yusuf. 


ara 2 0 Go 3 3013 iG- 
an Dn 01 03 Lo 3G. & 8 AG 
"JB O9ja 3 MI IaS ey Koba (Sar om 


sa Tok Se Rene La NN Haa 
BI Jd J3 salah Kab JB OH 
jae p 2 4 Bas BU US E o GL - 9 £ 
Dp Lan 2 Jl jl Il as colis LT, 
On ap NA Da GO 


Ai daa ea eni 


ag dls 


11 


Hilyatul Auliya" 


£ 2 30,- 


Ab u cab JH aa na Kr 
Dia Ja daa Spa ap omi 


£ 
# Loc 


Te LP IA Kai SAS pl Sy 


3-09 


dy ra 


3291. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Kakekku Muhammad bin Ubaidullah bin 
Marzug menceritakan kepada kami, dia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam menceritakan 
kepada kami, ada yang bertanya kepada Mathar Al Warrag pada 
waktu itu aku sedang berada di sisinya, “Dari mana Al Hasan 
memperoleh (dalil) wajibnya wudhu setelah memakan makanan 
yang dimasak dengan api?” Dia menjawab, “Hasan 
memperolehnya dari Anas, Anas memperolehnya dari Abu 
Thalhah, dan Abu Thalhah memperolehnya dari Rasulullah $&.” 


Hadits ini gharib masyhur tsabit dari hadits Al Hasan dari 
Anas, namun gharib dari hadits Mathar. Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Hammam. Imam Ahmad 
meriwayatkan hadits yang sama artinya dari Affan. 


P3 
a- 2 Tea ka 


WI 1JE (Ia Nan bara —YYAT 


2 o B- X1 30 3.0 £ CrL9o. 


PP KA HAN GEN B3 


Hilyatul Auliya' 


Kera LPapa AAA aa an ba ee YG La 


Ot 38 0- A8 


(er beng si 
s. 


ge Nek 


“ 
0 " 


2 


TN ON 


BEN Ke BAN slh 3 
S3 oa Lada ag LA 9 SAR 


3292. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Zur'ah Ad-Dimasygi dan Ahmad bin Muhammad bin 
Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Al Jumahir Muhammad bin Utsman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sa'd bin Basyir menceritakan kepada kami, dari 
Mathar Al Warrag, dari Al Hasan, dari Samurah #& bahwa 
Nabi & bersabda, “Ya Allah, letakkanlah di bumi kami ini 
perhiasan dan kestabilannya.”? 


3 Hadits ini hasan. 
HR. Ath-Thabrani dalam A/ Kabir (6904, 6938, 6952): Al Bazzar (662-75, 
71) dalam Zawa “id Al Bazzar. Sanad Al Bazzar hasan lagi shahih. 


13 


Hilyatul Auliya" 


Tidak ada yang meriwayatkan dengan redaksi ini dari 
Nabi & kecuali Samurah. Hadits ini gharib dari hadits Mathar. 
Sa'id bin Basyir meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


KL IE a05 5 Si Bis —ryar 


3 0 


HA Aa His an dau AH ssi 
ae AG IE eat US Ce 
AN 3 3 5 ie S5 AG Nae 
ale Se MA 
de SA ajah sana Ia Tapi oma Ki 
IL ES ina NI dan Ke 


ses Ki HAJI 


Al Haitsami dalam A/ Majma'(10/182) mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam A/ Ausath dengan sanad yang bagus.” 


14 


Hilyatul Auliya 


3293. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mathar, dari 
Muhammad bin Sirin bahwa Dzakwan Abu Shalih berkata dan dia 
sempat memujinya, dia menceritakan dari Jabir, Abu Sa'id dan 
Abu Hurairah # bahwa mereka melarang sharf (penukaran dinar 


dengan dirham). Kedua orang dari mereka me-marfu'kannya 
kepada Rasulullah &. 


Hadits ini gharib dari hadits Mathar. Sa'id bin Abi Arubah 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib sebagaimana yang 
kami tulis dengan sanad afi hanya dari hadits Abdul Wahhab bin 
Atha'. 


Pap 


HS SA KI B5 —yyYa£ 


& o- LD 


Pai man NU Ea JB 
et 23 BAL : JG Pa Be Tea Dea - JB 
BP AA Coal ap HE 


ko- Teo. 


& Cal aa & “JG na AN PI du 


15 


Tx 


Hilyatul Auliya' 


kn BB. 3 - 6 “ Kena 


- 


Pd 


| Pa Nana NS : Pan | Co 3 
8 oke La Ian PE TEA 


R0 AS 


DE 5 aa Sala 


3294. Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Salm Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Basyir bin 
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin 
Zibrigan menceritakan kepada kami, dari Mathar dan Ayyub, dari 
Muhammad, dari Abu Hurairah #:, dia berkata, “Nabi melarang 
meringkas shalat.” 


Hadits ini shahih tsabit dari hadits Muhammad dari Abu 
Hurairah, namun gharib dari Mathar. Daud bin Zibrigan 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


(212). AUS BIN ABDULLAH 


Diantara mereka ada pula orang yang menjauhi hawa nafsu 
dan pendapat pribadi, memisahkan diri dari laknat melaknat serta 
kata-kata buruk. Dia adalah Aus bin Abdullah Abu Jauza '. 


4 Hadits ini shahih. 
HR. Abu Daud, pembahasan: Shalat (947): dan Ahmad (2/232). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Abi Daud, cetakan Maktabah Al 
Ma'arif — Riyadh. 


16 


Hilyatul Auliya" 


ap ea DV Bug 3 gag AB - 
erna ea Ju Ae Pan aa Wb — —YYA0 


» o - - at P3 o- ae BL 
OA 03 ME Bas :JB HA A3 


rapi 
o- 340 4 - LD 


Sur » or Su tj Pan 3 ae DA— “ie 
Te 0 1 £ g o £ Pd Bia 
25 alel oy - JE ya &! £ “s3 


PA TE SAN SN. -£ 

Ja CP Ng aa Ol up #3 Sea HE 
MAS 

3295. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Arim bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr 
bin Malik An-Nukri, dari Abu Al Jauza', dia berkata, “Duduk 


bersama kera dan babi lebih aku sukai daripada duduk bersama 
para pengikut hawa nafsu.” 


Ta pa AD. $ SS Gi Ka ya YYa1 
ra NAN Kata Je ge Casa 
Pe Yen Tara “JG GAN Pil AJB Bd 


17 


Hilyatul Auliya' 
:JU ai SP UI on yr LP Uki 
o f : o @ 
2 333 S3 Es OY gn di SN 


- 


ASI Jah oa IE ia da IA 
£ . Lie 2 PJ NA 


MALAS SI ob 153 

Get on Ah AA Ae Para “3 Lo P3 23, 

Ca NG SD IS Las ASI gap SPA 
Eri 


3296. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ar- 
Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik, dari Abu Al 
Jauza”, dia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
rumahku dipenuhi kera dan babi lebih aku sukai daripada 
bertetangga dengan seorang pengikut hawa nafsu. Sungguh 
mereka telah masuk ke dalam ayat ini, Beginilah kamu, kamu 
menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan 
kamu beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. Apabila mereka 
menjumpai kamu, mereka berkata: Kami beriman'.” (Os. Aali 
Imraan (3): 119) sampai akhir ayat. 


Y 
» 


- 


aa 
2 
KW 


18 


Hilyatul Auliya 


£ & o- 


JG (baba » A IS C5 ya 
s4 Pe Ie ea ee 


- 


2 Ip pr DG up Ci ea Ko A— "JG Te 


J A eng Wj ta :JB as SI UU 


3297. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik 
An-Nukri, dia berkata: Aku mendengar Abu Jauza" berkata, “Aku 
tidak pernah melaknat apapun, tidak pernah makan apapun yang 
terlaknat dan tidak pernah pula menyakiti seorangpun.” 


YG 065 Ap aa yh paka —YYAA 


“ 


Ke AI Cara 
Kara “JB EPA Asi SI ag $ Sp Ta Aa 


19 


Hilyatul Auliya'" 





Sama IE SSI SL ep ae 3 
2 


OT ia Tai 0 or JE PN be 2 £ - In 

J3 «Jas CA url 3 dal cal) il C3 SL 
- 1 ar 

. 905 3 - Be An ena “en Pa ep 5 aa 

KRI Karl lem OS da3 U jala Eh ISU 


P, 


ce - 0 - & .. L.. 8 
PAI alah CASN So KI 3 LN 
Ka sap - da 

AI 3 33 oya 

3298. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar ayahku 
menceritakan dari Abu Jauza' bahwa dia tidak pernah melaknat 
apapun, tidak pernah makan apapun yang terlaknat. Dia juga 
selalu memberikan uang dua atau tiga dirham kepada 


pembantunya setiap bulan supaya dia tidak melaknat makanannya 
bila dia terkena panasnya tungku atau letupan panci.” 


Pa Tanua o, Sa A 9 3 - Pap 

BIS JG Fail 15 IS GAS —pyaa 
0 Ke sa IG ani - E 30 3G. 3 

LP og Olaulu Led 2G Dal un 


o- - o 0. 0 o- LL 90 3 5 AS Aa 
MU og EP UP Aa up Il Wa :JB 


20 


Hilyatul Auliya” 
C0, - o “2 3 - 9 s3 os... 1G - 10 - : £ 
2 - - 
# 


og, aa - La (aa g 2 2 ang 
Ugis Uu 233 VI AT OT Ga Lag cod ia 
(ea BEA “L sat ut NA. .o Naa 
Ke SAS Urine ol dl Ale day 0S) 
EX 9 - : - - e£ 3 0 - Pa 
| Gran Yg skali ja Il Ca Kn Lai 


. 


Sg LEG 2 snare “NP 

HAN KY IS IR JK 

3299. Ali bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr 
bin Malik, dari Abu Al Jauza', dia berkata, “Aku bertetangga 
dengan Ibnu Abbas selama dua belas tahun di perkampungannya. 
Tidak ada satu ayat Al @ur'anpun kecuali aku menanyakan 
kepadanya. Utusanku bolak balik tiap pagi dan sore mendatangi 
Ummul Mukminin, namun aku tidak pernah mendengar dari ulama 
dan tidak mendengar bahwa Allah & berfirman tentang suatu dosa, 
'Aku tidak akan mengampuninya', kecuali menyekutukannya- 
Nya.” 


- JG (den an AM 


# 


o- 30 3G. & 


21 


Hilyatul Auliya" 


Z 


SAI at os aa P haha JB SI 
YAA Pee Sg » Tgk 
IST Aa Ip G3 As (33 ab J3 
P3 BA GA UU Aj Fa 
SN Tau sa At AN el JG KL 


4 9 - 

sela aya JSI Ula JI 

z - 2. 
3300. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Abu Al 
Jauza' berkata, “Apabila para ahli fikih dan orang kaya di 
kalangan kalian pergi menemui seorang ahli fikih yang kaya, lalu 
mereka minta segelas air apakah si fakih yang kaya ini akan 
memberi mereka air itu?” Mereka balik bertanya, “Wahai Abu Al 
Jauza', siapa yang tidak mau memberi sekedar segelas air itu?” 
Abu Jauza" menjawab, “Demi Allah, sungguh Allah itu lebih 
dermawan untuk memberikan surganya daripada orang itu 


ane at ae Se ae 


memberikan segelas airnya.” 


22 


Hilyatul Auliya" 


JB - ae Bis —rraA 


HIS BIS :J6 (Galah F Kabah GAS 
AI ag BIL JB ks KA On) 


os A9 


BE Na Pan -JU 
IE Sah 


3301. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hatim bin Al Laits Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Sa'id bin Zaid bin Amr bin Malik menceritakan kepada 
kami, bahwa Abu Al Jauza” tidak pernah berdusta sama sekali.” 


SIB ae 2 sae af Gia ran 
Je Tera “JG 2 Cr Dra Tega 


Kena yen kara “JG (3 Fr Kena JG YA 


GI ad gi TP MN ai sAh GA ai 


Hilyatul Auliya' 


3302. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hatim Al Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik, dari Abu Al 
Jauza', dia berkata: “Aku belum pernah melihat seseorang.....” 


ter -o $£ - o To 40 3G. 3 AS 2 5 


- - 
& 
m9. Sa So JS RB 


(OlnamA 03 Kao WI— “JG 


MI ISA EN PI G3 


3302-M. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ja'far bin Sa'id 
Al Asy'ari menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid bin 
Mas'adah menceritakan kepada kami, dia berkata: Nuh bin @ais 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sulaiman bin Ali 
menceritakan kepada kami, bahwa Abu Al Jauza' biasa 
melakukan puasa wisha/ selama tujuh hari tujuh malam, kemudian 
dia. menggenggam tangan pemuda dan hampir saja dia 
meremukkannya.” 


24 


Hilyatul Auliya' 


».. 30 3S. 43 z7 2 


as & hai op Ian ipar NYA 


80 4 Si Pap 


“ 
aa o- 350 4 9- 


9 # 3G - Cet 0 - aa, 
BI JB 05 Ep US GAS 1JE SI as 


. 
LAN 


Ae Cg LA CK db Uu PAS 


&$ 

a Et aan Ag 9g ha Pe OR bahasa 
Ap Cab JR PI EA SI 
5 ” 


Naga SA UU jai Al AL SA 
f 3 Ll “Jis apa! dy 


aa o 3 
#YGA ya el) : 


Pe 35 0 £ 2 Th 


0o-£,. 0 X0 2 : or - Ne 

CP dor pl CA Dal Ls Ha Os pr Cena 
o £ ah LA 3 Aina 
Ban ai "Jas AI A33 Lah domumadi 
0.3 3 ra Par 

1 gta er Pa 5, 

3303. Muhammad bin Ahmad mengabarkan kepada kami 

dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Umar An-Namari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Malik 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Pada suatu hari kami 
bersama Abu Al Jauza', dia sedang menceritakan hadits kepada 
kami. Tiba-tiba ada seorang yang jatuh tersungkur, lalu kejang- 


25 


Hilyatul Auliya" 


kejang, maka Abu Al Jauza langsung melompat ke hadapannya, 
lalu ada yang mengatakan, “Wahai Abu Al Jauza', orang ini 
sepertinya akan meninggal.” Dia berkata, “Tadinya aku merasa dia 
termasuk para gaffaz (tukang timbangan), dan kalau benar dia dari 
golongan mereka, aku tidak akan memerintahnya, dan 
mengeluarkannya dari masjid, karena Allah menyebut mereka dan 
berfirman, “Air mata mereka mengalir dan kulit mereka gemetar .” 


Lap A5 JB le SG AN GAS Ya 


gai gb bs SIB AI 1 AS 
BS ana Hera Ea (ai Hare 
Oh SA ai SAN ITU Ela Kai IP sAUL 


o & o-o Lae au Sit 
S3 le EU Ai (II Olesi 
C 


Le pai IPA AE HA di 
SAN gt oi SG SY AS 


A 


“ 


- va 
- 


LA 8 NN H3 —.. 0.0 
cal Ya JI Y Ja VI SB AI ISU cah 


26 


Hilyatul Auliya" 


- 
fe. 


Z. . 5, Lha... “5 “”. Fandi £ 2 
ie Igo song ola 3 Tea SPS lah, ya 


PRA 


Ao .. 
.Ien el Yi yen A3 


3304. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik, dari Abu Al 
Jauza', dia berkata: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya syetan itu akan menetap dalam hati sampai si 
pemilik hati tidak mampu menyebut Allah. Tidakkah engkau lihat 
di majelis-majelis akan datang seorang yang sebagian besar hatinya 
tidak pemah menyebut Allah kecuali saat dia bersumpah. Demi 
Dzat yang jiwa Abu Al Jauza” berada di tangan-Nya, tidak ada 
penolak syetan dari hati kecuali ucapan “Jaa ilaah illa Allah”. 

Kemudian dia membaca ayat, “Dan apabila kamu 


menyebut Tuhanmu saja dalam Al @ur'an, niscaya mereka 
berpaling ke belakang karena bencinya.” (Os. Al Israa" (17): 46). 


Tun co 5 “Tp o- 2 
JB KA up OKE SP ii —YY 0 
Pd sa 2 


27 





Hilyatul Auliya" 


A 0 &£ o 3 


Opal 2 IE IIA telaga UI Lahat 1 


GG: 


. 


LOTAN BA La GA As 


0. 3 


Ta o 1 os 0 “9 4 : £ TA # 

PI MS AS Sel yh al 
— s4 Os NX, Pd £ ( “ 
TMS Ph Mag AN pg KE 


3305. Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id 
bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Malik 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Al 
Jauza" berkata, “Memindahkan batu besar akan terasa lebih 
ringan bagi orang munafik daripada membaca Al @ur'an.” 

Abu Jauza' meriwayatkan secara musnad dari Ibnu Abbas, 
Aisyah dan beberapa orang lainnya. 


- 20) A0 Ao 4 IG Teen 1 ee 240 d 


Ta 
1G # 


an Ner3 KIS JB AA Ja 3 KAS :JB 


9 o - Lo. £ 0. 3 6 "Ea 


28 


Hilyatul Auliya' 


“N 


ot “ Le -“ 2 an Na - o- A - - 
bale II aa WI da JE JB Kis AI P3 
#0. @ 2 st 3 - 0 3 ? Nag ab 
Pe el es oya Asal Ne ya Kdl Jai ag 


3 0 623 E 5 0. ea 2 320. 23. 
el As an aa SG An BE Jalg (Rong P3 
A00 2 


Kama yag IA 


ANA en 
z ba aa Leda 23 
. Ja ! ore (eluma YI O Sing 
3306. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Hilal Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ugbah bin Abi Tsubait Ar-Rasibi menceritakan kepada 
kami, dari Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas #, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Penduduk surga itu adalah orang yang 
memenuhi telinganya dengan pujian manusia yang baik dan dia 
mendengarkan, sedangkan penduduk neraka adalah orang yang 
memenuhi telinganya dengan ejekan manusia yang buruk dan dia 

mendengarkan.” 


5 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Zuhud (4224). 
Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan Ibnu Majah, cetakan Maktabah 
Al Ma'arif - Riyadh. 


29 


Hilyatul Auliya" 





Hadits ini gharib dari hadits Abu Al Jauza". Tidak ada yang 
me-mnarfu“kannya dan me-musnadkannya selain Muslim dari Abu 
Hilal. 


Sp in Au ad Ht IG 


3 
tg o - Oa 


pe TANGG 0 ad Su ml 
SE BNN AN Sant NG An Na TE 
ale Al Ke Al Sya) JB JB KS Mb, 


SI omah Ok MS 2g 


Os 
sg Pad” LX 07 0 . £ - o “ 5 
Y dog Sega Il Lau Op ae 


SA Akan 


3307. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, 


30 


Hilyatul Auliya" 


dia berkata: Sa'id bin Sufyan Al Jahdari menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Abu Ja'far menceritakan kepada 
kami, dari @atadah bin Abu Tsubait Ar-Rasibi, dari Abu Al Jauza', 
dari Ibnu Abbas #&, dia berkata: Rasulullah #@ bersabda, 
“Berdzikirlah kalian kepada Allah dengan dzikir yang mana orang- 
orang munafik mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang 
riya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Abu Al Jauza”. Tidak ada yang 
me-maushufkannya kecuali Sa'id, dari Al Hasan. 


3 0s X8 - 


BIS JB ara 3 AMS EA YA 
CI 535 pd BIL 1JG ab Lap 
3 o - NN Siri £ 0 3 03 - 
AS ea au SI Si 
PA PE SANA “5 3 “9 2 Lo 20 “ - - 
KI ala has alah SS IE cas Al go) 
Hae TPA a Loc bai oa or X, “5 
au) OS 2 un 3 An Lag date ag) ud 
PP, - 2 PP : 3, 2 TA 2 3 
"JB cega Na Paid lor Dian Ad Ogan 
OS Cal Hi aa GI 5 aa OS 


31 


Hilyatul Auliya — 


gp Daan 


Se Be aga & 2 8 “ 
al JP lala Y Ha ui AN Rd 


PO Ani 


Edo AK AAN NA Ah AN oa IS 


ine » ll aa 


3308. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Nuh bin @ais menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin 
Malik An-Nukri menceritakan kepadaku, dari Abu Al Jauza', dari 
Ibnu Abbas &, dia berkata: Ada seorang wanita yang alat di 
belakang Nabi &. Wanita itu termasuk wanita yang paling cantik 
diantara para wanita. Maka ada sebagian orang yang sengaja 
memilih shaf terakhir agar bisa melihat wanita itu. 


Ibnu Abbas berkata: Ada juga salah seorang diantara 
mereka yang melihat wanita itu dari balik ketiaknya. Ada juga yang 
maju ke depan shaf sampai dia tidak melihat wanita itu. Maka 
Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Kami telah mengetahui 
orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami 
mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (eerpadamu 
(Os. Al Hijr (451: 24). 


6 Hadits ini shahih. ne an 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Tafsir (3122): dan Ibnu Majah, pembahasan: 
Mendirikan Shalai (1046). 
Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, 
cetakan Maktabah Ma'arif. 


32 


Hilyatul Auliya' 





Hadits ini gharib, dari hadits Abu Al Jauza” dari Ibnu Abbas. 
Nuh bin @ais me-marfu'kannya secara gharib. 


- 
4 o- 9 


MN aan A3 DN KS ADA SA 
—g au YEN KIA PB Tara 


o- A0 AA. A 


Tran GAN Ga oi SAI aa 5 SA 
Pe an 


“ La. 


Ts eh IS sen y 
(3 pik g Ab Na Era 3 


ALL LS AS an Il IG Sis 


Jaa G pekanjeaakamk:A 


3 C3 ema 
sn JB 3 ye Kan Ne: si 


2 


c 
LH“ 


33 


Hilyatul Auliya' 

Tv (Bi : - 23 - : - - 2 Pd or. Ng - Ph 

Ami AD Aa BD elag ale al de ak! 
“ar a09 03 


so, 01 Lo. E005...9 » £ 
- al - 
o- 28. AA z 


PS PI Sada Un NI Dyna legaya 


3309. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdul Malik bin Abu 
Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin 
Amr bin Malik An-Nukri menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas #&, dia berkata: Salah 
seorang sahabat Nabi #& mendirikan tenda di atas kuburan dan dia 
tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Ketika dia ada di situ 
ternyata ada orang yang membaca surah Al Mulk sampai selesai. 
Kemudian dia mendatangi Nabi & dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku mendirikan tenda di atas kuburan dan sebelumnya aku tidak 
tahu kalau itu adalah kuburan. Tiba-tiba ada orang yang membaca 
surah Al Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah & bersabda, “Ja 
(surah Al Mulk) adalah pencegah, ia adalah penyelamat yang 
menyelamatkan dari adzab kubur”! 


7 Hadits ini dha'if 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Pahala Al Gur'an (2890). 


34 


Hilyatul Auliya' 





Hadits ini gharib dari hadits Abu Al Jauza'. Kami tidak 
menulisnya secara marfu' kecuali dari hadits Yahya bin Amr, dari 
ayahnya. 


reB 


HS - Met Mn mn an ne 
KI JB Kal Gyb Kab IYA 


SIB ag Fi jo 33 dh Ci “JG 


4 
4 
CeX Ia 


A3 AN 3 Ke 3 ep jt Et 
3 SG Ig ale AI Ko AI Oya) O Perut 
Ada 3 JL 13 DED 3 J3 
BN BE Irta ah MA 53 
18 2S 5 sa al V9 BIS JG 
2 aga ang es sal) 
gal) ea Ka 2G Er ag: 





Al Albani menilainya dha'ifdi dalam Sunan At-Tirmidzi, cetakan Maktabah Al 
Ma'arif. 


35 


Hilyatul Auliya 


NI spa Ta AG 2 NA) al &) 
£ Aro 


Jai Labu 2 Ge CA? hai La 2 Jan Lagiw Ca 2 jug 
SN 2 g 2. - o 4 
aa WA JB Kana IG ae 


-. 


Pa PP. 4 SEA 3 e- £ P3 Para - 
R33 19 se Uli !) 313 Gasa Or 


a £ 3 @ P, 


0... - 216 0 .£ 3-9. £ A3 OS - -, 8 P0 
ola GL Sis ol Ag Ann 9 KUA) 5513 


aan Ka 2 0 £ 8. ra ea 9 £ Bea ek 
Real Ol A39 GL LE Ol KN GL Isl 


t 


£ 
3 


sa Fee . 2. g Pa Pd N A3 £ 0... Or « & 
Ol yg Sya Lang MI Ol led Kn Y R3 
Pan : o | , 
5Uesall Hala Y AI 


o RN 30 - at 


- “ 2 ah - 0. 


ea 
30 A4 - P Te an dr sa NN £ ai TA aa Oo Lo 
Cr Jurn olaya ds al SP) LAS 3 el) ym 
Ilo 1 Ko si 20 2 Le 2 £ 

P3 OM ye Jalal 9S gi 

3310. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Muslim Al Kisysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammam menceritakan kepada kami, dari Aban bin Abi Ayyasy, 
dia berkata: Abu Al Jauza'" menceritakan kepada kami, dari 


36 


Hilyatul Auliya 





Aisyah &, dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah 2& bila 
melaksanakan shalat, beliau mengucapkan, “Allaahu akbar.” Lalu 
kami juga mengucapkan, “Allaahu Akbar, subhanaka Allahumma 
wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa laa 
ilaaha ghairuka, (Allah Maha Besar, Maha suci Engkau ya Allah 
dan dengan itu kami memuji-Mu, maha suci nama-Mu, maha tinggi 
kemuliaan-Mu dan tiada tuhan selain Engkau).” 


Ketika ruku beliau membaca, “Allahumma laka raka'tu, wa 
bika aamantu, anta Rabbii wa 'alaika tawakkaltu, (Ya Allah, untuk- 
Mu aku ruku, kepada-Mu kami beriman, engkau Tuhanku dan 
hanya kepada-Mu aku bertawakkal." 


Setelah beliau mengucapkan, “Sami'allahu liman hamidah', 
beliau mengucapkan, “Allahumma Rabbanaa lakal hamdu 
mil 'ussamaawaati wa mil'ul ardhi wa mil'umaa bainahumaa wa 
mil 'umaa syi 'ta min syai 'imba'du, ahlats-tsanaa 'i wal majdi, (Ya 
Allah, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh 
apa yang ada diantara keduanya, dan sepenuh apa saja yang 
Engkau kehendaki setelah itu, Engkaulah yang pantas dipuji dan 
diagungkan).” 


Ketika sujud beliau mengucapkan, “Allahumma laka sajadtu 
wa bika aamantu, wa anta Rabbii 'alaika tawakkaltu, (Ya Allah, 
untuk-Mu aku bersujud, dan hanya kepadamu aku beriman. 
Engkau Tuhanku dan hanya kepada-Mu aku bertawakkal." 


Ketika tasyahhud beliau membaca syahadat, kemudian 
setelahnya beliau mengucapkan, “Asyhadu anna wa'daka haggun, 
wa anna liga 'aka haggun, wa asyhadu annal jannata haggun, wa 
asyahdu annas-saa'ah aatihi laa raiba fiiha, wa annallaaha yabatsu 
man fil gubuur, innallaha laa yakhliful mii'aad, (Aku bersaksi bahwa 


37 


Hilyatul Auliya 





janji-Mu itu adalah pasti, pertemuan dengan-Mu adalah pasti, aku 
bersaksi bahwa surga itu adalah pasti, aku bersaksi bahwa Kiamat 
itu pasti akan tiba tiada keraguan di dalamnya dan bahwa Engkau 
membangkitkan siapa yang ada di dalam kubur, sesungguhnya 
Allah tidak akan mengingkari janji.” 

Hadits ini #sabit lagi mmasyhur dari hadits Abu Al Jauza', 
dari Aisyah «&. Sa'id bin Abi Arubah dan Israil dari Aban 
meriwayatkannya dengan redaksi yang sama maknanya. 


- - 
30 Y, 420- LB 
2 


BA JB aka 1p AI KE EA YAA 
CI 315 pl BAL: 
Ja au Be ae Jb 
LB S5) TNO ea ane 
Angan Upatg Ie Ke Ten puisi 


2 naa 20. ae A3 ea 8 021 oo -— 
J daaly pay Jom IL) Cl (3 gia Kemang 


Gi 
& 
1 
Se 


PPPA 3, Pa A —— z S0 ga 9 9 04 0 - 
AAN jk OS 9 SAB Cgiag Sem 
gi - - 


4 4 - o - Pd e 
SBI IS ajal AB SK Cr 
ws Ff Na pa 2 “a MI "AS 5 


38 


Hilyatul Auliya 

Mean 3 As 2653 £ LA, 
ASI AHP AA 03 OLI 
AI NA Lu OS 


3311. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Budail Al Agil menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah &, dia berkata, “Apabila 
Rasulullah 8& mengangkat kepala (dari ruku), maka beliau tidak 
akan sujud sampai benar-benar tegak. Apabila beliau telah sujud, 
maka beliau mengangkat kepala dan beliau tidak akan sujud 
sampai tegak duduknya. Beliau menduduki kaki yang kiri dan 
menegakkan kaki yang kanan. Pada setiap dua rakaat beliau 
mengucapkan, 'Penghormatan kepada Allah (tahiyya?'. 


Beliau melarang duduk di atas tumit seperti duduknya setan 
dan melarang menduduki kaki seperti duduknya binatang buas dan 
anjing. Beliau menutup shalat dengan salam.” 


Diriwayatkan oleh Yazid bin Harun, Yazid bin Zurai', Isa 
bin Yunus, dari Al Husain bin Mw'allim, dari Budail, dari Abu 
Jauza' dengan redaksi yang sama artinya. 


Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam 
Shahih Muslim. 


8 HR. Muslim, pembahasan: Shalat (498). 


39 





Hilyatul Auliya" 


BAL JB SS 5 SG pl SAS YAN 

. X0 - Hata 2 # 
(ya Op Saran Cod J3 AN 
ne Ou na tenar 


OS IG musik 3 Pi Pena 2 sn 
nh 3 25 1 Pr 


” 


TG Aa ip Ab melo “el 
AE AA Ip YO LSG 


3312. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari Sa'id 
bin Abu Arubah, dari Budail, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah &, 
dia berkata, “Rasulullah & memulai shalat dengan takbir, memulai 
bacaan dengan A/ Hamdulillahi Rabbil 'aalamiin, dan beliau 
menutupnya dengan salam.” 


Hadits ini shahih lagi tsabit dari hadits Abu Al Jauza'. Kami 
tidak menulisnya secara a/f kecuali dari sanad ini. 


Hilyatul Auliya” 
(212). YAZID BIN HUMAID ADH-DHAB'I 


Diantara mereka ada pula orang yang ahli ibadah lagi suka 
berpuasa, suka mengucapkan taawwudz dan sering mengadu 
kepada Allah. Dia adalah Yazid bin Humaid Adh-Dhab'i Abu At- 
Tayyah. 


Lo. o To 4 0 ine £ AG 
SAH SE Me Gal AOA se 


ae aa Hap 5 AGS A3 Kaban 
KAA “Tae Ban “Da £ 
(5 EP OS BT ds sae oh, 


IA 


Aom KN Ea tnjas 


3313. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ubaid bin Hisab 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu At-Tayyah berkata, 
“Ada orang yang membaca Al Gur'an selama dua puluh tahun, 
namun tetangganya tidak mengetahui hal itu.” 


41 


Hilyatul Auliya' 


“ 0 £ 


36 


Bae JB all 1 SA Wis —prae 


de Un 


Ap sj AN Lan, d 2d an 
JI 3g 2, 8 al en GAS HA 


IS 


Hae IS Ta pas 3 


3314. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Tayyah berkata, “Aku masih mendapati ayahku dan para guru di 
kampung, apabila salah seorang dari mereka berpuasa maka 
mereka memakai minyak dan berpakaian dengan bagus. Bahkan 
ada yang membaca Al @ur'an selama dua puluh tahun namun 
tetangganya tidak ada yang mengetahuinya.” 


” # 


B3 JB A3 SK AE 535 -yrio 


SIB Gal Giaa LB oa Pn Pe ara Tan 


? ” 


N 
SN 
NN 


Hilyatul Auliya' 


“ 


PT HE TE PERAN LA Ca ERA DIPAN Teen 
EN BAG 3 SA TU Gi 
AA Ip BER ap Si ph 


SK Aan SUS sang oa 
ah Bt Santa Aa Ben Ban 
S9 PAN oi AN AA gi SA ea Os 
SI GP ape oi BEN GS ah Ki 
SIB AN) WAS, ARA HS SG ena 


3315. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami menjenguk Abu 
Tayyah, lalu dia berkata, “Demi Allah, sepantasnya bagi seorang 
muslim yang melihat orang lain meremehkan ajaran Allah, dia 
menambah kesungguhan dan usahanya.” Kemudian dia menangis. 


43 


Hilyatul Auliya' 


Abu Tayyah meriwayatkan secara musnad dari Anas bin 
Malik, Abu Utsman An-Nahdi, Mutharrif bin Abdullah bin Asy- 
Syikhkhir, Ibnu Abi Mulaikah, Abu Hamzah, Ishag bin Suwaid .&. 


Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Al 
Hammadan dan Abdul Warits. Haditsnya sedikit, namun mayoritas 
berada dalam kitab Shahih. 


203 GI 8. Tn ade En aa ea 
AP IN X3 BAL JB BI Jail 


Ga Je Jo Ig as ah db Api 
2 Sob SP io Aa Ig 5 

pe lema JII 3, Iv Id Or 5 Eni ii 
Al Iyo) P3 Ja SSB pepaya pala 
Tagg SG Si ad ga sda ui 


aa A da 0, “JG Apes Ja & tes 


Ag, 


Hilyatul Aa 

Katy GAN Sl ob Ka an ale Ai 
IE PN Ob 3 NG GM ya 2 
JA meh AP 
KELAS CA NE MK Sala SjaU 
3 2 s3 G3 SG IG INI 
ka la Jo Ir PG IS LA 
IP Ika JI ASP JL aka 1 KAT 
OP GAN DI OA Ia sama 
OP Ah AR 2 


PSG KAI PES SA GEN EYD 


45 


Hilyatul Auliya' 


P Td za # - o or “ “ga “ Pd 
o| Uh Eua— 0 ada aan na 
2 IP) - - “3 - pa Pa sai .. -g 
“- 303 GG. Z0. 


sn! K3 8 £ - rana ed Ns 
Blu 3 Ge GT op SANG Aa As 


HS SI KS 


3316. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Abbas bin Al Fadhl Al Azrag menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari 
Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik #, dia berkata: Ketika Nabi 
$& datang ke Madinah, maka beliau singgah di dataran tinggi 
Madinah di perkampungan bani Amr bin Auf. Di sana beliau 
menginap selama empat belas malam. Kemudian beliau mengutus 
kepada sekelompok orang dari kalangan bani Najjar, lalu 
merekapun datang menyandang pedang mereka. 

Anas berkata: Seakan-akan aku melihat Rasulullah & 
menaiki tunggangannya, sementara Abu Bakar memboncengi 
beliau, sedangkan golongan dari bani Najjar itu mengelilingi beliau. 

Anas juga berkata: Rasulullah & shalat setiap kali tiba 
waktu shalat bahkan beliau shalat di kandang kambing tapi tidak 
mau shalat di tempat penderuman unta. Kemudian beliau 
memerintahkan pembangunan masjid lalu beliau mengutus orang 
kepada golongan bani Najjar, lalu beliau bersabda, “ Tentukanlah 
harga kebun kalian ini kepadaku.” Mereka menjawab, “Demi Allah, 
kami tidak akan minta bayaran harganya kecuali kepada Allah.” 


Anas melanjutkan: Tadinya dalam kebun itu terdapat 
kuburan dan puing bangunan serta kurma. Maka Rasulullah & 


46 


Hilyatul Auliya" 


memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, 
puing-puing yang ada diratakan, dan kurmanya ditebang. 

Kemudian mereka meletakkan batang-batang kurmah itu di 
bagian depan masjid. Mereka juga memindahkan bebatuan. Lalu 
mereka bersenandung dan beliau juga ikut bersenandung bersama 
mereka, mereka mengucapkan, 


“Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat 
Maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin.” 


Hadits ini shahih lagi muttafag alaih dari hadits Abu At- 
Tayyah. Yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Hammad bin 
Sallamah, dan beberapa orang lainnya. Sementara redaksi paling 
lengkap adalah riwayat Abdul Warits dari Abu At-Tayyah.? 


- - 
pa, LL o- 


BIS JB car 3 AN ie WA YAN 
MA BA An STA BR 
IAI Ike MI Iga) Ol ESA ag elu 


IA Ce Pan 38 3 AP ea 
Na ka Y4 pang Sg ps3 Y, | 9 yag JB elu 


9 HR. Al Bukhari, pembahasan: Shalat (438): dan Muslim, pembahasan: Masjid 
dan Tempat-tempat Shalat (9/524). 


47 


Hilyatul Auliya" 


PT To. 3 - o or «Ga AR - 

ola) Ann I— Pa pi dls CA Mudi 

0. 0 . 0 Pa RE PAD! 

S (hana Pab LNNN eta BATU sa Nata 3 Ka e y 
Ta, 


3317. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, dari 
Anas bin Malik 485, bahwa Rasulullah & bersabda, “Permudahlah, 
Janganlah kalian mempersulit, dan berilah ketenangan, janganlah 
kalian membuat kekacauan.” 

Hadits ini shahih lagi muttafag alaih dari hadits Syu'bah. 
Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id, 
dari Syu'bah.19 


KIS JB Gale Bye SAS —YYYA 
SP Ibadh CIS IE CSI laa gl 


Ketua JG LA » 3D. 3 Kr NA | al Hg 
2 0 


A4 


SA ASN Pi) Kara “JG Pee ee Jail! 


10 HR. Al Bukhari, pembahasan: Ilmu (69) dan pembahasan: Adab (6125): dan 
Muslim, pembahasan: Jihad (1734). 


48 


Hilyatul Auliya" 


£ - ga £ - 2 SA Ha ai 3 
PP Ea oP kas il YG 
PN 12 


Ag KAI JB An IS CJ :JB Tu 


- o en “ ya Aa - € Ta & 
slas ya P3 ana Ol mal eye lks Ol 


£ Pn, Pd P4 - . 2 
-. JG 8 Io 2 Il A48 0 2 Ea AP or. : 233 
- - - @ - 2 g i 2 “ia 
JI z 2 #s n 3 ala “ul je “il J 3 5 3 


PAS #5 Ai SA AJ H5 MI 
ag ee KLB 3 ON 
dak, Ad AU Lai af og Ul 
JG Ata Iin le Io Ip 
B3 INI LL ah ba Io 

MAN La LSI 


49 


Hilyatul Auliya' 


GUI & 


“—.. or- » G4 - 4 3 - 
LI— Aale Gara Lb € an 

Pa £ Oo 3 - dn ore 3 0 daa” 0 
AI GB oP Ob, MA 0g Gill 


- 


To. 0 - Z - o- 2 2 013. 
ara 3S Ulasan LSP 03 Olonlu g 


3318. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Muslim Al Kisysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami. 


Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Fadhl bin Al Hubab menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Pada 
saat perang hunain kaum Anshar berkata: Demi Allah, sungguh ini 
sangatlah aneh, pedang kita masih meneteskan darah orang-orang 
Guraisy, sedangkan rampasan perang kita -aku rasa mereka 
mengatakan- bersama mereka. 

Anas melanjutkan: Lantas hal ini sampai kepada 
Rasulullah &, maka beliau mengundang kaum Anshar secara 
khusus, lalu beliau bertanya, “Apa yang telah sampai kepadaku 
ini? Mereka tidak pernah berkata dusta, maka merekapun 
menjawab. Lantas Rasulullah & bersabda, “Tidakkah kalian ridha 
orang-orang itu pergi membawa ghanimah sedangkan kalian pergi 
membawa Rasulullah 8 ke rumah-rumah kalian?” Kemudian 
beliau bersabda, “Sekiranya kaum Anshar melewati sebuah jalan 
tentu aku akan menempuh jalan yang dilalui kaum Anshar itu.” 


50 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini shahih, tsabit lagi muttafag alaih. Dua imam 
meriwayatkannya yaitu Ishag bin Rahawaih dan Al Bukhari dari 
Abu Al Walid dan Sulaiman bin Harb, semua dari Syu'bah.!! 


0 4 E pa 


“JG PA Ka pp Oh | Sa— —NYAA 
Be Mn Ga ul ea Be (ran tnpa 


- 


SA TA Se AN ate al ep 


To 


ee Oh. 2 “saga Kera A3 A3 
3 Tg 2 2 pb SI -JG AN 


Ah Ab II ad B3 pisa 3 eka Ade 


4 
£ 9 


“Io, 


o . - 


NI of, "AN 
OP DIN AS aan La Ale ja Hain ea 


fi 


3319. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ja'far bin Mihran dan Syaiban menceritakan kepada kami, 


1 HR. Al Bukhari, pembahasan: Kisah Perang (4337): dan Muslim, 
pembahasan: Zakat (1059). 


51 


Hilyatul Auliya" 


keduanya berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari 
Abu At-Tayyah, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Hurairah &, 
dia berkata, “Kekasihku Rasulullah & berpesan kepadaku untuk 
puasa tiga hari setiap bulan, melaksanakan dua rakaat Dhuha dan 
shalat witir sebelum aku tidur.” 


Hadits ini shahih lagi muttafag alaih dari hadits Abdul 
Warits dari Abu At-Tayyah.12 


Be ek Cr 


Bo 103 - IG 3 o Z o-— 49. 
AA 0 — an Pa —g o- ea 


JB 1JB tgmas 03 Ulas aa Mera ea 


KN 


SU Na Aa 
AI eh 


1» 


12 HR. Al Bukhari, pembahasan: Tahajjud (1178): dan Muslim, pembahasan: 
Shalat Musafir (721). 


Hilyatul Auliya" 


4 ng LN C3 - Ta, 0 n., 6 A - 
sa Pena & CS ea US (Ag 
0 3 @- 


LIFE 30 A 0. Pa £ 0 Tea PJ 
Ulagb Alpha (ad Bo Lola UD Aa 


Ka (SE CE 0 Ce op 
3320. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, 
dia berkata: Aku mendengar Mutharrif menceritakan dari Imran 
bin Hushain, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
penduduk surga yang paling sedikit adalah kalangan wanita.” 
Hadits ini shahih lagi tsabit dari Syu'bah dari Abu At- 
Tayyah. Hammad bin Sallamah meriwayatkannya dari Abu At- 
Tayyah. Juga Ibrahim bin Thahman, dari Al Hajjaj, dari Abu At- 
Tayyah.18 


(213). JABIR BIN ZAID 


Syekh Abu Nu'aim berkata: Diantara mereka ada pula 
orang yang membersihkan ilmunya dari syubhat dan kegelapan, 
yang menghibur dirinya dengan dzikir kala dilanda kesusahan. Dia 
adalah Jabir bin Zaid Abu Sya'tsa”. Dia seorang yang 


13 HR. Muslim, pembahasan: Pelembut Hati (2738): dan Ahmad (4/427, 436). 


53 


Hilyatul Auliya' 
diperhitungkan dalam hal keilmuan dan sangat tekun dalam 
beribadah. Dia senantiasa menunaikan hak, lari dari makhluk. 


Penyebutannya diakhirkan, padahal dia termasuk generasi 
tabi'in senior. 


Ia Ta aa Ge ra 

JB KB ap Ole 3 Iaba GAS :JU 

o o- o- Ca 3 6 “5 - DNA 7 £ 48 - 
IPP KiaP j3 Veda 20B 1g Kaka 


AS ui Je "JW cela Da "Jk Ulang 


A5 gi Aa TAN AI BRA ph 


JA AS La Ula RN 


3321. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku 
mendengar Atha' berkata: Ibnu Abbas # berkata, “Sekiranya 
penduduk Bashrah singgah kepada Jabir bin Zaid, maka dia akan 
meluaskan ilmu pengetahuan mereka tentang Kitab Allah &.” 


54 


Hilyatul Auliya" 


. LA Lo ar AD 


- - yA 3 aa LA.” 9 o 8. AG 7 ig 
KIS 1JE KA Gel Gp Kaban GAS 1JU 
id 2 ane: o a o-— aa e AG. 

YG SIUI 03 UJI X5 Cal Op Kaban 


PI La an L. 7 £ Oo o- ar Ha 
21 clan Sr "JB (gr Pa La (Olga Wb a— 


- 04 an , 2, an Sada ad 
Jp Ig Fred Ja IP ida toe Ul Ka 
PA AS 3 CE le aa oa 


J3 

3322. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ash- 
Shabbah dan Abdul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, 
dia berkata: Atha" mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar 
Ibnu Abbas berkata, “Seandainya penduduk Bashrah menetapi 
pendapat Jabir bin Zaid, niscaya dia akan memperluas 


pengetahuan mereka tentang apa yang terdapat dalam Kitab 
Allah &.” 


55 


Hilyatul Auliya" 


Aa - 


Na Juna Lbegag KL :Ju Pi - 
ani TN “JG CI na seb Rp u ai 


nu : Jas Sa SE Kara 3 PJ an 


II Aa 33 


3323. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami 
dalam kitabnya, dia berkata: Musa bin Ishag menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ar'arah bin Al Birind menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Tamim bin Jarir As-Sulami menceritakan kepadaku, dari 
Ar-Rabab, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas « 
tentang sesuatu, maka dia menjawab, “Kalian masih bertanya 
kepadaku padahal diantara kalian ada Jabir bin Zaid?” 


Pd A4 0 4 


Ju al OT mate si al —pr 
GAS ES nb 3 AA es 


4 0 Loc AG 


an Jaja Com ya » Neni Wa -JU ONE 


56 


Hilyatul Auliya 


“ 
AS 


MEA 56 AAS 1 Ing SIS YG pl 
Aa 3 MI Cp He as Gl BD Je apa | 
5. Na en o £ Pi o ..9 - - “ aa 
Op 3 mad Ja syuan U SI Ta L sda 
2. 8 


"AN PA Hi H 3 Yi G3 YG 
2" z 2 db 91, : £ ut S 
Z # “ 
“ 8 “9 £E 5 5 -— o TT ” 2 PO “ AP » “ @ - 
3 5 2 Gta 2 An aa Au 
NAN SA aa M3 p£ Cl ol Si 
“ “ 


3324. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Fadhl bin Musa dan Zaid bin Al Hubab menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Yazid bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, dari Adh-Dhahhak Adh-Dhabbi, dia berkata: Ibnu 
Umar bertemu dengan Jabir bin Zaid ketika thawaf, maka dia 
berkata, “Wahai Jabir, sesungguhnya engkau adalah ahli fikih 
penduduk Bashrah dan engkau akan dimintai fatwa, maka 
janganlah berfatwa kecuali dengan Al @ur'an yang berbicara atau 
As-Sunnah yang telah lalu. Karena jika engkau melakukan selain 
itu, maka engkau akan binasa dan membinasakan.” 


JB aa cp Aas pr Da YEL 


- £— - - 
Oo LX 90 AA - 28 : G Os3 &£ 0 A4 An na 
z 


Hilyatul Auliya" 


“JL ar ae 25 Pane “JG SPA A 
J5 Ju 3 SAI & XS 2 Sa 


MAAN yA Ker uts Tas Jl uga 


3325. Kami menceritakan dari Ugbah bin Mukram, dia 
berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sa'id bin Abdullah Al Bashri menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Ziyad bin Jubair menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Jabir bin Abdullah Al Anshari tentang suatu 
masalah, maka dia menjawabnya, kemudian dia berkata, 
“Bagaimana kalian bisa bertanya kepada kami padahal diantara 
kalian ada Abu Asy-Sya'tsa '!” 


2 jai engiaa — Yr 


2 sai 3 PERS 36 - 


. ” “ p 


g 
35 36 - 1G AP 


Me PRA La ai tu L Si Ne 


3326. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abi 


58 


Hilyatul Auliya' 


Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, “Aku 
tidak pernah melihat orang yang lebih pandai dalam berfatwa 
daripada Jabir bin Zaid.” 


“ ” 33 


Maa: 33 gl DI Bae SY 


4 9 8 PT apa 


AD 


Bas JG Ae BAL JB ang LM 


o- BA - 


0 2 0 £ aa - id o - e- A0 & 
GP NI Ula oh ME CP al 3 
0 AA Note 9 » Co E Oo. 5. £ “- AA o - 
H3 Sad Jal Sal 1JB cap glue 3 Gebl 
. . 3 o £ 6 o- & 0 8 

3327. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hatim bin Al-Laits Al Jauhari menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Arim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Khalid bin 
Fadhalah Al Azdi, dari Iyas bin Mu'awiyah, dia berkata: Aku 


mendapati penduduk Bashrah, dan pakar fikih mereka adalah 
Jabir bin Zaid dari penduduk Uman. 


59 


Hilyatul Auliya" 


2 - - an 4 0 Bo E Ha - 

"JB Ol— Op Sea gl Cod —YYYA 

2D Uno TI Iin Yi asalan an alan Madan 
2 semai Pak na 

AG ea p. (3 na. AG - Ca Mk o 
KI JB Ca 3 Kabah GAS JB UE up 


33 JB 3 3 Ae 3 UI JG id 


o £ 2 3 2 2.38 0 A 

P NI J REI, “ad 

3328. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Muhammad bin Al Abbas Al Akhram 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Nashr bin Ali 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Sawwar 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hubab 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Tatkala Jabir bin Zaid 

dikebumikan, maka Oatadah berkata, “Pada hari ini ilmu bumi 
telah dikubur.” 


.. 
Orr 


Ba 


- o 8 o Lo 9. 


B- & Z 8 “8 Sui. 2 o &.- KG g 2 
CA 1JB ebi Gema Op Ken GAS J6 


YG NI u Aa 451 gua » Tukang 


- - 4 o - 
o 0o- 0. 0-1 & 0 £ 9 


60 


Hilyatul Auliya 

Pa an Ne & RI P1! 2 Je 
Lb SEN ja Ab engan Ui sai) 
PN Sh SA se 


3329. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ash- 
Shabbah dan Abdul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
dari Amr bin Dinar, dia berkata: Abu Asy-Sya'tsa" berkata 
kepadaku, “Al Hakam bin Ayyub menetapkan beberapa orang 
untuk memegang jabatan hakim dan aku (Amr) salah satunya. 
Sekiranya aku diuji dengan sedikit saja urusan itu maka aku akan 
mengendarai kendaraanku dan kabur dari bumi.” 


ol ae ye IE nalar ia 
HS 3d gi en ee ag 


61 


Hilyatul Auliya" 


JG Ul 3 3 "SL Gi YK Ep 


F “ 

MI Cp Ar of npa £ NP aon ana 
AA AT anne UR Done! ma 
AI IP ISL JB Jera 
3330. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid berkata kepadaku, “Aku 
mempunyai seekor unta betina yang aku gunakan untuk wuguf di 
Arafah. Tidaklah ia bisa tergantikan dengan semua unta yang ada 
di Arafah dalam hatiku. Pernah ada yang menawarnya dua ratus 

dinar tapi aku tidak mau menjualnya.” 
Sufyan berkata: Ada beberapa orang Bashrah yang 
menceritakan kepada kami bahwa Jabir bin Zaid keluar 
menggunakan seekor unta betinanya bertepatan dengan hilal 


musim haji. 


JB 2 wae AP UAL —rea 
Io 4G. 


SA Bas :J6 BE KA HS 


Un Oei tra S3 NE 


62 


Hilyatul Auliya” 


2... o- - 0 .. ES E Pa aa 

Gal &) Pa ab AA) Li al, "JG (Ob y 

SAS BN AS IA yee Ce 

3331. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Al Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 

Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Muhammad bin Barrajan menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Aku melihat Abu Asy-Sya'tsa” Jabir bin Zaid balapan berjalan 
dengan Al Hajjaj, dalam berjalan keduanya sebelas dua belas. 


Agt V9 DAN Ag IMA IM Fl Jae 3 
” Pa 3 o 3 Te 2 « 2 tg — ” Pe 
Judi An (Ai, M3 Jia lai, JUJI 
ya - BP, (7 oa PAN Po Aa 
AS SU La Fast md ol 3 LN, 


Hilyatul Anya. 


3332. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Suwaid bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ziyad bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, dari Shalih Ad-Dahhan, dari Jabir bin 
Zaid, dia berkata, “Aku melihat amalan-amalan kebajikan, ternyata 
shalat membebani badan bukan harta, demikian pula puasa. 
Sedangkan haji membebani harta dan badan. Maka aku 
berpendapat bahwa haji lebih utama dari itu semua.” 


Pa .g 1 -.. 5... 318. 3 KG - 
d— 1 JB cha 


ANE sena KA JB an 
JK 3 SN OS an Hi an 
HD LA SH X DK 


SS ena ga Be Ha 


3333. Muhammad bin Ahmad mencertakan la kami, 
dia berkata: Abdullah bin.Muhammad Al Baghawi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ziyad bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 


64 


Hilyatul Auliya" 


dari Shalih Ad-Dahhan bahwa Jabir bin Zaid tidak pernah 
menawar harga untuk tiga hal: Menyewa untuk melakukan 
perjalanan ke Makkah, membeli budak untuk dimerdekakan, dan 
membeli hewan kurban.” 


Dia juga berkata, “Jabir bin Zaid tidak pernah menawar 
harga untuk sesuatu yang dia beli sebagai sarana mendekatkan diri 


kepada Allah &.” 


BA JB IU Id SIS Yr 


Ne Pee ne 


- 
g- LD A 


SU Ci "JB Hg Pr Ka JB Ou 


u 
Es 
K3 
Y 


Ia gegana GGS TA 18 Ob 
Vala CISI Up S3 Jaa Soil Uh Alas 


SEN S3) ale 


3334. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik bin Dinar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Jabir bin Zaid keluar 
membawa barang yang banyak. Lalu dia mengambil batang pohon 


Hilyatul Auliya" 


dari sebuah kebun untuk mengusir anjing. Lantas ketika pagi 
harinya, dia mengembalikan batang itu ke kebun tersebut. 


os - 2. ” 


Sa ie Ms nga 


La sn Jati oa ain ep 3 3 Jntilns 
Ann AU aa ip IL 
IK aa Ka Bal JS ama 


AN Ona NI Hap HP 5G Gi Ja 23 


SAN na On Ia Kan Ust UU 


“ Os 0 


UB cerga a Ga SE AI AS ia 


33 aa 


3335. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan 


66 





Hilyatul Auliya' 


kepada kami, dia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ziyad bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
dari Shalih Ad-Dahhan, bahwa Jabir bin Zaid pernah berbincang- 
bincang dengan sebagian keluarganya. Lalu dia melewati sebuah 
kebun seseorang dan mengambil satu batang darinya untuk 
mengusir anjing yang mendekatinya. Ketika dia sampai di rumah, 
maka dia meletakkan batang itu di masjid dan berkata kepada 
keluarganya, “Jagalah batang pohon ini karena aku melewati 
kebun seseorang, lalu aku mengambilnya dari sana.” Mereka 
berkata, “Subhanallah, wahai Abu Asy-Sya'tsa”! satu batang itu 
tidaklah berguna!” Dia menjawab, “Kalau saja setiap orang yang 
melewati kebun itu mengambil satu batang maka tidak akan ada 
yang tersisa dari kebun itu.” Ketika pagi dia mengembalikan 
batang tersebut. 


Was “JG (s an Kan! nadi Dab “JG pena TN 


” 


Gasa 13 JB 5 oi Ae Lp Wa 


F3 
- 
B3 


Ata AN 1g bh aU ed 


67 


Hilyatul Auliya' 
al Ca Ah UN Ea SY 
BN bh 23 LA mah 


3336. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Sahl menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Humaid bin Mas'adah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Al Ala” menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Utsman bin Hakim menceritakan 
kepada kami, dari Jabir bin Zaid, dia berkata: Apabila engkau 
memasuki pada hari Jum'at maka berdirilah di pintu dan 
ucapkanlah, “ Ya Allah, jadikan aku pada hari ini sebagai orang 
yang paling menghadap kepada-Mu, paling dekat kepada-Mu dan 
paling berhasil diantara semua orang yang berdoa dan meminta 
kepada-Mu.” 


JB ab Ep Jae pl SAS —YYYV 
: 1 Ce Ine 0 48- Pen 
3 OA Kana ea "JB (Gal pe Sen Wb a— 


“ 


o- Ao Pane - AG AG 3 - pt o- 
Aj ul db JB cola Cd— JB Al as 


P3 0 “ - . 


As JS JB E Be aa It A3 JG 


or 0 3 Pn Sd : 3 B3 “ . “ 2 Oo 0 
AL ap AS VEL 1JE ceNaa USU Mi « 


“ 


"55 A & IX La. BPA Ti 09. 


Hilyatul Auliya" 


“ 


“ 
k 


#o. A 0 £... a “ - 2 it - oo 
SUN aa NI ora 
326 1 
Ivo you) 


3337. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Abu Uyainah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Jabir bin Zaid pernah 
mendatangi kami di mushalla kami. Suatu hari dia mendatangi 
kami dengan sepasang sandal yang telah usang. Dia berkata, 
“Telah berlalu enam puluh tahun dari umurku tapi sandalku ini 
lebih aku cintai daripada yang telah lalu, kecuali kebaikan yang 
telah aku lakukan.” 


TP (3 Bo X X0 3.0 £ an 
Yk AL Sauna D Il KoI —YYYA 


. 


AE 8 ea ab Af Bis yu 


Oo. 30 3 2 A9 - ct 5 o- 21 £ - 0. 
5) op Ml Ja JG Da enda 
8 
P, “hg 


Ate 3G DAN Lo Bia IG deal 


N 


Cd 


2 Bg 3 Ao - & £ Le FA 5 - oe 

Oya Tia BD Oo SB Sg il OS dj 
8 

Mala dg GR IS AI MA 


69 


Hilyatul Auliya 


3338. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Ma'mar Shalih bin Harb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Zaid Al Hadadi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Shalih Ad-Dahhan 
menceritakan kepada kami, dia berkata, "Apabila Jabir bin Zaid 
mempunyai uang dirham, maka dia akan menyembunyikan 
pecahannya dan membuangnya, agar tidak dibuat menipu orang 


Gs 
CX 
TN 
" 
CC. 
— 
5” 
A3 
Ea 
TR 


o ra 


AA up aa 3m Ups - JB TN 
Dea ken Bi 


LbIa REA di 2G 


# 


ES jas Ja ayam 
AN NG ah 3 Ia IP Fa 
AA Da la ak Ia 


3339. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 


70 


Hilyatul Auliya' 


kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Abu Abdus Shamad Al Ammi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Jabir bin Zaid masuk menemuiku ketika aku sedang menulis, maka 
aku katakan kepadanya, “Bagaimana pendapat engkau tentang 
pekerjaanku ini wahai Abu Asy-Sya'tsa ”?” Dia menjawab, “Sebaik- 
baik pekerjaan adalah pekerjaanmu ini, engkau memindah Kitab 
Allah & dari lembaran ke lembaran yang lain, dari satu ayat ke 
ayat yang lain, dari kalimat ke kalimat yang lain. Ini adalah halal 
dan tidak ada masalah dengannya.” 


Eee E 9 
1JE sn 3 SG Af Kis —rrs. 
pe HAN AS ra AD oo Me At 


“JW Sa 3 pe Ear JG Sa 


Oo “2 . 


2 AS IL JB 3 Gi MIL Gis 


“.. 8 JAN an TN ak at 
Lap HA Lie KEN GI dad ob 


3 Le 2 9 IS nol 
Hampa AI Hii Harap JB Vo selai SAN 


£ Pa ed ANN z / ZA -. Tri ge 
25 my tnas kk Sa Y F 9 las 


- 


.Ive 


71 


Hilyatul Auliya" 


3340. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Zaid tentang firman 
Allah &, “Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan 
rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu 
(pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati.” (Os. Al Israa" (171: 
75). 


Dia berkata: Maksudnya berlipatnya adzab dunia dan adzab 
akhirat, “Kemudian kamu tidak akan mendapati ada penolong bagi 
diri-Mu dari Kami.” (Os. Al Israa” (171: 75). 


to. 30 S5. o £ 4 


Na ae a d ui Ne, Ke Kata NS 


au Maa an 


Ha » NG L TM 3) ea SAN, 


- 


Il Xp Bis -JE 


HS AI ajaa di NA Ga JG 


— -a 31,3 Ba Kei 5 & & “ale! 5! : JG, 3:5 
Sedia 3 Enda CABIN CB 1JB ee 


pad 


Hilyatul Auliya'" 


5 € 10 . JA, 4 
PA SN TAN, SES IK 
2 Ra 2 0. 23 aan onani -E Pd S TS 
SAI GA ala S3 aa Ol Ul akar Ja 
NA yg 5 ana 2 0, Na 2 - 
AI SI yag AI PI 33 AI Las 
3341. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Syaiban bin Abi Syaibah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sallam bin Miskin menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Jabir bin Zaid mendatangiku, kemudian dia berkata “Mari 
pergi bersama kami agar kita dapat mendengar bacaan Nashr bin 
Ashim.” Kamipun berangkat dan kami duduk, lalu dia membaca, 
“Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang 


disembah) di bumi dan Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha 
mengetahui.” (Os. Az-Zukhruf (43): 84) 


Jabir berkata: Ketahuilah bahwa apa yang kalian baca itu 
adalah Dzat yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai 
Tuhan. Dia adalah Dzat yang Maha Bijaksana lagi Mengetahui. 


SIB el 3 aa jl GAS PLN 


a o- 3 aa ea D A0 AG. 3 
(teri ter JI— JG (Gbu OP Kebun J— 


Hilyatul Auliya' 


-. - 0 E..9. 2 CI EL ga - 

01.0 NT ANA o- 08 ye 

lia Leg OLS at Cm all, 

3342. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dia berkata, 

“Abu Asy-Sya'tsa" tetap sebagai orang Islam walaupun ketika 

bersama dinar dan dirham.” Maksudnya adalah dia bersikap wara 
darinya. 


Mn ea an AN aa ui 
"Jk cal Ta 


. 


PA OI IS KIS LJE Bana 2 


"4 
AG “ 


L DATA psi) th JG ssi oa wa 


30 


3343. Abu Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dia berkata: Abu 
Asy-Sya'tsa” berkata, “Wahai Amr aku tidak mempunyai dunia 
kecuali seekor keledai.” 


Hilyatul Auliya" 


oa. 8 « - A4 ko Jo Pe” - £ ti 
(Shae ks Ju KAP Yi Ud J8 
: Oo LX E 15 - AA £ Sh ' 8 - ga 


2. 
o . RR 90 PP £ Sa Na 
aa dl JB ti Aj ega 


3344. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Umair Al Harits bin Umair menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ada yang menanyakan kepada Jabir bin Zaid saat dia 
menghadapi kematian, “Apa yang engkau inginkan?” Dia 
menjawab, “Melihat Al Hasan.” 


BS 3 KA up Kaka Uje —yrto 
o Pre CO . AP ee 0 B Kena AA 


“ 
Oo. 80 A 2G 


Ska Ga BAK Lo s o 
3 5 or ar JB WS JU cal SS areal 


ten 
33 
N 


75 





Hilyatul Auliya'" 
Pad 2. (3 . N 9 2. Pad 

LB IE ter II G3 1JE Siti Le 1 

J8 ade J5 Ula dl SP SPL Tnnll 


4 


IG 3, ag Ih aa si 9 


3345. Muhammad bin Ahmad dea ana kami 
dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Habib bin Asy-Syahid menceritakan kepada 
kami, dari Tsabit, dia berkata: Tatkala Jabir bin Zaid mengalami 
sakaratul maut, maka ada yang menanyakan kepadanya, “Apa 
yang engkau inginkan?” Dia menjawab, “Melihat Al Hasan.” 

Tsabit berkata: Akupun mendatangi Al Hasan dan 
mengabarkan hal itu kepadanya. Al Hasanpun datang 
menemuinya. Jabir berkata kepada keluarganya, “Baringkanlah 
aku.” Lalu Al Hasan duduk. Jabir senantiasa mengucapkan, “Aku 
berlindung kepada Allah dari neraka dan hisab yang buruk.” 


4 Loc 


SIB MA A Ag AS YEN 


Ega o- 30 LX4G. 4 Pap 


In WA— 


76 


Hilyatul Auliya' 





840 3G. 18 - o-X X0 3G A& 


# ya. & 


Tau ae Bae Kits pa BA 


AI CA NN AS OS KS ep 


3 Ta 


HA EA III Aa 


- 


D3 in C3 Y, spa SA Yi PP) 


(4 

A3 Mi isi JS AS RI 1s 
GA LP Oi SAI OS Oa ka JA Y, 
He de an Sa, 

3346. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ubaid bin Hisab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajjaj bin Abu Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Hind binti Al Muhallab. Orang- 
orang menyebutkan tentang Jabir bin Zaid di sisinya, lalu mereka 
mengatakan bahwa dia adalah Abadhi, maka Hindun berkata, 


“Jabir bin Zaid sering memperingatkan aku dan ibuku. Aku tidak 
mengetahui apa yang dapat mendekatkan aku kepada Allah 


77 


t 
Hilyatul Auliya' 


kecuali dia akan menyuruhku melakukannya, dan tidak ada yang 
menjauhkan aku dengan Allah & kecuali dia akan melarangku 
darinya. Dia tidak pernah mengajakku pada paham Abadhiyah 
sama sekali dan tidak pernah pula memerintahkanku untuk itu. 
Meski dia memerintahkan untuk meletakkan jilbab di sini.” Dia 
meletakkan tangannya di keningnya. 


ai Galant ae Pal Bas 


13 7) 2 b aah sa oY JB 233 

3347. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ali bin Bahr 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Umayyah bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Mathar Al Warrag, dari Jabir bin Zaid, dia 
berkata, “Bersedekah dengan satu dirham kepada anak yatim atau 
orang miskin lebih aku sukai daripada haji setelah haji yang 
diwajibkan dalam Islam.” 


78 


Hilyatul Auliya" 


"- 


SAS :JG SU ep SG pl (CAS —YYSLA 


oe 30 2. ? aa. 5 -..9 ey 2 0- 
a " . Pa") “ Ga Pe nd 


“JG Pa » aa Kb A— JG C5 pam ja 


TA Ap NN en an PMA 


S4 s £ G3 Ga 


TA MA aa Na Ka 
Lal Le SA Gay LW 13 Tenan: 
" 8 - £ PAN PN Bada o- Den eauan “Aek 
akan SI AN Kong eh SB LUNA GP 
46. 0. 8. D' -. pn 
saga pang GI 2 “3 dal, 
AG AE op AI aa HI IL 


Op Ip MM Sg PUS Sya 3 


Ng 


3348. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Mishri menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Yahya bin Hassan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Guraisy bin Hayyan menceritakan kepada kami, 


79 


Hilyatul Auliya”" 


dari Malik bin Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid datang kepadaku, 
lalu waktu shalatpun tiba, namun dia tidak bersedia mengimamiku, 
kemudian dia berkata, “Ada tiga hal yang pemiliknya lebih berhak, 
tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam di rumahnya, 
pemilik tempat tidur lebih berhak untuk menempatinya, dan 
pemilik kendaraan lebih berhak untuk menaiki kendaraannya.” 

Jabir me-musnadkan banyak hadits dari Ibnu Abbas dan 
Ibnu Umar. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Amr 
bin Dinar, @atadah, dan Amr bin Haram. 


- Pn - 
9 s o- 30 w 2 0o- 8 


AS JB oi Or Al AG GAS —yrra 


ss 


30 A 3G - - 40 3 8 A 


O aga Kerta (SI Pl Wa— an en 
na ga ja ea yna Era ag Pi agya 
jall, A3 2 ar aus eni at J3 v 
eg Para ko Iya) & 23 Ni) 3 
Ao 30 P Tuan 0 EP Ha - - 

Pkn EP ae A9) LAN Ga Tan 
SEA 

3349. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Habib bin Yazid Al Anmathi 


80 


Hilyatul Auliya” 


menceritakan kepada kami dia berkata: Amr bin Harim 
menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, bahwa Ibnu Abbas 
menjamak antara Zhuhur dan Asar, dan dia mengaku pernah 
shalat bersama Rasulullah & (dengan menjamak) Zhuhur dan Asar 
di Madinah. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Dinar dari Abu 
Asy-Sya'tsa”. 


Kaea o G3 so 1 3 Sa 
Ola ep KALA GP PI oWMI— —YYo. 


20 24 4 Pa 


OR Ip LP tekan cp Kapan Vido 1JU toy ag 
na ra 3 a “0G Er 0 - “ - 
s - « 


. - or TN, Lap 1 ? 8 -— 2, 23 “ - . 
Dag tee Al ko Jay oke RN pn 


. 
. Ca 2? 0... 


HP Lag Manan US Gama Usa DUS Ss 
3 8. “203 o-- Ie Oo So. Fa aga 0. 
ala 9 eat or Ty am alyy MEI aa 

Aap LP IU 


3350. Al Hasan bin Muhammad bin Kaisan 
menceritakannya kepada kami, dia berkata: Musa bin Harun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Amr 


81 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Asy-Sya'tsa' berkata: Ibnu Abbas #4 berkata, 
“Rasulullah & pernah shalat delapan dan tujuh rakaat secara 
jamak bukan karena sakit atau penyakit.”14 

Ma'mar, Rauh bin @asim dan Hammad bin Zaid 
meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari Amr. 


BG SE NN NU 


- 2. Ps - 
0 o. 30 3 G- Pa Ina & o- PN TU NO, 
Pa La Bj 2 Co JG “ aa Oon 


SE AN AP OP OB ut JS 
3 KN, 2 y : 3. $£ 0 — aa - £... 
ale dl de Al Jaan) Tanam 2IB LS MI ap) 


4 


Jami Std Jagad 1dpii A9 Ha Celah 
AA ami Gd ad DUS, OI 


14 HR. Al Bukhari, pembahasan: Waktu-waktu Shalat (562) dengan redaksi 
yang sama. 


82 


Hilyatul Auliya" 


-09 3 


BA He as en 
A5 Aan SA SN AG AG IG 


Mon 3 


Naa, 

3351. Ali bin Harun bin Muhammad menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Yusuf bin Ya'gub Al @adhi menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada 

kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas &, 

dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & menyampaikan 

khutbah, beliau bersabda, “Celana panjang boleh digunakan bagi 

yang tidak memiliki kain sarung dan sepatu boleh digunakan bagi 
yang tidak memiliki sandal”15 


Amr bin Dinar, Ayyub As-Sakhtiyani, Asy'ats bin Sawwar, 
Ats-Tsauri, Syu'bah, Ibnu Juraij, Sa'id bin Zaid dan Husyaim 
meriwayatkannya. 


Ta Teng bakung — Fo 
Cd JB SI de AG 3 JG 


15 HR. Al Bukhari, pembahasan: Tebusan Berburu (1841): dan Muslim, 
pembahasan: Haji (1178). 
Redaksi di atas adalah redaksi Muslim. 


83 


Hilyatul Auliya" 


8 BB 13 Ata Bab J5 Ma 33 AA 


# zo- 


SA af Ke e Ba ANA 
Pe ak 
Yg Jas aa B3 Ja day sa 


A30o 


Ip KI MA DA Uda 


Pd 


2S LN Pa oi mal OP 2 L 25 JI 
Ngap SE sa 


3352. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hudbah bin Khalid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam menceritakan 
kepada kami, dari @atadah, dari Jabir, dari Ibnu Abbas #4 bahwa 
Nabi #8 ditawarkan untuk menikahi putri Hamzah, maka beliau 
menjawab, “Dia tidak halal bagiku karena dia adalah anak dari 
saudara sepersusuanku. Apa yang diharamkan dalam nasab juga di 
haramkan dalam persusuan.”18 


Ketiga hadits di atas muttafag alaih. 


16 HR. Al Bukhari, pembahasan: Persaksian (2645) dan pembahasan: Nikah 
(5100), dan Muslim, pembahasan: Persusuan (1447). 


84 


Hilyatul Auliya" 


P4 3 - - 
af eh Apa DB 
. 


Kd — "JB (ha Cc dala bI— —YYor 
Oa Ye Tae Ta Ah KG - Ae 90 X6 SA 
Celia! Pa. 9 jer WI JG (So! CO Ola 
0 - o 0. 0 - o- A0 3 G- in RUN 
OP laD ep SS 3 al Ko A— JG 
P, - - 
PN 


Jaa) JB JG ES P3 AP op ca 
Er og. — G - o- PP sn. 3 Y 
Ui IE IKA Cm oya Selag MAE AI ko Al 

IE ab 


AU 


sok, 01 ocu - 8 Pa o » . 
PAS Spa Ale Ed oa HP 
- P, Pa . 


3353. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Jubarah bin Al Mughallis menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr 
bin Dinar, dari Jabir, dari Ibnu Abbas #, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang lupa bershalawat 
kepadaku maka dia akan salah dalam menempuh jalan ke 
surga.” 


17 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Mendirikan Shalat (908). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Ibnu Majah. 


85 


Hilyatul Auliya” 


Hadits ini gharib dari hadits Jabir dan Amr. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Jubarah. Dia meriwayatkannya 
secara gharib. 


3 
LG - 


Bab IG ana Toba Gan yak 

A5 GP BA UEA 206 afi Gi pa 
Si 1 335 Lp AN £ u BN 
IE ag Ie KD 3 APA 3 
PT aa AN ab C3 dede Sg 
PI, ap pe Sena IA Jak 
sa Ya ol “ag Co ASI Ai La La 
Pa ip gak af AA £ ai 


-. Ag : P £ 2 “ . . Ld pa 
(223) Ar db aa aa La NS 


3 Loc Pa ng 


JASA Usa SB 


86 


Hilyatul Auliya' 





3354. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: As-Sari bin Sah! menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Rusyaid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Maja'ah bin Zubair menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari 
Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Nabi &, beliau bersabda, “Orang yang 
mati syahid akan didatangkan pada Hari Kiamat lalu ditegakkanlah 
hisab untuknya. Kemudian orang yang mendapatkan cobaan 
didatangkan, namun tidak ada timbangan baginya, dan catatan 
amal tidak digelar untuknya, lantas dia ditumpahkan pahala begitu 
saja sehingga orang yang sehat (tidak mendapatkan cobaan) 
mengharap agar mereka (mendapatkan cobaan) dengan digunting 
badannya dengan gunting karena mereka melihat betapa besar 
pahala dari Allah 4 bagi mereka.” 


Hadits ini gharib dari hadits Jabir dan @atadah. Maja'ah 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


- 
OX 0 28 30 AG & 0 


1G 
« 
as 
2 
r 
5 


SG MI Ae Ih AA GAS “Jb 


30. 3 a.- 


2 ee da seb Be ah 
Pi an Jan na Oli SI 0 Ta Pu 


“ 


. Joe 


3 BE AI Pol ap aa UP On 


- JG s3! CN Ss Se ale (ia P3 


87 


Hilyatul Auliya" 


- P3 o- 3 3 ga 


Laka ah) yak lt) SAN 3 Penaru SE 


Ba ga er ak 
Ae Cd ua Lag AU 


4 0 - 
(SI OT ep 3 IE 3 in al, 
3355. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Aban dari Al 

Ghithrif Abu Harun, dari Jabir, dari Ibnu Abbas #&, dari Nabi &, 

dari Ruh Al Amin (Jibril), dia berkata, “Kebaikan dan keburukan 

seorang. hamba akan dibawa, lalu sebagiannya memangkas 
sebagian yang lain. Apabila kebaikannya masih tersisa, maka Allah 
akan meluaskan surga untuknya.” | 


Hadits ini gharib dari hadits Jabir dan Al Ghithrif. Al 
Hakam bin Aban Al Adani meriwayatkan hadits ini darinya secara 
gharib. 


Hilyatul Auliya" 
(214). DAUD BIN ABI HIND 


Diantara mereka ada pula orang alim lagi teguh pendirian, 
orang yang zuhud lagi merendahkan diri. Dia adalah Daud bin Abi 
Hind. 


AG - R0 AG. 3 


Wa “JG Pi TAB —YYO1 
ae Cia JB EX yi aa AA 


SB ara Ne oa Ha “JG Ket Kabah 


. 3-0 


Ss ca 3 : pe — “JG PU Eni 0 SA 


or o- 42051 
Nag al £ ap Lia 


3356. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Amr bin Muhammad An-Nagid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mereka mengabarkan 
kepadaku, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku bertemu dengan 
Daud bin Abi Hind, lalu aku melihatnya sedang mencabut ilmu 
dengan sekali cabutan." 


89 


Hilyatul Auliya” 


30 3G. 3 Papa 


Ka “JG taka Op Sabun Cidoe —YYOV 


Pi 


“JB Ai) Gea War Paya ea) 
Pp 
Tg Tuh Pak al JB ng cola Inna 


SB Hoa Hirata cAin At o2 35 
rani 


3357. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Amr An-Nagid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata: 
Aku memasuki Wasith dan di sana ada Daud bin Abi Hind, maka 
aku mendengar orang-orang mengatakan, “Ini adalah daud Al 
Oari' .” 


. X0 3G. 3 Pt 
Bee 3 Sabah Ian VI —YYOA 
o Bu 19 - 01.0 .... o 8 - 
Aa an Ng 


333 


& “JL ae » Ve Erara “JG Aga Pd 


- 
ai, 


——MX 


ud S1 banyal A3 393 LG 1JG Ga 


LN. 


Hilyatul Auliya" 


2. AI. 


3 S Pe Os 3, daya S3 A JW 
aa 


3358. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ali bin Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Abi Khairah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
melihat Daud bin Abi Hind di Wasith, dia adalah seorang pemuda 
yang digelari Daud Al @ari'. Dia menjadi mufti pada masa Al 


Hasan.” 
ja oi Kab HA AG 535 —yroA 

o AG - KA - Ey0 E 8. aa 
oa Was :J6 (PE s » al GAS J6 


Na AN aa OLX 9 4 0 -— @£ o- 
OS Adya (gn) Oh Ie Can JB JIN AS 
0 E 2023 - 

Spa Jal gia Ka AS 5 013 

3359. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Ashim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Abdil Awwal menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Aku mendengar Yazid bin Zurai' berkata: Daud 
bin Abi Hind adalah mufti penduduk Bashrah. 


21 


Hilyatul Auliya'" 


gi BA 2 smg GA Ap Gt 
BI Jb aah (es u e 
sja Pj ui s3 Kanan JG Cl bera 


P4 
.. 
| 


TN ME MON Ona Ale oi 


Dg AB AE el Ba Sa Iyan 2 


Lo 


BE gg Al ad yide 


3360. Ahmad bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Isa bin An-Nahhas menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Daud bin Abi Hind -dia adalah seorang 
yang cerdas- berkata, “Apabila engkau mengambil apa yang ulama 
sepakati, maka tidak akan berpengaruh padamu apa yang mereka 
perselisihkan, dan sesungguhnya apa yang mereka perselisihkan 
itulah yang dilarang.” 


92 


Hilyatul Auliya” 
DKP 5 Jia gabah NE Naa 
a81 0. 30 A4. - au si - 4 
2 mamah (HA Oi dlaa Was Kav “JG AN 


ia o- Lo 3,5. 


0 5 : “JG Oa uan Kgar YG Si 


JG dpt :J6 $ 
aa “Ih Pa agan ih 


3361. Abu Al Hasan Sahl bin Abdullah At-Tustari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sahl Al 
Mujawwiz Al Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muslim bin Ibrahim dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada: 
kami, keduanya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Daud bin Abi Hind, “Apa 
pendapatmu tentang takdir?” Dia menjawab, “Aku mengatakan 
sebagaimana yang dikatakan oleh Mutharrif, 'Kita tidak boleh 
memasrahkan kepada takdir tapi kepadanyalah kita kembali'.” 


2 


To. o BS... 350 1, 5 0. AG 
Saat nose Kee mer aa 
o Be Pt 2 2 - o - AG 2 : 
2j Kana Wa 1G eelas G3 Hle Kab :JG 
35 


93 


Hilyatul Auliya" 





0-3. Ad 


Y 2d Sh 3 Ps Sahni Gas :JB aka 


ia aa PN Kn Mer e 8 aan & 


PIP an 


lega d ala 


3362. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Salim bin Isham menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Marzug menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Anshari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku melihat Daud bin Abi Hind dan Auf bin Abi Jamilah 
sedang membahas tentang takdir sehingga masing-masing 
keduanya meraih kepala temannya, sementara Daud tetap teguh. 


rok samaan ad H5 af 
: Ha Er gg IA pa Be 2 Te 


Lan 43 


KUN LA tata Cal 15 393 JG 2JG ce 


94 


Hilyatul Auliya" 





ri TG PIN 


Op BAN SA Tn 1G Cal AS eta 
Kat ae 3G JL IE rita 
SP db 3 ad 3 KT LI bu 


” 
Ps Oo. 83 .. 


Aa Sa ISA Ab GA oil La sja Ga Jia 


i 


? 


Ih SES IE TA ph PON SSS 


3363. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia mengatakan dalam kitabku, dari Muhammad bin 
Aban Al Madini, dia berkata: Yahya bin Al Fadhl Al Khurgi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abi Hind 
berkata: Aku pergi ke Syam, lalu aku bertemu dengan Ghailan. 
Dia berkata, “Wahai Daud, aku ingin bertanya kepadamu tentang 
beberapa masalah.” Aku menjawab, “Silahkan bertanya kepadaku 
lima puluh masalah, tapi aku akan bertanya kepadamu dua 
masalah.” Dia berkata, “Silahkanlah bertanya wahai Daud.” Aku 
bertanya, “Kabarkanlah kepadaku apa yang paling utama yang 
diberikan kepada anak cucu Adam?” Dia menjawab, “Akal.” Aku 
tanya lagi, “Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang akal itu 
apakah ia sesuatu yang dibolehkan bagi manusia, yang mana siapa 
saja yang mau maka dia bisa mengambilnya dan siapa yang tidak 
mau maka dia bisa meninggalkannya, ataukah dia memang sudah 


95 


Hilyatul Auliya" 


dibagikan secara pasti kepada mereka?” Mendegar itu dia malah 
pergi dan tidak menjawab pertanyaanku. 


(aa Uas “JG “s YA al al GA 
s - E£ BN 
ae ON ah Ia SI UN 


BI | su Hua “JG ab Aoi 3S 33 LA 


ta - 0 


ARP ta Ke Ca SAB 0 Pi 
2 J3 dl 1 S3 aa Yus CI 
Oa AG Aa Dp ah 
SB ab j3 3 Gal AN Can 


CAG e ot SB cah eh Jb La 
. "ad 

3364. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Abu Al Abbas Al Harawi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Musa Muhammad bin Al 


Mutsanna berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Adi menceritakan 


96 


Hilyatul Auliya" 


dari Daud bin Abi Hind, dia berkata: Ketika aku tertidur tiba-tiba 
ada dua orang datang kepadaku, lalu salah satunya duduk di arah 
kepalaku dan yang satunya lagi di arah kakiku. Lantas salah satu 
dari keduanya berkata kepada temannya, “Lihatlah, lihatiah.” Lalu 
dia memasukkan tangannya ke dalam mulutku, lantas dia berkata, 
“Betapa banyak kebaikan yang ia bicarakan.” Lantas yang satunya 
berkata kepada yang lainnya, “Lihatlah.” Maka diapun melihat ke 
kakiku, lalu dia berkata, “Betapa banyak ia melangkah menuju 
kebaikan.” 


Kemudian dia berkata, “Dia tidak memegangnya, lalu 
keduanya naik meninggalkanku.” 


JG ng Ka Ja ah CAL —rto 


SIR ata ra 2 SN AA ai Maa, 
SE Aida ROA 115 OA Aa 


# LI 


(ami ata ci ideal Kaast Ja SA 3 2 
AA SD (laa Ne aa Ini Ju 


97 


Hilyatul Auliya' 


cd 25, 3 na san G1 a? 23 Dbin 0 ai - 
Se AB, LB ABS ITA B3 La K3 
Oa Ja BA dlu on 3 


3365. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hatim bin Al Laits menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Daud bin Abi Hind berkata, “Pada saat wabah tha'un menyerang 
aku juga terkena tha'un. Aku pingsan, dan pada saat itu aku 
merasa seakan-akan ada dua orang yang datang kepadaku. Salah 
satu dari keduanya berkata kepada temannya, “Apa yang engkau 
dapatkan?” Dia menjawab, “Aku mendapati tasbih dan takbir, 
langkah ke masjid dan sedikit dari Al @ur' an.” 


Kemudian mereka berdua beranjak lalu akupun sembuh. 
Aku segera membaca Al Gur'an sampai menghafalnya padahal 
sebelumnya aku belum menghafalnya.” 


P4 - 
- £ Ko AG. & 0G 


E 30 a23 


JB Ud ba A13 395 ls Ja 2, 


Hilyatul AJA 


GIE Ap IS nb KA Id SA 
EN NA: Sd Dari Sy 8 ya Ia Malin 


oz oo 


Aan is PA SI IE AI KE of gai Ie 
si ot ai de On BISA RN al 16 
JSI ASI NIS PA JE 


3366. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abi Adi berkata: Daud bin Abi Hind menghadap 
ke arah kami dan berkata, “Wahai para pemuda, aku akan 
sampaikan sebuah kabar kepada kalian barangkali ada sebagian 
dari kalian mengambil manfaat darinya. Pada saat aku masih muda, 


f 


aku biasa mondar mandir ke pasar. Apabila aku kembali ke 
rumahku maka aku bertekad dalam diriku untuk berdzikir kepada 
Allah & sampai ke tempat seperti ini dan itu. Ketika aku sampai 
pada tempat itu, maka aku bertekad untuk berdzikir kepada 
Allah #$ sampai ke tempat ini dan itu, sehingga aku mendatangi 
sebuah tempat.” 


Hilyatul Auliya" 
na B8. 38 Lo y £ o- AG 
1JB Chabua op Ah MS Ud —YYUV 


“JG 8 - o o- 0 LoL 30 Tan RA - 

: UAS IPS GP Lian 1 es Tn 
- - s - 

ME SA 5. — 


" £ 2 2535 - E. 
Sa Tai - PI NG - . 
La SAE AKA Jali G5 OS dalah Hg 


A "3 8..- 4 0 2 . 3.9 - 0 o 
Jaka LAS ang Sub BL Bkaih das 
(3 an 
. Last 
3367. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Fadhl bin Ja'far menceritakan kepadaku, dari Amr 
bin Ali, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Adi berkata, “Daud 
berpuasa selama empat puluh tahun yang mana keluarganya tidak 
mengetahui hal itu. Dia biasa membawa perbekalan makan 
siangnya dari rumah lalu menyedekahkannya di jalan. Dia pulang 

malam hari lalu berbuka bersama mereka.” 


P3 - 
Ie a X8 2 


Tut ea SAS aa MIA 


A 
A 
- 


Ld 


MEA JB AN Me 3 Ii Ci 


” 


4 - Aa ane DP E 9 eni 
Karam JG JVS 0 yi sI— 1JB «) 


100 


Hilyatul Auliya" 


” 
Maa . 0 


P4 
ar 1,0... | daa Raga 


ang ea da3 En enam dl 2 305 


aa 


Da 


3368. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Yahya bin Abdullah Al @assam menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Sayyar menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: Ayahku 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Apabila Daud bin Abi Hind 
datang maka kamipun keluar menemuinya untuk melihat 
keadaannya, menyambutnya dan mempersiapkan tempatnya.” 


Oo... AG 


BG oi KA H Aib ES YAA 


o- o B5 10 Ao £ 5. 


23 AS KAI JB esa Th Ai 2 mail 
Paman SEA 1G cat 


MN 33 LI SI AE, 


“ 


101 





Hilyatul Auliya" 


BIL yel LP ea 2g SAS At 


35 EA P Ia PP Sah KE 3 C3 
SI, AG 33 Pa 35 (SAN Sta 


o- MPA NP 


Sd PA AAN & Ag “3 2 Lan 3 


Ie 


An 33 En SA 2. aa, Na Pa 


d Pen JAS 2 Pa BI Ea 


3369. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Ahmad bin Muhammad 
bin Sah! menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bisyr Yahya 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim 
bin Abi Syaibah Al Abdi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ada 
dua hal yang bila keduanya tidak ada maka penduduk dunia tidak 
akan bisa mengambil manfaat dari dunia mereka, yaitu kematian 
dan bumi yang mengeluarkan embun.” 


Daud bin Abi Hind meriwayatkan secara musnad dari Anas 
bin Malik #5. Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, 


Abu Utsman An-Nahdi, Abu Al Aliyah, Abu @ilabah, Al Hasan, 


102 


Hilyatul Auliya 


Ibnu Sirin, Zurarah bin Aufa, Abu Asy-Sya'tsa'” dan Syahr bin 
Hausyab, dari Asy-Sya'bi, dari Simak, dari Ikrimah, Jabir, Mujahid, 
Atha' bin Abi Rabah, Abu Az-Zubair dan Nafi', dari Makhul, 
Atha' Al Khurasani, Ali bin Abi Thalhah dan lain-lain. 


o - 


Kat 3 sg Aa 5 SG Nya 
2 6 Ka Z 2 JA aa. E 8035. 3 
sg Te Ka 1 GAS JB Long 


dn J8 :JB Pe In P3 Mb lu 


PMB Be Yi ialah ee AI db AI 
Ke-5 apa Ka Uas Wu Wala 


Cd SB Lepai 3 Ob caalb P0 m-b 


A3 P3 -B ai - z0o- - o 
Codaa 9 DS AS 55 Gay NP HP 
AA aus 
P4, . 
3370. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abi Sufyan Al Baladi menceritakan 


103 


Hilyatul Auliya” 


kepada kami, dia berkata: Al Mu'alla bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Syihab Al Hannath menceritakan 
kepada kami, dari Daud, dari Anas bin Malik #&:, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “ Tolonglah saudaramu yang zhalim atau 
yang terzhalimi. Apabila dia terzhalimi, maka lindungilah dia, dan 
apabila dia menzhalimi maka cegahlah dia dari kezalimannya, 
karena sesungguhnya itulah cara menolongnya.” 


Hadits ini shahih dari Anas, gharib dari Daud. Al Mu'alla 
meriwayatkan ini secara gharib dari Abu Syihab dari Daud. 


X oo F4 


33 Oiee ON SU sa ESA 


3 


sa 


“JG Ka ka Aw la Kan de (Ka 


o- he Lo 


€ 


cin sa Pa 2 ea SS -JU 
-JU Ara ale SA al Pa 
IP on LB SEN 


18 HR. Al Bukhari, pembahasan: Kezhaliman (2443, 2444) dan pembahasan: 
Paksaan (6952). 


104 


Hilyatul Auliya'" 


“ - - E£ 0. Pa an, - o »& 

Ge aa 2 € . Pa L0- o- 0 Lor 

SERI Dal ep ea Yus 0gn J MS 
be) asu Sona 
# 


3371. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Ath-Thahir bin As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Pamanku yaitu Abu Raja” Abdurrahman bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Ayyub 
menceritakan kepadaku, dari Daud bin Abi Hind, dari Anas bahwa 
Rasulullah 8 bersabda, “Sesungguhnya Allah && membangun 
Firdaus dengan tangan-Nya dan Dia melarangnya dari setiap orang 
musyrik dan pecandu khamer.”19 


Hadits ini gharib dari hadits Daud dari Anas. Tidak ada 
yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Yahya bin Ayyub Al 
Mu'afiri Al Mishri. Abu Raja" meriwayatkan hadits ini darinya 
secara gharib. 


19 Hadits ini dha'if 
HR. Ad-Dailami (1/2/ 225, 226). 
Sanadnya terputus antara Daud dan Anas, karena meski dia sempat 
berjumpa dengan Anas tapi tidak ada keterangan yang tsabit bahwa dia 
pernah mendengar dari Anas. 
Lih. Dhaif Al Jami” (1719). 


105 


Hilyatul Auliya" 





Jae Op Jana 0 Baba ikan LYYVY 
JB adi BL 5 Dl AG CAS JB 


Pd 38015. & 


23 jae Bas 1 Lp3 Fall Te Naba (53 


IG - 


cd ala Pa pe 85 2 W— “JG (hahaa 


or A, - FE 0. 
Ph at - “- » Aga ra 2 Td 3 - 
ri CO Naat Al La. Hp S 2 NA 
A ad aa " Oo - ee PX ca 
babi Jp JB Aa 


“ 


3372. Muhammad bin Humaid bin Suhail menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ishag Al Mada'ini 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Hatim Al 
Muaddib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits bin Abu 
Sulaim menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: Rasulullah 8& menjelaskan ayat, “Maka demi 
Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa 
yang telah mereka kerjakan dahulu.” (Os. Al Hijr (15): 92-93). 


106 


Hilyatul Auliya" 


Beliau bersabda, “ Tentang ucapan 'Laa ilaaha illalahu'”2 


Hadits ini gharib dari hadits Daud dan Laits. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Ammar bin Muhammad. 


Kb JB 9S 1 Sd Bis —pr vr 


AI MAY AS SAS 1 cal Sea Aa Ba 
v Sunan s (IA A Sae S9 nara 5 “JG slss 


Ng 


SAI Cop AAS AR IG IG 
Ugal SEN BI iba TA Ad Tia Je 
VI OB gb DIA H4 OA 
ds Ka Guo 


“ 


012 PR - ore A, - - F 3 -— “ ae — 
J9 hg dala al ce al Jam) ol -0)9 AA 


3 0. 9. E — Eee .... 
3 lg ad AI 
2 


20 Hadits ini dha'if. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Tafsir (3126). 
Al Albani menilainya dha'if dalam Sunan At-Tirmidii. 


107 


Hilyatul Auliya" 


Ben AN X9 — 219 


2 Jen ANTO Y Haa ab Cd ka 


Ao 23. 3 


Mp3 3913 PER san ae al 


3373. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab &. 
berkata di atas mimbar ini -yaitu mimbar Madinah- “Sungguh aku 
mengetahui bahwa akan ada sekelompok orang yang 
mendustakan hukum rajam. Mereka mengatakan, “Hal itu tidak 
terdapat dalam Al @ur'an'. Kalau saja bukan karena aku tidak 
ingin menambah sesuatu dalam Al Gur'an yang bukan bagian 
darinya tentu sudah aku tulis di akhir lembaran bahwa 
Rasulullah &, Abu Bakar dan aku pernah merajam.” 


Atsar ini tsabit lagi masyhur. Yahya bin Sa'id Al Anshari, 
Daud dan lain yang lainya meriwayatkannya dari Sa'id Al Musayyib. 


APab Nate an era aa —YYV$ 
SA AG 2 A3 TJ EL aa 


Ng era - JG TA ayu 


108 


Hilyatul Auliya' 


# 


lte MA Segan JB JB GA AI 3G tempa 
s ET 3 Pa 3, pn an, Sg 
SN PI Ik HA JAN seh ale An 
P- Pa 2.21 3 AS laga 3 

MK S3 Ian aa In ap 


OI IA Maa Gp dahan LA Ca 
1 g | NN Pa 

II ah 

3374. Abu Ya'la Al Husain bin Muhammad Az-Zubairi dan 

Abu Nashr Ahmad bin Al Husain Al Marwani menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Sulaiman bin 
Faris menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al 
@asim Ath-Thayikani menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Amr bin Harun menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi 
Hind, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Orang yang baik akan datang dengan 


membawa berita yang baik, sedangkan orang yang buruk akan 
datang membawa berita yang buruk” 


21 Hadits ini maudhu'. 
HR. Ibnu Asakir (13/185). 
Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Oasim, dia pemalsu hadits. 
Lih. Dhaif Al Jami' (3152). 


109 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Sa'id dan Daud. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Muhammad bin Al @asim, dari Amr 
bin Harun yaitu Al Balkhi. 


“ia - o - G- gi - £ o- X9 
IS JB ta ep PS Uda 1JE GAS 


o- 0 s 3 ae £E 0 o E 20 23 
Akan SAI Olais Gl GP Ulik Gal oa 
A 
» 


AI Iga) Hal SEE AN 3 PI au 
an Ii aa Ang 23,8 AP A . 
SAN Jl SIGN 2d Aa Ie MI Ie 


ag 0 0..3.s 


AN Gi PS PA Cape 


o - Be MN A0 s7 


P4 “ 
3 a - 3 - .. 
dg GS olgy yoga Kab Lyd— Ia 
A05 OT AIOL. Lo X0. S0 0 20 #9 £ 
Ke 3 UB ag Ainag plg Aa NN AYI 
L0- - 0-4 - 


“ Pte 


3375. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ali bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Yunus Al Kudaimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar 


110 


Hilyatul Auliya' 


bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abi 
Hind menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari 
Sa'id bin Abi Waggash #8, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Penduduk daerah barat akan selalu 
menang dan mereka tidak akan dibahayakan oleh orang-orang 
yang merendahkan mereka sampai Hari Kiamat”?2 


Hadits ini sabit lagi masyhur. Sedangkan yang 
meriwayatkannya dari Daud adalah para imam diantaranya adalah 
Syu'bah, Ibnu Uyainah dan lain-lain. Kami tidak menulisnya secara 
ali kecuali dari hadits Amr bin Habib dari Daud. 


£ - 
o -..o £ 8 - SE pa 
- 


o3 KA Ap Kab IE gl WAS —YYVI 


5 JB Con ya So asa SA JB » ml 


NE ha GP OUE) LIAI Lh 3 LS 


E 380 23 ag - ja na ane 20 3G. ag - 
! Ci H 93 Lk JG (4 aa la Cod 


- 
@ 


5 


' Pa ol Cats na AI A na Ain 
"3G SIKU -- Dara . “- £ FI ata 


Dt JS IG A3 ca JB MS 31, 


22 HR. Muslim, pembahasan: Kepemimpinan (1925). 
Yang dimaksud penduduk barat adalah Syam sebagaimana dikatakan oleh Al- 
Albani dalam Ash-Shahihah (965). 


111 


Hilyatul Auliya' 

@.- ca 2 JIL Ka Gb - | da Ag 203 
P3 hall PU DN eagle 
- £ 37 - 2 318 t3 Pa - 23 8: “, 
JAS 9 NAS Ab 2 ja Sasak Lo JW Ca de 


“9. 35 ke In o- 3 8 1 Fa 2 Ac “J3 
daan BU IE La an Ill 3S : 
0 


BP Un Te AE Ad ya Ugalan telah 
Are 3 ag 


3376. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Musa Al 
Asyyab dan Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Sallamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, 
dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi & datang ke lembah 
Azrag dan beliau bertanya, “Lembah apa ini? Para sahabat 
menjawab, “Lembah Al Azrag.” Beliau bersabda, “Aku seolah 
melihat Musa tersedu-sedu berdoa kepada Allah #& sembari 
bertalbiyah.” 


Kemudian beliau melewati sebuah anak bukit dan bertanya, 
“Anak bukit apa ini? Mereka menjawab, “Bukit anu ini dan itu.” 
Beliau bersabda, “Seakan-akan aku melihat Yunus bin Matta di 


112 


Hilyatul Auliya' 
atas unta keriting yang merah, pelananya dari sabut dan dia 
mengenakan jubah dari wol”? 


Hadits ini #sabit lagi masyhur dari hadits Daud dari Abu 
Aliyah. Banyak orang yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


: JG (eka d AS up AE EA —rvy 


z 


NG uk (dal sa 3 KAS AN IG CA 
Ki Gi d1 Aa CA - JG Jaa 


YP daa Gi Kaban IP ala al og 35 
do ati Naa Lal 
Del men ala ae 

Vide oat 
Ig VE 333 ena si 
al Aa ga 53 ay! 


1. 


Ri 


“ 


23 HR. Muslim, pembahasan: Iman (166): dan Ahmad (1/215). 


113 


Hilyatul Auliya' 


3377. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain Ash-Shufi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Sahl 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Tamam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abi Hind: 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Hakim 
bin Hizam #6, dia berkata: Aku berkata kepada Nabi &, “Aku 
telah diberkati dalam perdagangan, maka bolehkah aku menjual 
sesuatu, kemudian aku yang membelinya?” Beliau menjawab, 
« Tidak.”24 


Hadits ini gharib dari hadits Daud. Kami tidak menulisnya. 


kecuali dengan sanad ini dari syaikhnya syaikh ini. 


- £ 
Aa ..9 £ 3 9 


G2 JB IL Ap OLI SIS —YYYA 


- 
2.9 o- 30 A4 


3 NI 20 GT o 
"JG OA oi Anji Kab JB Ay Oa 


Pe 
. 
. 


Nae 


Z0 N, te “9 


REA pg Star SP tejadi 32 HIS US 
@ Aap: PA Na N - 1 “4 2 - 2 Pd ah 
be up il Ale AI lo Ml Iya) JB :JE 
o o Ne nan ap UG y a, ORAL oi 

Da eoia AN Will DG cal R03 3 3G mall 


LAN 


24 Hadits ini dha'if 
Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Al Husain Ash-Shufi yang dikatakan 
oleh Adz-Dzahabi dalam A/ Mizan "Dia tertuduh berdusta”. 


114 


Hilyatul Auliya" 


Bor A 49. 


-. - 
ME 593 58 0G) Gaga aU Layak LAB 


03 rp Pa 2 3 La Tai P3 23 y o- 3 o 
dd 29 ds akal, Ca peni g AI AS 
0 A3 ee 0 - 8. Lon, Ex 9 5 - Ex. 
POS gih du Ka 
8 6 y L OA P Te LA OS o - - o E 
£ Shen an A23 0. 


Lo lpg An aa Copa 3 S cal 
AP SIS 5S Cealdlg aa, ME Sy, 


3378. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Idris bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dari Jundab #&, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang shalat Subuh 
maka dia berada dalam tanggungan Allah. Maka Allah tidak akan 
menuntutmu dengan apapun dari tanggungan-Nya.” 2 


Hadits ini #sabit lagi masyhur. Khalid bin Abdullah, 
Mu'tamir dan banyak perawi meriwayatkannya dari Daud. Tapi 
ada perbedaan riwayat atas Daud. Abu Bakar bin Abi Syaibah 
meriwayatkannya dari Yazid dari Daud dari Anas bin Sirin, dari 
Jundub. 


25 HR. Muslim, pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat (657). 


115 


Hilyatul Auliya' 


Sedangkan Ubaid bin Tamam meriwayatkannya dari Daud 
dari Al Hasan, dari Samurah. Yang benar adalah riwayat Khalid, 
Mu'tamir dan banyak para perawi menceritakan dari Daud, dari Al 
Hasan dari Jundub. 


- 
LA 


ad AS —YryA 


3016. 2 Mega H3 
PN 
Luh 


. 
£ 


2 au Aa NG ala aj 


“ 


“ 


-. 


( 


ur 3 ta “JB Oa Peta Mp naa “JG 


Pe al TPA Ju “JB Fara Png JAS a 


.. 


“ 
5 s s 


Cah 7 SP S ai 23 tea de 
IE Taat Sa £ op ef Sama 
DA DES UI 
SIP A5 Aa ME Hi 3 IG 
3S IG 33 3 LAN, 
A2 Ja A3 AGYI Aa Sa 


3379. Abu Bakar bin Khallad dan Muhammad bin Ahmad 
bin Makhlad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al 


116 


Hilyatul Auliya' 


Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud 
mengabarkan kepada kami, dari Makhul, dari Abu Tsa'labah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya orang yang 
paling aku sukai dan paling dekat denganku tempat duduknya 
diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara 
kalian. Sedangkan orang yang paling jauh dariku adalah orang 
yang paling buruk akhlaknya, yang banyak bicara, dan mengulang- 
ulangnya, sombong dan berbicara tanpa hati-hati.”?6 


Wuhaib bin Khalid, Abu Ja'far Ar-Razi dan beberapa orang 
lain meriwayatkannya dari Daud. Kami tidak menulisnya kecuali 
dari hadits Yazid, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits 
ini darinya. 


26 Hadits ini shahih dengan beberapa penguatnya. 
HR. Ahmad (4/193, 194): dan Ibnu Hibban (1917). 
Sanadnya terputus karena Makhul tidak mendengar dari Abu Tsa'labah. 
Al Haitsami dalam A/ Majma' (8/21) mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ath-Thabarani, periwayat Ahmad adalah periwayat kitab Shahih 
dan hadits ini punya beberapa jalan yang membuatnya shahih.” 
Lih. Ash-Shahihah (2/379). 


117 


Hilyatul Auliya' 
(215). AL MUNDZIR BIN MALIK 


Diantara mereka ada pula yang selalu meneteskan air mata 
dan mengambil pelajaran, pemusnah jual beli dan pengalaman, 
yaitu Al Mundzir bin Malik Abu Nadhrah, dia termasuk generasi 
awal dari Bashrah. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawuf adalah menjaga diri 
dari ketamakan dan terbangun dari kelalaian. 


sg o BG LX Lo 3 o- KG 


AA or JASA AN IS Ga —JSYYAS 


NN 


: P3 


JG LA Ba ed dai Pi AA 


G1 


” 
Aa 


z 
Te ag KE Kan "3 Pat MAKA 
slh Je JBL Slug dya Boni Ul Cg 
- 


» 
e .L. SLS ye « 


Oyagb peng EL Ca es rat dat Ia Sa Tu 


d0 


“A3 gaP ta Rani of jav LSI 


3380. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Ya'la menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Mugaddami menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Abu Agil, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Nadhrah berkata, “Jika seseorang 
membaca ayat ini, “Maka apakah penduduk negeri-negeri itu 


118 


“ 


Hilyatul Auliya 


merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di 
malam hari di waktu mereka sedang tidur? (Os. Al A'raaf (7): 97), 
maka dia sunnahkan untuk mengeraskan suaranya.” 


NUPP o pian 0 KA CA YAA 

MAS IE RAN 3 Go BAL :u 
CHA Hi TAS GAS JG SY 5 Ha 
& JB Pa PNG ea SAPI ka ". 


UB 3 JH HL SY IG ad 
3 IP Bni Ulu Jaa SKI 
DE DA 3 JG Sea Das 


3381. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Bakar bin Nu'man menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Rabi'ah Zaid bin Auf menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Amir bin Yasaf menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dia berkata, “Dulu kami di awal 
Islam saling menasihati dengan empat hal: Beramallah di waktu 
senggangmu untuk waktu sibukmu, beramallah di saat sehatmu 
untuk saat sakitmu, beramallah di masa mudamu untuk masa 
tuamu, beramallah di saat hidupmu untuk saat wafatmu.” 


119 


Hilyatul Auliya" 


“ 


P3 


8 . o Ng o- 0 4G. A AG - 


Ape Ren A kara : JG Lp 3 ae 


K5 


oz 


Tak hai MI SB LA 1 Sai 
ML sda MG, AAN 53 3S) Gol 
Ae 


3382. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaiban bin Farrukh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Asyhab 
menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dia berkata, 
“Barangsiapa yang membaca seratus sampai seribu ayat dalam 
satu malam, maka pada pagi harinya dia akan mendapatkan 
pahala satu ginthar. @inthar adalah kulit unta yang dipenuhi emas.” 


CA 03 KA ESA Cg YA 


PA Na 
SIB Ld IG oi dp 3 AS Gia 


120 


Hilyatul Auliya' 


PB, PP 


£ 0. 2 Pa Nan - PA X0 ne 0 20 
& Pa La ERA Tan La “rod! Oi Ohnuma Uso 
Pa Ge LL 01 4G 2 Dg ag Tag ce 
d gand ASI Cb mal Mil Ml US 1 JG can 


3 ISI OLS ole up 

3383. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami di dalam kitabnya, dia berkata: Ahmad bin Ali Al 
Asfadzani menceritakan kepada kami, Umar bin Ali bin Abi Bakr 
Al Asfadzani menceritakan kepada kami, dia berkata: Mas'adah 
bin Al Yasa' menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Abu 
Nadhrah, dia berkata, “Kami pernah membicarakan bahwa tidak 
ada sesuatu yang lebih keras daripada pemilik kitab yang keras 
hatinya.” 


Ca 


WI JB Beban Op KE AS —YYAL 
“ “ o & p “pg - “ ah 


35 BD BY da SIA adu as sa 
pr. Ba 
Ian WI Jas 


3384. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Na'ilah menceritakan kepada kami, dia 


121 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Abbad bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Jurairi menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, 
dia berkata, “Takdir itu berakhir pada ayat ini, “Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki" (Os. 
Hd (11): 107)” 


# 


YG ban jp AI PG BI AS —YYAC 


. 
Pd 


an - Ed . .. o 5 3 0 Yy, £0o- 3G 


z# 


IN aa aon TAU oa 

. 4 & cr "aa, 4 ah. 

AIR BA Al Il kah ANN Ajal Gili 
1 . 5 Pd 


Ca CAB nana UG in OS 133 el JS 
Ga adinda mata Wa aa s8. Oa 33 EA PR an naa 
L Pepe Jas cod Jaa as oJu ana 

GT Mean ar PA ab BAKA Bono ab £. 
28 Ve) ad dll Ia YP AN D3 2 UI 


og 


of Ganas 


N 


1» 


P4 3. 
£ 


UG ES AR LABA 


Aa 8: 


1 


£ 2... 
s 


Hi alan £ Oo A5 28 - 
laa Nah #3 5) ya Lal #Aatuw 


122 


Hilyatul Auliya” 
ae ee ala Aj A3 pe yial Ca 
Wet #3 gal) JBS Tang Ara sa A 

S3 2d Ke HI 23) 


| 


e PA 
K3 Snap DA ae AN 


a . 


S3 MA dn ana AN Si pa it, 

BIS SN AS pan UU 
3385. Ayahku dan Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Muhammad bin 
Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Hasan 
Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Iyas bin Fulan —Mu'tamir 
menyebut namanya— memberitakan kepada kami, dia berkata, 
“Hasan dan aku pergi bersama untuk menjenguk Abu Nadhrah.” 
Lalu Abu Nadhrah berkata kepadanya (Hasan), “Wahai Abu Sa'id 
mendekatlah kepadaku.” Al Hasan pun mendekat dan meletakkan 
tangannya di leher Abu Nadhrah, lalu mencium pipinya. 


Lantas Al Hasan berkata padanya, “Wahai Abu Nadhrah, 
demi Allah, andai saja tidak ada tempat yang mengerikan pada 
Hari Kiamat, tentu saudara-saudaramu akan bahagia ketika harus 
berpisah dengan apa yang ada di sini.” Dia pun berkata kepada 
Hasan, “Wahai Abu Sa'id bacalah beberapa surah dan berdoalah 
dengan beberapa doa.” 


123 


Hilyatul Auliya”" 


Lalu Al Hasan pun membaca surah Al Ikhlas, dan 
mu'awwidzatain (Al Alag dan An-Naas), selanjutnya dia memuji 
Allah lalu bershalawat kepada Nabi #&, kemudian dia berdoa, “ Ya 
Allah, saudara kami sedang ditimpa penyakit. sedangkan Engkau 
adalah Maha Penyayang diantara para penyayang.” 


Iyas berkata: Abu Nadhrah pun menangis, begitu pula 
Hasan, sehingga menangis pula seisi rumah, karena kasihan 
kepada saudara mereka (Abu Nadhrah). 


Iyas juga berkata: Bahkan aku tidak pernah melihat Al 
Hasan menangis sedahsyat itu. 


Abu Nadhrah berkata, “Wahai Abu Sa'id, aku ingin agar 
engkau menshalatiku.” 


Abu Nadhrah meriwayatkan secara musnad kepada 
beberapa sahabat. Diantaranya adalah, Abu Sa'id Al Khudri, Jabir, 
Ibnu Abbas, Abu Musa, Ibnu Umar dan Anas bin Malik #:. 


Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah golongan 
para tabi'in. Diantaranya adalah, @atadah, Ali bin Zaid, Sulaiman 
At-Taimi, Daud bin Abi Hind, Abu Bisyr Ja'far bin Abi Wahsyiyyah, 
Abu Salamah Sa'id bin Zaid, Abu Na'amah As-Sa'di, Auf bin Abi 
Jamilah, Yahya bin Abi Katsir, Khulaid bin Ja'far, Sa'id Al Jurairi 
dan Rabi bin Shubaih. 


124 


Hilyatul Auliya” 





Jasa Ae cp A3 PN ara 


Ke oke Ip Pl RA P3 CL 
B2 S5 Sa Y Yah 3 JB ea 
ENI SL Ik of 


3386. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud 
Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mustamir 
bin Ar-Rayyan menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Sa'id Al Khudri # bahwa Rasulullah & bersabda dalam 
khutbah beliau, “Ingatlah, jangan sampai ada orang yang tidak 
mau menyampaikan kebenaran yang dia ketahui hanya karena 
takut kepada manusia.”21 


Gatadah, Ali bin Zaid, dan Sulaiman At-Taimi 
meriwayatkannya dari Abu Nadhrah. 


»“ 


Ke an FI 


Mn vea LA Ki GIS - AV 
Bis :JB Aa SE 8 KN Bi 


27 Hadits ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan Fitnah (2191), Ibnu Majah, pembahasan: 
Fitnah (4007): dan Ahmad (3/50). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam Sunan Jbni Majah, cetakan Al 
Ma'arif. 


125 


Hilyatul Auliya" 


2 


“ “ 


- 


Bala Fasi ei : JB DU Op Lap 


- Pa - 
Oo - 2.0 Pa KG 


a -.- 2 4 - 5 - Pr X “5 y 


2. 3 £ 
0o£ 2, o ve. $ 


9 La. BI SL wa of AI dalan Sel 


Pe ” 


2 an ea en San 


TR ot 9 
S5 BE 


3387. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdurrahman As-Sagathi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari @atadah, dia berkata: Abu Nadhrah 
menceritakan kepadaku, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Janganlah seorang dari kalian terhalang 
untuk menyampaikan kebenaran hanya karena takut pada manusia, 
Jika memang dia menyaksikan atau mengetahuinya.” 


Cs 


Abu Sa'id berkata, “Hal ini mendorongku untuk pergi 
menemui si Fulan, Jalu aku memenuhi kedua telinganya, kemudian 
aku kembali.” 


Syu'bah berkata: ada empat orang yang meriwayatkan 
hadits ini kepadaku dari Abu Nadhrah yaitu, @atadah, Abu 
Salamah, Al Jurairi dan seorang lagi. 


126 


Hilyatul Auliya" 


ag Una SES KA 
sea AJB - Jawa (G Te » 2 an 5 I, Ket 5 1 


Os 


A0 AG A4 - £, 6 8 o 3 X8 

AS op Kaban Cod 1JB Peka pl 
£ 0. 8 os 2 £ 012 9 aa 8 - e£ 

s Na Ma Ola Ad: Tb (SAY 
ot sa “ y : & 3 - 4 

M0 Ro 3 ea 8. | 8 G3 ai -1 Sh 

Cyasg yang Selera Ody CA 3 Aa Ol op Hg 
Ro . La 
K3 3 ay Teles 1 


An 


3388. Habib bin Al Hasan, Farug Al Khaththabi dan Al 
Hasan bin Umar Al Wasithi menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwa 
Rasulullah & melarang membuat minuman nabidz dalam jar 
(wadah yang terbuat dari tembingkar), mencampur kurma muda 
dengan kurma matang dan mencampur kismis dengan kurma 
matang.28 


Syu'bah, Jarir, Yazid bin Harun, Yazid bin Zurai' 
meriwayatkannya dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Nadhrah. 


28 HR. Muslim, pembahasan: Minuman (1996). 


127 


Hilyatul Auliya”" 





CAS JB OS 1 Sd Was — yaa 


# 


N 
TN 
o 


ana aa JA Usb 
SY PSN 5 Ptk di Ph de SA il 


Po 


Aa Pe Y, BAY AN La v, ae ob (UG 


Go 


U OS6 SE oEug Ine Ie isat Bg 
aa Pe TN Dau V3 ME Oo JI Late 


LNG BA 1 ale MM Ko & da da 


5 : AA E 
Ha pr 35 ola Lp 3 
La 2 

3389. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Jurairi mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhrah, 
dari Abu Sa'id Al Khudri 48, bahwa, Nabi & bersabda, “Apabila 
ada salah seorang dari kalian (dalam keadaan lapar) mendatangi 
pengembala unta, maka hendaklah dia berteriak tiga kali, Wahai 
pemilik unta' Jika dia menjawab (maka mintalah susu untanya), 


128 


Hilyatul Auliya' 


namun Jika tidak ada jawaban, maka dia boleh memerah sendiri 
unta itu lalu meminumnya, tapi tidak boleh membawanya. Jika 
salah seorang dari kalian mendatangi sebuah kebun, maka 
hendaklah dia memanggil tiga kali, Wahai pemilik kebun' jika ada 
yang menjawab (maka mintalah kepadanya), namun jika tidak ada 
jawaban, maka dia boleh makan (buahnya) tapi tidak boleh 
membawanya.” 

Rasulullah & bersabda, “Kewajiban memberikan jamuan 
pada tamu itu hanya tiga hari, lebih dari itu adalah sedekah. 2 


3 


beb of SAI Gp SALA SAS era, 


SAN Ip SG Aa gi ja AA 


TI KAS JB ebay Di aa GA AG 
AN PG ea £ aya Ka -JU Para 
AA Ia Ga Gp EA AN Lai Ja PIK 


“LX eos 3 L&0 


Se AT 33 AN GA Nang 
SI, SEA SA Gl 


29 HR. Al Bukhari dalam Shahih:nya, pembahasan: Adab (6019 dan 6135): dan 
Muslim, pembahasan: Iman (48/77), dari hadits Abu Syuraih. 


129 


Hilyatul Auliya”" 





3390. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan, Ahmad bin 
Ja'far bin Malik dan Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Auf Al A'rabi menceritakan kepada kami, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri 8, dari Nabi 2, beliau 
bersabda, “Ummatku akan terpecah menjadi dua kelompok. Salah 
satu diantara kedua kelompok itu akan ada yang melesat 
Sedangkan kelompok yang satunya yang ada di jalan yang benar 
akan memeranginya.” 

Beberapa tabi'in meriwayatkan hadits ini dari Abu Nadhrah, 
diantaranya adalah, Daud bin Abi Hind, Ali bin Zaid bin Jud'an. Al 
Gasim bin Fadhl Al Haddani juga meriwayatkannya. 


y 34 o-— ne - 


-JG Ujian Gp AN Ka SAS ST 


Kara “ 


. 30 4 3 3 


533 Pe oruad -JU CP Ie 
Pa Abd sy ang: D 
G3 JB « Kang mnt alang kaga ama 


2 


AG 


“JG NIA Ki Wa— “JG 


130 


Hilyatul Auliya" 
2 on ae” TI Mana sa ega Na SRS 
KPT : Jika Lag dala al ce AP LU Amis PA 


“UP Pp 39 naa 
3391. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami. 


(ha) Farug Al Khaththabi dan Habib bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kasysyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ash-Shalt bin 
Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Nadhrah 
menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: 
Thalhah berjumpa dengan Nabi &, lalu beliau bersabda, “Dia 
(Thalhah) adalah seorang syahid yang sedang berjalan di muka 
bumi. 80 

Hadits ini gharib dari hadits Abu Nadhrah. Tidak ada yang 
meriwayatkan darinya kecuali Shalt bin Dinar. 


Jebat oi daban IP WAS YAN 
PENA KS yi Ae 5 BU so 


Ah Sh Ela IE Ja BE 1 HA 


30 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah dalam Mugaddimah (125). 
Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan Ibni Majah, cetakan Al Ma'arif. 


131 


Hilyatul Auliya" 
IG - aa - RA Lo - -09 IG - 7 5 Tee 
Md 2JB Cena oj Olps Va JB Ana 
E 20 35 IG - Kg £ - £ 0 : A3 Ia 
S d ala KL I— “3 Charm ag ln) AS 


- 


” 


- A 


JBS A (p) Ae LP Spa AP can 
Sae Menangi dm ya 2 Ui aa 
SIR Ang le Ko DU sam 
AJE Sam Sd 3 2 


3 


2 Ge ea Aa 


3 - 

bean 

3392. Ali bin Muhammad bin Ismail Ath-Thusi, Ibrahim bin 

Jabir bin Abdullah Al Ashbahani dan Ibrahim bin Ishag Ash- 
Shaffar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Bakar 
bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, dia berkata: Imran bin 
Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Abi Hind 
menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Jabir #&, dia 
berkata: Lahan di sekitar masjid kosong, lalu Bani Salamah ingin 
pindah di dekat masjid. Lantas hal itu sampai kepada Nabi &, lalu 
beliau bersabda, “ Wahai Bani salamah, apakah kalian ingin pindah 
di dekat masjid? Mereka menjawab, “Ya.” Beliau bersabda lagi, 


132 


Hilyatul Auliya 


“Wahai Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian sekarang karena 
bekas (langkah kaki kalian menuju masjid) akan dicatat S1 


Hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim. Dia 
meriwayatkannya dari hadits Daud, dari Abu Nadhrah. Syu'bah 
meriwayatkannya dari Al Jurairi dari Abu Nadhrah. 


£ ? 


83 


JB OS ep 9S yh JS —YYAY 
Nat ap . MR o an aa IG 
2 Page Ka - £ Aa 9 « P o Ps C- TA 
Cmmil GG gl Kab WAS JB Gone Taka 
S, 2 - 0... Lai Pa £ 0. -g 2 : - 
an P3 tar 0 El A5 (S2 us 


3 
- 


Let 6 JUS GI RS dai Ai ina 


Pe z 


y Vi An ol yi JH S0 
ae -.0. Ng 8 -- T- 4 2. Manan 
SS 23 V3 GP ad Inai 
Pi 0 9 5g 3 Lina La ia SE ap 
Ke SAPI SF NI SPA Ie LL Y3 


£ 


6 ya 5:1 


31 HR. Muslim, pembahasan: Masjid (hal. 665). 


133 


“ 


Hilyatul Auliya" 


“ 


2 dpn 5 un AU Ja SI Ki A1 
(AAA ds “JG 


3393. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Ala" bin Salamah Al Bashri menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Syaibah Abu @ilabah Al @aisi menceritakan kepada 
kami, dari Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Jabir #5, dia berkata: 
Rasulullah & berkhutbah di hadapan kami di tengah hari-hari 
Tasyrig pada saat haji wada', “Wahai sekalian manusia, ingatlah 
bahwa Tuhan kalian itu satu, ingatlah bahwa Tuhan kalian itu satu. 
Ingatlah tidak ada keutamaan bagi orang Ajam atas orang Arab, 
tidak bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, tidak juga 
bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam kecuali sebab 
takwa. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantara 
kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukankah aku telah 
menyampaikan (apa yang telah menjadi kewajibankup” Para 
sahabat menjawab, “Iya, wahai Rasulullah.” Beliau melanjutkan, 
“Kalau begitu hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada 
yang tidak hadir”? 

Hadits ini gharib, dari hadits Abu Nadhrah dari Jabir. Kami 


tidak mencatatnya kecuali dari hadits Abu @ilabah, dari Al Jurairi 
darinya. 


32 Hadits ini shahih. 
Al Haitsami menyebutkannya di dalam A/ Majma' (3/266), dia berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah perawi 
Shahih.” 


134 


Hilyatul Auliya" 


La Aa 5 KA GS —rrat 
3 0 tan tg JB 2 Ber ar 2 0-2 (Ne “JW 


pd o 


pyar o Chan Be Sa 5 As “JG Ka 


MN Ips “Ju -d6 CA Ol op Gal Pn aga 


: ari Di 2 
Ig Y HP BG lah ale MI ke 
SI Me Bs 


3394. Ahmad bin Ja'far bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubaid bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syaddad bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Al 
Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “ Wahai para pemuda @uraisy, janganlah 
kalian berzina, jagalah kemaluan kalian. Ingatlah! barangsiapa yang 


menjaga kemaluannya, maka surga baginya.”8 


Hadits ini gharib, dari hadits Abu Nadhrah. Tidak ada yang 
meriwayatkan darinya kecuali Al Jurairi, dan Syaddad 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


33 Hadits ini shahih. 
HR. Al Bazzar: dan Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir dan A/ Ausath 
sebagaimana disebutkan dalam A/ Majma '(4/252, 253). 
Al Haitsami mengomentari, “Para perawinya adalah perawi Ash-Shahih.” 


135 


Hilyatul Auliya” 





BN 1 Gas :JG Pa 3 Bea Gi bae 


APA A5 Pb X Karang “JB CA 
AI 1s US :JB AE lot jai A6 
P5 usa S3 gl ale A1 Seo 

SEN ab 


3395. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Ishag At-Tustari menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sallam Ath-Thawil menceritakan kepada kami, dari 
Zaid Al Ammi, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Apabila Rasulullah & rukuk, maka beliau meluruskan (punggung). 
Seandainya dituangkan air di atas punggung beliau (kala itu) 
niscaya air itu tidak akan bergerak.” 

Hadits ini gharib, dari hadits Abu Nadhrah. Zaid Al Ammi 
yang meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


136 


Hilyatul Auliya' 
(216). BAKR BIN AMR 


Diantara mereka ada pula yang menjadi penyeru kepada 
kebenaran, dia adalah An-Naji Abu As-Shiddig, namanya adalah 
Bakr bin Amr. Dia paling terdepan dalam beribadah dan paling 
istigamah. 


0 —.o £ 10 3G 


Pp KA YA Ha —YYAT 
Aa At Saga Hj GAS JB 
BPI NG KAS 18 Ala 
Kele 595 23 OK ap Je es dek 
byk Ie RE ah P3 EL MA 
a gal) IE 33 aa 5 Gp Tar, 
adal JB AG ot 4 S3 uas 
Aj Ta piala Ia ALI 


3396. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 


137 


Hilyatul Auliya'" 





kami, dia berkata: Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
dari Mis'ar, dia berkata: Zaid Al Ammi menceritakan kepada kami, 
dari Abu Shiddig An-Naji, dia berkata: Sulaiman bin Daud & 
keluar untuk memohon hujan, lalu dia bertemu dengan semut yang 
sedang telentang sembari mengangkat kakinya ke langit, semut itu 
sedang mengucapkan, “Ya Allah aku adalah salah satu makhluk- 
Mu yang tetap membutuhkan hujan dari-Mu dan rezeki-Mu. 
Engkau bisa saja memberi kami hujan dan rezeki dan bisa juga 
membinasakan kami.” Maka Sulaiman pun berkata, “Pulanglah 
kalian semua, sungguh kalian akan diberikan hujan sebab doa 
selain kalian.” 4 


pa 0g KE Ap KA BIL —yrav 
TP NE EA IE Laga P3 Bas :JE 
JB gel NP CA Tren ren JG jalan 


Ab ai yg Ae ya Has 3 Dj 


EN GUN 


3397. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Khallad menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, 


34 Hadits ini dhaif 
HR. Ahmad dalam Az-Zuhd (hal. 449) tapi dalam sanadnya ada Zaid Al 
Ammi. 


138 


Hilyatul Auliya" 


dia berkata: Zaid Al Ammi menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ash-Shiddig, dia berkata, “Kalau saja tali sandal seseorang putus 
ketika bersama rombongan pengantar jenazah, maka dia tidak 
akan dapat mengejar mereka atau tidak bisa mengejar mereka.” 


Abu Ash-Shiddig meriwayatkan secara musnad, dari Abu 
Sa'id dan Ibnu Umar &. 


ra 


A5 JB Sana Te GAS —yyaAA 
en aa an nan LI 
Jaga A3 2 gatal S5 5 NI S6 
da AN Pa Aang AE NA “2 
Mara A8 alang CB PMI 0363 sal 
Uang Uaglag LA CI oa JE Ka dala 

ANGAEY CAB ah CS YAS, 


3398. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, dia berkata: Auf 
Al A'rabi menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-Shiddig, dari 
Abu Sa'id #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Bumi ini akan 
dipenuhi dengan kezhaliman dan pelanggaran, kemudian akan 
keluar dari golongan ahli baitku, orang yang akan memenuhinya 


139 


Hilyatul Auliya' 
dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh 
kezhaliman dan pelanggaran. "5 

Hadits ini masyhur, dari hadits Abu Shiddig dari Abu Sa'id 
Al Khudri &. 


Para tabi'in, seperti Mathar Al Warrag dan Hammad bin 
Zaid meriwayatkan dari Abu Shiddig. 


ab -5 Al AS 5 Jie GAS —rraa 

5 2 "Nag 30 3 o- A 

TIM baal u Gara Ju CA 
SN TANI Es TENA TNP 1 hg ea he 


ba 


"H4 


A aa (jalal P3 Haa Na Ba Maa Kara 


- 


N 
N 


“ 


PU ae atabak Ibra 
CA Jas nasi ing JUS 33 ar 


T$ 


Bi 


35 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (19/32, 33) dan A/ Ausath sebagaimana 
dalam Majma' Al Bahrain (426). 
Al Haitsami dalam Al Majma' mengatakan, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Al Bazzar." 
Al Haitsami juga berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari jalur Daud bin 
Muhabbid bin Gahdzam, dari ayahnya. Keduanya dha'if” 


140 


Hilyatul Auliya' 


2 
ps 4 


BI IR YK CA 
Sl gl Kd 0S UB Ke 


s5 "3 Aoa - Pa Da o- Tan PA 
ko jl SIN TA (Da 3 0yaaag ss 2 
og F Pe 3 P - L. Pd Anya 
OB aah Aa La OSG cd ASING, 


-.9. o : 2 c Oh 
Cell ab pi Jema c Pa 
3399. Sahl bin Abdullah bin Hafsh At-Tustari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Ishag At-Tustari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 


dari @atadah, dia mendengar dari Abu Ash-Shiddig, dari Abu Sa'id, 
dari Nabi & (beliau bersabda), “Ada seseorang yang membunuh 


“ 
- 


sembilan puluh sembilan jiwa. Lalu diapun bertanya-tanya apakah 
dia masih bisa bertobat. Lantas dia mendatangi seorang rahib, lalu 
bertanya kepadanya. Namun rahib itu menjawab, “Tidak ada tobat 
bagimu'. Maka diapun membunuh rahib itu, kemudian bertobat. 
Lalu dia keluar dari desanya menuju desa yang terdapat orang- 
orang shalih, namun ketika dia berada di tengah jalan maut datang 
menyusulnya. Lalu dia jatuh tersungkur, kemudian meninggal 
dunia. 


Lantas malaikat rahmat dan malaikat adzab turun dan 
ternyata dia lebih dekat ke desa orang-orang yang baik itu selisih 
sejengkal (dengan desanya sendiri), maka diapun dijadikan sebagai 
penduduk desa orang-orang yang shalih itu.” 


141 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini shahih, muttafag alaih. Hisyam dan Hammam 
meriwayatkannya dari @atadah. 


rd 
Pap 2 


WMa— "JG ate Gu Bayam Sg. 
Ia 23 HA GAS JG ASI dua ph 


£ - £- 
| o— at Rd - 1G 


1 BB KIS 1JG GUA IL JB 


N 


- 


-. 


“ 
£. 
3 2 &- - 2 


“JB LIS D3 :lam Je as Be an wA) 


o SL. - - Sa er 1, “5 1 2 38 T as 
H3 Is) 1 lw dak AI Ia Jaw, JB 
2 Y o 4 s3 o P. .... Ta 
Ala leg CAN amy NIA eh gS SB (SU 

. y 3 
al da, 

3400. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammam menceritakan kepada kami, dia berkata: 
@atadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-Shiddig, dari 
Ibnu Umar —Hammam berkata: Menurutku dia berkata: 
Rasulullah & bersabda— “Apabila kalian meletakkan jenazah 


kalian di kuburannya maka ucapkanlah, Bismillahi wa 'ala millati 
Rasulillah. (Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah) "26 


36 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (2/27): Al Hakim (1/366). 


142 


Hilyatul Auliya" 


Tidak ada yang me-marfu'kannya dari @atadah selain 
Hammam. Sementara Syu'bah dan Hammam juga 
meriwayatkannya secara mauguf 


Hadits ini juga diriwayatkan dengan menggunakan redaksi, 
BI Iya) itu “Atas Sunnah Rasulullah”. 


(217). AL FUDHAIL BIN ZAID AR-RAMASYI 


Diantara mereka ada pula orang yang sangat menjaga 
waktu, menanam makanan pokok dengan melepaskan diri dari 
dosa-dosa, yaitu Abu Hassan Al Fudhail bin Zaid Ar-Ragasyi, dia 
termasuk tabi'in senior dan ahli ibadah yang ada di Bashrah. Dia 
ikut serta dalam beberapa peperangan di masa Umar bin Al 
Khaththab. 


PA GAS IS dh ES ran 
Si ba DE GEA S 
ea Be Da Ad os Ps 


Al Albani men-shahih-kannya di dalam Shahih Al Jami' (hal. 832). 


143 


Hilyatul Auliya" 

4 TAN Aan Menag # Sa - Tar er 
sales NI Ob Keladi GS AI 2S Glkah Y 
AL Lana, Agan 2. Le DP &- 02. RX — er 
Ega dab Il bs Ol DG ea DI 


Pa 


2? - z £ - . 3 - 
ea os, 14 oe -. PERUT O 2 DL 3G Ada 
Jo3 A3 al, Lag «Ll L yiman dls (liga 


“ 


z# 


Aa Amma O (syal £ ya Y, Jul ee 


3401. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Al Hasan Al Baghdadi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Musa Al Harasi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ashim-Al Ahwal, dia berkata: 
Fudhail Ar-Ragasyi berkata kepadaku, “Wahai orang ini! Jangan 
sampai banyaknya manusia menyibukkan dirimu untuk 
memperhatikan jiwamu, karena hal ini bermanfaat untukmu bukan 
untuk mereka. Jangan sampai engkau melalui siangmu hanya 
dengan pergi ke sana dan kemari, karena ia menjadi saksi atasmu. 
Aku tidak pemah melihat ada yang lebih baik permintaannya dan 
lebih cepat penyusulannya daripada kebaikan yang baru 
(dikerjakan) untuk menghapus dosa yang lalu.” 


AS Ea Aan Nite yang Naa 


Hilyatul Auliya" 


Ai Ia YP pe Pn ES “JG 
Y “JG Hana Ha CL 


“an ON ab One: 3 aa Obtin 


ti Tag Ka ga, SI Owl 
gal aj ob sub bs 


N 


3402. Abu Bakar bin Malik menceritakan an kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Waki' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ashim, dari Fudhail bin Zaid Ar-Ragasyi. Dia 
pernah ikut berperang di masa Umar dalam tujuh kali peperangan. 
Dia berkata, “Jangan sampai manusia memalingkanmu dari 
menguasai jiwamu, karena hal ini bermanfaat untukmu bukan 
untuk mereka. Jangan pula engkau lalui waktu siang hanya dengan 
berandai-andai, karena ia menjadi saksi atas apa yang kamu 
katakan. Kami belum pernah melihat ada yang lebih baik 
permintaannya dan lebih cepat penyusulannya daripada kebaikan 
yang baru (dikerjakan) untuk menghapus dosa yang lalu.” 


145 


Hilyatul Auliya” 





-JU Mg na JB gap KA 
IG 2 ad jp da MASA 5 Aap Ea 


?“ 


AG KS BI KAU Jas 


3403. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Muhammad At-Taimi menceritakan 
“kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Fudhail Ar-Ragasyi 
berkata, “Jika orang yang bersedih menjadi muram, maka dia 
akan malas (beramal), dan jika dia sudah malas (beramal), maka dia 
akan meninggalkan amal.” 


Ar-Ragasyi meriwayatkan secara musnad dari Abdullah bin 
Mughaffal Al Muzani dan para sahabat lainnya. 


146 


Hilyatul Auliya" 


” 


BP BEN MN oi Ia PSP 
Nan Sa aa aa 
AG SIG AA 3 Hi Ah se 


3404. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ya'gub bin Ishag Al Makharrimi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Al 
Fudhail bin Zaid Ar-Ragasyi, dari Abdullah bin Al Mughaffal, dia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah & melarang dubba ' (bejana 
dari labu), muzaffat (bejana yang diberi ter) dan hantam jenis 
bejana).”37 


(218). OASAMAH BIN ZUHAIR 


Diantara mereka ada pula yang selalu merasa gelisah dan 
risau, menutup diri dengan pakaian tambalan serta tikar, yaitu Abu 
Al Minhal @asamah bin Zuhair. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah 
memperkecil rumah dan sering pergi ke gua. 


37 HR. Al Bukhari, pembahasan: Zakat (hal. 1398): dan Muslim, pembahasan: 
Iman (hal. 17) dan pembahasan: Minuman (17/39—42), dari hadits Ibnu 
Abbas. 


147 


Hilyatul Auliya” 


(Aa: JPG Shan —Yt..0 


P3 
& oo A5 - Kn 


2 0o— 


& 


A 
Ka ses , tara Ie 


“ 


ea Agt L Jus PA om ya Pe rara 


"205 -2 BL ag an “TA CAS 
al mn ai 
K3, “aa 2 Lg 
3405. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Auf 
menceritakan kepada kami, dari Gasamah bin Zuhair, dia berkata: 
Abu Musa menyampaikan khutbah kepada kami di Bashrah, 
“Wahai sekalian manusia, menangislah kalian. Namun jika kalian 
tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis, karena para 
penghuni neraka menangis dengan air mata hingga habis, 


kemudian mereka menangis darah yang andai saja perahu 
diletakkan di sana, niscaya perahu itu bisa berjalan.” 


148 


Hilyatul Auliya" 


UI BS yg Ka hh XS Cs 
JB SS IP 0 BA 1 BP Di SSI 


8g 21 as o- 4 o Ne o- 0.0 2. 
Ol al JB MR) op Talas US NS Ko J— 
- P4 - 


- 


Ng otak "Lo Gg. “9 ore. 9 
BEI Kai DAH (MI AAS al) 


Lot o £ Lg £ ..o. 3 Maa gel # 
NI Ii EA LL Jk Al aa JB 
NS ana an e2 0 Ae GT Ox cog.. oEr 
CD) L "JB O glasu Lag Bl) Lala (lari PU 
- LL o £ £ AP 38 ae aa o ot o2- 

a 3 (na A II an aa SA o 2 3 “9 ....9 
“0 ya2n 23 Ogpya Heal TasM Ce ANU La 
3406. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ubaidullah bin Ahmad bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Arafah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari @asamah 
bin Zuhair, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Ibrahim #& 
berbicara kepada dirinya sendiri (merasa) bahwa dia adalah 
makhluk yang paling penyayang. Gasamah berkata: Maka Allah 
pun mengangkatnya agar bisa melihat perbuatan penduduk bumi. 
Ketika dia melihat mereka dan apa yang sedang diperbuat oleh 


149 


Hilyatul Auliya” 





mereka, maka dia pun berkata, “Wahai Tuhanku binasakanlah 
mereka semua.” Maka Tuhannya & berfirman kepadanya, “Aku 


lebih menyayangi para hamba-Ku daripada engkau wahai Ibrahim. 
Turunlah, barang kali mereka mau bertobat atau kembali.” 


30 AG. A4 IG - ak AN Era 
. . 


Op Kamua Lok 


-du Ha Dying ra JB d Bl 


AS Ja Ja Ol IE SAS 3 Lan ai 


2 


ON LA Op sa dh Ob tell Ja 
IS 2 ya cal J5 Sr ) Tea ah 
A3 OA iya Una 015 RE 25 Sa aa 


3407. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ibrahim bin Yahya menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari @asamah bin Zuhair, 
dari Al Asy'ari, dia berkata, “Sesungguhnya perumpamaan orang 
yang membawa hikmah adalah seperti orang yang membawa 
kesturi. Engkau duduk di sampingnya, walaupun dia tidak 
memberikan kesturi itu padamu setidaknya engkau mendapati 


150 


Hilyatul Auliya' 


harumnya. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk adalah 
seperti pandai besi. Engkau duduk di sampingnya, lalu dia akan 
meniupkan ubupan (alat peniup api)nya, maka engkau pun akan 
terkena percikan dan asapnya.” 


& 0 B3 P3 AD 


“JG Dls uA #1 bb —Y$MA 


AI 5 EA K. K A Tata 


Naa & uji 39 2Jb pig bui 


3408. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Ya'la menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Husain Al Burjulani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, dari 
Imran bin Jabir, dari @asamah bin Zuhair, dia berkata, 
“Tenangkanlah hati niscaya engkau akan merasakan dzikir.” 


@asamah meriwayatkannya secara musnad dari Abu Musa 


Al Asy'ari dan Abu Hurairah &. 
. rd oo... # o B8 AS 
opa Il 2 AAA WIo— —Y$.4 


2 


AN eU en PN AA » 2 3 


151 


Hilyatul Auliya” 





aura nara SJ aga 2 aa EL A8 
v peak ngan -. Ez ka Aa 


ny 


da Jab aan an da 
Hn (BII al aa La Wa A3 La ST 


Ae 0 2 


& 


NI A3 sei NI he Pr asi ya 
Se NG Inap KAN 3, 

» “ “ “ 
Pa sh 


3409. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan, Ahmad bin 
Ja'far bin Hamdan dan Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Auf Al A'rabi menceritakan kepada kami, dari @asamah 
bin Zuhair, dia berkata: Aku mendengar Abu Musa Al Asy'ari 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah & 
menciptakan Adam dengan segenggam dari semua tanah 
permukaan bumi. Lantas jadilah keturunan Adam sesuai dengan 
kadar bumi itu. Maka diantara mereka ada yang merah, ada yang 
hitam, ada yang putih, dan campuran antara wara tersebut Ada 


152 


Hilyatul Auliya" 
pula yang ceria dan ada juga yang bersedih. Ada yang jelek dan 
ada pula yang baik.” 8 


Diriwayatkan oleh Ma'mar, Hisyam bin Hassan, Yahya bin 
Sa'id Al @aththan dan Yazid bin Zurai', semuanya dari Auf dengan 
redaksi yang senada. 


ea 3 Ob ana 2 ha 


ai 


ASIN 23 Otak ia JG JUNI "Ia Ih IS 
s$ SA Jas 2 al GAS JIE Ha 
II op) IIA 21 PA Ws 53 335 
al Je Tg ala Si 2 & d3 ol eta 
aa Up 5 PP KA sa PARE ad 
SAN Yi Ls bg F3 GI Ako on) 


38 


38 Hadits ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Tafsir (hal. 2955), Abu Daud, pembahasan: 
Sunnah (hal. 4693): dan Ahmad (4/400). 
Al Albani men-shahih-kannya di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Abu Daud, 
cetakan Maktabah Al Ma'arif. 


153 


Hilyatul Auliya" 
3. “ ga” u, - 

“01 G 2 
Soe 5 Her AI 


3410. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sulaiman bin An-Nu'man Asy-Syaibani menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al @asim bin Al Fadhl Al Harrani 
menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Masamah bin 
Zuhair, dari Abu Hurairah 8, bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya seorang mukmin itu bila menjelang ajal maka dia 





akan didatangi oleh malaikat dengan membawa sutera yang 
didalamnya terdapat kesturi, dan dari celupan raihan. Ruhnya akan 
dicabut sebagaimana rambut dicabut dari dalam adonan tepung. 
Ada yang mengatakan, “Wahai jiwa yang tenang kembalilah 
kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai.' Lalu sutera 
itu dilpatkan ke tubuhnya, kemudian dia dibawa ke illiyyin” 


Diriwayatkan oleh Hisyam dari @atadah. 


(219). ABU AL HALAL AL ATAKI 


Diantara mereka adalah Al Ataki Abu Halal, dia terjaga dari 
bermalas-malasan dan kesalahan. Dia sangat kuat dalam beribadah, 
kesulitan dan kezuhudan. 


39 Hadits ini shahih. 
HR. Al Hakim (1/352, 353) dan dia men-shahih-kannya. 


154 


Hilyatul Auliya" 


ng 03 2.9. € g . 3 2 BA 
sb - tp Isi al OS GE LI 


g 
eos o. 


PER NEKA 6 La 03 ee 38 6 TU 
SIB NI MEI Le ab Lalu dya 


A H& x1 X0 


5S) AI TN ES Ah "ge 
Gaji GA Ph SF SL Sa Ja 


Aim Boy 

3411. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Abaidullah bin Tsaur menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibuku menceritakan kepadaku, dari bibinya yaitu Al Aina', dia 
berkata: Abu Halal berada di atas ruangan, lalu dia mendatangi 
salah satu pintu, kemudian dia memanjat ke sisi yang mengarah ke 
perkampungan sambil berteriak “Wahai fulan bin Fulan!” 


155 


Hilyatul Auliya" 


Kemudian dia pindah ke sisi yang lain dan mengatakan hal yang 
sama, sehingga dia melakukan hal itu pada keempat sisi. Al Aina” 
berkata: Kemudian dia membaca ayat, “Adakah kamu melihat 
seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang 
samar-samar?” (@s. Maryam (19: 98). Kemudian dia 
melaksanakan shalat. Dia meninggal dunia pada usia 120 tahun. 


AAS BL JG Sd GAS —pan 
“enda Ng Ia Je SG 


N 
N 
“ 
“ 
o 
&. 


pg - 2g na Op 


“ 

LO AI 0 - @ £ - 
ab an an Na ag Bara 
Aa sa5 2 3 PES sa Se apr 
sal YA 1dyaag eng Ol eta Y TU 
- Ao 
3412. Abu Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ubaidullah bin Tsaur 
menceritakan kepada kami, dari Aun, dari Ibnu Abu Halal yang 
bernama Rabi'ah bin Zurarah, dia berkata: Ibuku menceritakan 


kepadaku, dari bibinya yaitu Al Aina" binti Abu Halal, dia berkata, 
“Ayahku memiliki batu kapur, yang mana dia sujud di atasnya 


156 


Hilyatul Auliya” 
semenjak dia tua yang tidak lagi mampu berdiri. Dia biasa berdoa, 
Ya Allah, janganlah engkau hilangkan Al Our'an dariku.” 


— Abu Halal meriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dia 
mendengar dari Utsman bin Affan. Perawi yang biasa 
meriwayatkan darinya adalah Gatadah dan Ghailan bin Jarir. 


"4 


SAS JB NE 3 SG pl GAS —YLAY 


anna ah 210 4 o- - # Dg Ed dan 
“ 


— 


sol s.d ba— -JU Ton Su 
ah "JBS SI IKI sal gn Bas JG 
. A SA P 


- GB Ga of : sa 40. EN c. .0. S 
dee il ah) Jai AS MI P3 LIL 3 Ul 


Pd 


LX 


Ar MA TG £.. Monsone Ma PEAa Ta WE oa 2 
demi telur Upah dd Uya 13 ya b elag ade Ai 
Pa . IL oo 
PA Lara 


3413. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibn Abi Halal Al Ataki menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Anas bin Malik 28, berkata, “Aku melihat 
Nabi & makam kuah sup, di hadapan beliau terdapat dabba ' 
(sejenis labu), beliau memakannya bersamaan dengan kuah sup 
tersebut.” 


157 


Hilyatul Auliya" 





£ 


IE ES ja U Es —Y4 14 

-- CAS JB jalg an 
LI SE JIE Pi Mn Bad 
Man aman 2 
jln ju nihi 
JI BEN ES 
AS GS 16 


3414. Ahmad bin Ali bin Mutsanna, dia berkata: Zakariya 
bin Yahya Al Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Zurarah bin Abi 
Halal Al Ataki menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Anas bin Malik, berkata: Aku mendengar 
Rasulullah #& bersabda, “Barangsiapa yang shalat dua belas rakaat 
dalam satu hari, maka Allah akan mengharamkan dagingnya 
disentuh oleh neraka.” 


Anas berkata, “Setelah itu, aku tidak pemah 
meninggalkannya.” 


40 Hadits ini shahih. 
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan: Giyamu/ Lai (hai. 1794, 1795) dari 
hadits Aisyah dan (hal. 1796, 1800) dari hadits Ummu Habibah. 
Al Albani men-shahih-kannya dalam Sunan An-Nasa “i, cetakan Al Ma'arif. 


158 


Hilyatul Auliya" 


- - 
3 0 Pa - 


AA DAN Ka NI 


JB ea HA 1G Kal j 
ad 2 “ 4 AP a ad Oo. “G- 
TER aan 


“ - 2 2 80 2 £ oo Sa Jaa 

ES AA mp3 SMU 3 Gal Cemal JB SAI 
- £ o.... ot par ap y 7 3 - #3 “3 4 
Lb :Je ag Ae NI ale Im Ol Hb 
PP g 2. Pj F4 
NG Bila BIS bm 


3415. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Rauh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Zurarah bin Abi Al Halal 
Al Ataki menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Anas bin Malik #5 menceritakan bahwa, Rasulullah & bersabda, 
“Wahai Anjasyah, begitulah perbuatanmu terhadap para 
wanita. "H 


3 ka “ Be 4 0 Ad # IG 
JB Ot A3 Maba pl GAS —yAA 
AE IE MA gi gai LM Gas 


41 HR. Al Bukhari, pembahasan: Adab (hal. 6161, 6202), dan Muslim, 
pembahasan: Keutamaan (hal. 2323). 


159 


Hilyatul Auliya' 


Ab 1 Cmpl SI ES JB GPM As 


0... 


| PPA UI IE 1 Hah v SA) 
Gas Ui aa Ole LH 2G IIS 
A03 Cai 1J ai TANI 


3416. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ali bin Al Jarud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, 
dari Syu'bah dan Mahdi bin Maimun, dari Ghailan bin Jarir, dari 
Abu Al Halal, dia berkata: Aku menemui Utsman untuk suatu 
keperluan. Setelah aku selesai menyampaikannya, dia bertanya, 
“Apakah engkau mempunyai keperluan lagi?” Aku menjawab, 
“Tidak, hanya saja ada satu orang diantara kami yang 
menyerahkan istrinya untuk mengurus dirinya sendiri.” 


Utsman berkata, “Keputusannya berdasarkan apa yang dia 
(sang istri) putuskan.” 


160 


Hilyatul Auliya" 
(220). MAIMUN BIN SIYAH 


Diantara mereka ada pula orang yang berpaling dari 
kebencian dan kemaksiatan, yang senantiasa mengingat Dzat yang 
Memberi kenikmatan lagi berbuat kebaikan. Dia adalah Maimun 
bin Siyah bin Mihran. 


ha HJ MIE Ap aa era YEN 


Ce. 0 BG A4 90 0 3 0 2 2 Tor 
Se DAA Oh Men nan Jdyh du UI 
40 4 


an Pap - 9 10 $ 0 A4 AA - 3 Pas 
sa 32 g ata Joo 3 o 

UAN Naa glean G3 O yana 1G ram 

3417. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Aku mendengar Abu Ya'la berkata: Aku mendengar 

Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah berkata: Muslim bin Ibrahim 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Sallam bin Miskin 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Maimun bin Siyah adalah 
pimpinan ahli gira 'ah.” 


VISA ep jai Op MAA SAS —YLNA 
Ke pa JB AS HA Aa Ea Ju 


161 


Hilyatul Auliya 


ad 0 Pa k-) ra AG 2 s AN “3 1 
CP AE ep Ikat Wa 1G Com Al 
TN 


Ne 


Ka SP UN AA PS AA KOp La ana aula 
aa Yg (lg Y ola 3 Ugama vs :Jb 
Ian, GA aa La LT 30 Ie 0 . aa Ha 
AS “8 VI il Ob cola coding 
3418. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Abdullah As-Sulami menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dari Hazm, dia 
berkata, “Maimun bin Siyah tidak pernah menggunjing dan dia 
juga tidak pernah membiarkan orang menggunjing di sisinya, dia 
akan mencegahnya, jika orang itu mau berhenti (menggunjing), 
namun jika dia tidak mau berhenti, maka dia akan pergi 
meninggalkannya.” 


Bab JB ML If Bas —pena 
2e GI JB ia AA Vareya 5 xa 
BPN AE BIS IE SI AS AK 


Lane 2 “5 - -0, 305 A4 0 — aan 1 
ah Isi dh ola OP Oa na JG — gen 
| . . “on 2 Ge o- " o- N, 
233 NS oa Al 


3419. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 


162 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdus 
Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Al Janub menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Maimun bin Siyah berkata, “Apabila Allah 
menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka Dia akan 
membuatnya suka berdzikir kepada-Nya.” 


to 0 GA Ao 

J $ Ss: S 
? 

3 2... 


Was 1G an) » 
1 


3 0- 3 Pd 


PAS db YA 


oo. Lo AG. 3 


Pn 
Na RUP AM 


”“ 
1 w 4 0 


Ii ph aa 


Oo. J8 


h Tai ee Kam ee os O yana 
Ea AT gan AGS AI Ning te ab AGS 


- 
3G, 


an nba 


ai 


AS ES Us CP 


3420. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan . 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustahy 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaiban bin Farrukw 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Asyhab 
menceritakan kepada kami, dari Maimun bahwa dia (Maimun bin 
Siyah) biasa mengucapkan dalam doanya, “Allahumma yassir 
lanaa maa nakhaafu usrahu, wa sahhil lanaa maa nakhaafu 


163 


Hilyatul Auliya' 





huzuunatahu, wa farrij annaa maa nakhaafu dhiigahu, wa naffis 
annaa maa nakhaafu ghammahu, wa farrij 'annaa maa nakhaafu 
karbahu (Ya Allah, permudahkanlah apa yang kami khawatirkan 
kesulitannya, ceriakanlah apa yang kami khawatirkan kedukaannya, 
luaskanlah apa yang kami khawatirkan  kesempitannya, 
ringankanlah apa yang kami khawatirkan kesedihannya, 
lapangkanlah apa yang kami khawatirkan kesusahannya).” 


Maimun bin Siyah meriwayatkan beberapa hadits secara 
musnad dari Anas, antara lain: 


5 sape Ja Kara J6 ita 3 d Ta 


P NG VI 3S ye A3 


rd rd 


SI PAN ENY ab ab, uh 


SN 


164 


Hilyatul Auliya" 


- | PA 2 £: Pa: P 2. 
Sen 9 AB AE IN SAP ar Ala 


Km 0 Sa II JEN 


3421. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dan 
Muhammad bin Ali bin Muslim menceritakannya kepada kami, 
keduanya berkata: Al Hasan bin Ali bin Al Walid Al Fasawi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad 
bin Ar'arah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin 
Ya'gub As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Maimun bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Maimun bin 
Siyah, dari Anas &, dari Nabi &, beliau bersabda, “Tidak ada 
seorang hamba muslim yang mendatangi saudaranya fillah (sesama 
muslim) untuk mengunjunginya, kecuali sang penyeru menyeru 
dari langit, "Engkau telah melakukan kebaikan dan surga pun akan 
melakukan kebaikan untukmu' Namun jika tidak demikian (tidak 
ada penyeru), maka Allah $& akan berfirman di kerajaan Arsy-Nya, 
Hamba-Ku ini telah mengunjungi-Ku, maka Aku pasti akan 
menjamunya'. Sementara Allah Ta'ala tidak ridha menjamu 
kekasih-Nya selain surga.”12 


Adh-Dhahhak bin Hamzah juga meriwayatkannya, dari 
Hammad bin Ja'far, dari Maimun bin Siyah dengan redaksi yang 
sama. 


42 Hadits ini hasan. 
HR. Abu Ya'la (4126): dan Al Bazzar (2/388, 389). 
Al Haitsami dalam A/ Majma' (8/173) berkata, “Para perawinya adalah 
perawi kitab Shahih, selain Maimun bin Ajlan. Dia tsigah.” 


165 


Hilyatul Auliya" 


- o 
BA 


2 a PAN 
073 Sd Kg Ol aja ya Telag aae AI 

Hang Jaa di Gb as 3 IG, 

3422. Muhammad bin Ishag bin Ibrahim Al @adhi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abi Shalabah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Musaddad menceritakan 
kepada kami, Hazm bin Abi Hazm menceritakan kepada kami, 
dari Maimun bin Siyah, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang ingin dipanjangkan 
umurnya dan diberkahi rezekinya, maka hendaklah dia berbakti 
kepada kedua orang tuanya dan menjalin silaturrahim.”'S 


43 Hadits ini hasan lighairih. 
HR. Ahmad (3/266): dan Al Hakim (4/160, 161). 
Al Haitsami di dalam A/ Majma' (8/136) berkata, “Para perawinya adalah 
perawi kitab Shahih.” 


166 


Hilyatul Auliya" 


Ba J8 Mt 3 SG dd Ei5 ya 


Ka “JG Ki Te “JB Ne Nae 
£ — : 


” 


ling CA el TN AR 
ka yaa 


AI aa aa gp . Tea  kndan 


3 TN yaaa 3 G3 w “JG Agar 


AA 90. I-0 - 


ain walau Y ji Y uh Ou y Jai 


am ubin at Mean Hn ia 
Papa Lal! yA 


an “ 


In 


3423. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad 
bin Bakr menceritakan kepada kami, dia berkata: Maimun Al 
Mar'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Maimun bin Siyah 
menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Tidak ada satu kaum yang berkumpul untuk berdzikir 
kepada Allah H, yang mana dengan hal itu mereka tidak 
menginginkan apapun selain ridha-Nya kecuali penyeru menyeru 
kepada mereka dari langit. "Bangkitlah kalian dalam keadaan telah 


167 


Hilyatul Auliya" 


diampuni, sungguh kesalahan-kesalahan kalian telah diganti 
dengan kebaikan-kebaikan”” 4 


(221). AL HAJJAJ BIN AL FURAFISHAH 


Diantara mereka ada juga orang yang meninggalkan urusan 
dunia dan senantiasa melaksanakan urusan akhirat, yaitu Al Hajjaj 
bin Al Farufishah. 


ae Ke yaa aa (AL —pr ya 


Wan an Sana 2 al ag 


YA esa K3 2 Hd Kd 


N 


dn pa ama M3 1 Gaga al JB Lela LAI 
Pdt 
cola 


44 Hadits ini dha'if 
HR. Ahmad (3/142). 
Al Haitsami di dalam A/ Majma' (10/76) berkata, “Abu Ya'la dan Ath- 
Thabarani meriwayatkannya dalam A/ Ausath. Dalam sanadnya ada Maimun 
Al Mar'i yang dianggap tsigah oleh beberapa orang, tapi ada kelemahan 
padanya. Sedangkan perawi lainnya adalah perawi kitab Shahih." 


168 


Hilyatul Auliya" 


3424. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Musa Al Anshari menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar An-Nadhr bin Syumail berkata, “Al Hajjaj 
bin Furafishah tidak minum air selama empat belas hari.” 


Abu Musa berkata: An-Nadhr pernah mendengar darinya 
dan melihatnya. 


“ 
o- Bo AA & 0 Lo AG 


ee Lon bewakaaa —Y£Yo 


z 
Lp P9. 
Pe 30 3 o- AD 


Ga -JG SA A Dabaa 2 ja Wa— "JB 


0 Ce ttp 24 18 ai sa & 


Opa Yg STB dip Gaya AA KAN 
cu Y3 


3425. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishag bin Musa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Harasah 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Aku pernah menginap di kediaman Al Hajjaj bin Al Furafishah 
selama dua puluh satu hari, dia tidak makan, tidak minum dan 
tidak tidur.” 


169 


Hilyatul Auliya" 





Ps 


JB Ot H3 ASRI Bas —para 
ee TN Ge Maba .. ae G 

4 us SPA LI 
De | Ts :gu pb Gas :J6 


P4 P4 
395 Oo. 360 £ 3G 


Ka Sg KA 3 SS ya Nan JG KN 
AT & £ ad 4 2 Pd £ 0 .... .. 
JAR SAY API A3 3 GAN If 
: 8 - Ka Ol 5, 

3426. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Al Hajjaj bin Furafishah mengirim surat kepadaku, “Budail berkata, 
'Barangsiapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan mencintai- 
Nya, dan barangsiapa yang mencintai-Nya, maka dia akan 
meninggalkan dunia dan zuhud terhadapnya. Seorang mukmin 


tidak akan merasakan kesenangan sehingga dia lalai, dan jika dia 
ber-tafakkur, maka dia bersedih'.” 


3 o- 


Se 3 u ai Xx pas 


170 


Hilyatul Auliya" 


BIS 1 (IE 23 SAN MEI —YLNV 
ASN E3S J3 WA ae oi sa 13 AA XE 


IE SIA oi op dab KA IE 3 
ae SI Bh 3 YG TE 
Iaii IG OA AL Ui ar Ao 

TEA Bejaa OS JI 


3427. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Walid bin Syuja' menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syaudzab, dia berkata: Aku pernah melihat Al Hajjaj bin 
Furafishah berada di pasar dekat para penjual buah-buahan. 
Lantas aku bertanya, “Apa yang sedang engkau lakukan di sini?” 
Dia menjawab, “Aku sedang memperhatikan buah-buahan yang 
dipotong dan di cegah ini.” 


i 


Tea “JG nusa op Al ae Ud —YLYA 


Pb II AS 1G Bia Ii CE 
3G. 5 2 H4 4 sa 


Hilyatul Auliya" 
- 2... & 3. o 5 8. 
Sh JB TE oh Ca Pa 

Gee LN oz Fi . 0. . rs : 
KI Je Baya 3 Jab ya UI an 


"0. 


Ea Gel aa ba 3 
DAN Gp 3 ab 


3428. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajjaj bin Furafishah, dia berkata: Kandungan dalam beberapa 
kitab telah sampai kepada kami, (diantaranya adalah) “Barangsiapa 
yang bertindak tanpa bermusyawarah maka usahanya akan sia-sia. 
Tidak akan ada yang menolongnya dari perbuatan orang yang 
menzaliminya, baik dengan tangan ataupun dengan lisan. 
Barangsiapa yang memintakan ampunan untuk orang yang 
menzhaliminya, berarti dia telah mengalahkan setan.” 





Al Hajjaj meriwayatkannya secara musnad, dari Anas bin 
Malik, dari Abu Utsman An-Nahdi, Abu Imran Al Juni dan Makhul. ' 


172 


Hilyatul Auliya" 


“ “ 
9 aa 


£ BP, (3 - 2.3 £ 
JB are 03 LE GAS JB Ulama Lal 


z 


nu 0.0 Pa - ot 3 . Ng 2 3 - 
JB Sarla ialah ale Al lp AI Sya) 
0 9 g- 2... aP 3 K3 A4 0 £ - 2 Sa arab 


nana DA dos AAN ana Adu 


da tau sat 53 ana Mate 


ta 0 we £ 0 ae - Para et 
Ada en Sa eng LD A89 KH 
z# ai # 
Oa 3 o- 0 
“XS 
C3 lagu (7g 


3429. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Asy'ats As-Samman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hajjaj bin Furafishah menceritakan kepada kami, dari 
Anas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Beristighfarlah kalian.” 
Anas berkata, “Kami pun beristighfar.” Beliau bersabda lagi, 
“Sempumakanlah tujuh puluh kali” Anas berkata, “Kami pun 
menyempurnakannya.” Beliau bersabda lagi, “Sesungguhnya 
barangsiapa yang beristighfar tujuh puluh kali, maka tujuh ratus 
dosa diampuni bagi dirinya. Sungguh merugilah orang yang dalam 
sehari semalam berbuat dosa lebih dari tujuh ratus kali” 


45 Hadits ini dha'if 
HR. Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (6/393). Sanadnya dha'if 


173 


Hilyatul Auliya" 





6.2 20 26- E 


Oo. L&0 AG. A4 


aU TN TAN OP Al xe KA uni 
5 v S, 


Pe PMP iba 


Jeon PN AA 

Non dna Gb 3 sela ala 
8. 5 

S3 JS Abas Ca AT II ar, 


sa He 3 al Pra OTP Kas (3 - 


01... o£ 


daa 


3430. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Muhammad 
bin Hatim menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Abdullah bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa 
bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ulatsah, dari Al 
Hajjaj, dari Abu Utsman, dari Salman, dia berkata: Rasulullah 2 
bersabda, “Apabila ucapan telah tampak sedangkan amal 
tersimpan, lisan pura-pura ramah sedangkan hati saling 
berlawanan, dan setiap keluarga memutuskan hubungan 


174 


Hilyatul Auliya" 


kekeluargaannya, maka saat itulah Allah akan melaknat mereka 
dengan menulikan mereka dan membutakan mata mereka. 16 


30 3 


Kara 2 Ul Pa Gi Kang CA pra 


“JG Ja As A6 aa TNI Ka aa 2 


bj Ss FE s SA Aw Ga 
AI Job JB 2JE gu PO LP 
di DG Ol ad 5 lah ale Ko 

aa Cak Ol AN 3S 


3431. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajjaj, dari Yazid Ar-Ragasyi, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Kefakiran dapat mendekatkan diri pada 
kekafiran, sedangkan kedengkian dapat mendekatkan diri untuk 
menantang takdir”! 


46 Hadits ini dha'1f 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (6170) dan A/ Ausath (420 - Majma' Al 
Bahrain). 
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa “id berkata, “Di dalamnya ada beberapa 
periwayat yang tidak aku ketahui.” 

41 Hadits ini dha'if 


175 





Hilyatul Auliya' 





P3 


PN ana toa er apa al SAS LT 
Sa PN ra “JG da Sana Tar 


Se wol Ds BAE je Nan 5 & 


o 


ga AA Se A3 op telan, na AS 
d6 Na ae Ai sar of SN 


3432. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah bin Ammar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Mu'afa bin Imran menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan, dari Al Hajjaj, dari Abu Imran Al Jauni, 
dari Jundub, bahwa Nabi & bersabda, “Berkumpullah kalian 
untuk mengkaji Al @ur'an selama hati kalian sepaham, tapi jika 
Kalian mulai berselisih tentangnya maka beranjaklah. 8 





HR. Al Ugaili dalam Adh-Dhu'ata " (4/206): dan Ad-Dzahabi dalam Mizan A/ 
Itidal (1/463). Dalam sanadnya terdapat Yazid Ar-Ragasyi, An-Nasa'i dan 
yang lainnya menilainya matruk. 

48 HR. Al Bukhari dalam Fadha YAI Gur'an (5060-5061): dan Ahmad (4/213) 
dengan redaksi yang sama. 


176 


Hilyatul Auliya' 


Bb ae Ki Ge 
Br Sy Ola “ yel ge Jasad! 


NX» 
. 


z G 


YSS Fhi Lib 15 JG J3 ala AI 


Ja Ja Gan gp Gia 
er 0 Ao IA aa ana Aha Pa P 
ALI AA Jia Ag2r33 olah ay Ik «0 jr 
BA II EN Aoa 


A - - - A - 
OA Ale yag JI SA 

3433. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Amr Muhammad bin Utsman bin Sa'id Al Kufi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdullah bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Fudhail bin 
Iyadh menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al 
Hajjaj, dari Makhul, dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Barangsiapa mencari dunia dengan cara yang halal 
tanpa meminta-minta untuk menafkahi keluarganya dan bersikap 


177 


Hilyatul Auliya" 





lemah lembut kepada tetangganya, maka dia akan bertemu dengan 
Allah pada hari pertemuan dengan-Nya dalam keadaan wajahnya 
bagaikan bulan purnama. Dan barangsiapa mencari dunia dengan 
cara yang halal untuk memperbanyak harta, membanggakan diri 
dan pamer, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan 
Dia murka padanya.”'9 


E 


IPK AE Kera —- yss 
AP JII AA APA tara J6 GUY Ji 


"4 ? 


Gas :JG SA 5S jd KAS :JG ya DN 
aa 2 Aa Oka 13 obi Ae Pi 
Ta se ad Pn “png 
JG Kaya ale ang A ol SA Sd ge 

Be AN, (aS nana) 


3434. Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Sah! Al Imam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Hasan 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Daud Al Mubaraki menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 


49 Hadits ini dha'if 
Al Hafizh Al Iragi menyebutkannya di dalam A/ Mughni 'an Hamli Al Astar f 
Takhrij Al Ihya " (3/221), dia juga berkata, “Sanad hadits ini dha'if” 


178 


Hilyatul Auliya" 


Syihab Al Hannath menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Al Hajjaj, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, 
dari Abu Hurairah, bahwa Nabi & bersabda, “Orang mukmin 
menipu (dengan tujuan) yang mulia, sedangkan orang kafir menipu 
(dengan tujuan) yang tercela. 0 


(222). IYAS BIN OATADAH AT-TAMIMI 


Diantara mereka ada orang yang meninggalkan dosa- 
dosanya, menggunakan hari-harinya dengan sebaik-baiknya, 
merasakan ketenangan dalam kesendiriannya dan mengambil 
pelajaran dari ubannya. Dia adalah, Iyas bin @atadah At-Tamimi, 
putra dari saudari Al Ahnaf bin @ais. Dia juga menjabat sebagai 
gadhi bani Tamim. 


50 Hadits ini hasan. 
HR. Abu Daud, pembahasan: Adab ((4790): dan At-Tirmidzi, pembahasan: 
Kebajikan dan Hubungan (1964). 
Al Albani menilainya hasan dalam kedua kitab Sunan tersebut, cetakan Al 
Ma'arif. 


179 


Hilyatul Auliya" 


an Ta 
. 2. Pd 


al ta, 1 5 Me na as Y 
TG — Ta Tn ae 
II bi BKI NAS JG abi 


Ps 


(-) Os. 


BI tri aU JA ya id “JG oL 


3435. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
Ashma'i berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Iyas bin @atadah 
melihat ke cermin, lalu dia melihat uban, maka diapun berkata, 
“Aku hanyalah menjadi (seperti) seekor keledai yang mengurusi 
keperluan bani Tamim, sedangkan kematian terus mengejarku.” 
Lantas diapun pergi menuju sebuah jaring, dia senantiasa berada 
di jaring itu hingga meninggal dunia. 


Telah sampai juga kepadaku bahwa dia berkata, “Wahai 
bani Tamim, aku telah memberikan masa mudaku kepada kalian, 
maka berikanlah kepadaku masa tuaku.” 


Iyas meriwayatkan secara musnad, dari Gais bin Ibad #&. 


?— 
Cc: a 
MN 


AN 


180 


Hilyatul Auliya'" 


40 A LG - 


Ir LI c La Wd— SY 


sh Jo Ao 


"JB SIA naa tra JG Pa Haa gg 


Amal Ket Lanal “4 “JG uc d ai 
SL ag alay ale AN Lo JASA 
Ng AS HI 3 A3 Bei 
3 ala ala Ko TN AS 3 pb 
S3 BAU 3 3 Tah aa 
Ya Ss UB Na 
fi an LA ASI (BEN Upi 
2 do Age 2 Aa Cal ot ad JB 
cai LN 3 BK al eat De ala 


” 


AR et 


EN Ya on SO 


“ea 


181 


Hilyatul Auliya” 


P4 
0S, 


1 Pa ee an Tee 3 Bae in 
2 BE oh IE Ta Us M5 


aa To saaah Jah Gla HI AG 
day IA CT male GA SE WB 


Seda (OR Ash ea AA NN APP 
Ai Sa ae Ge aa 


# 

3436. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yusuf Al Madhi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dia berkata: Iyas 
mengabarkan kepadaku, dari @ais bin Ubad, dia berkata: Aku 
datang ke Madinah untuk bertemu dengan para sahabat 
Muhammad &, dan sahabat yang paling aku inginkan untuk 
bertemu diantara mereka adalah, Ubai bin Ka'ab. Lalu Aku berdiri 
di barisan pertama, lalu Umar keluar bersama para sahabat 
Nabi &. 

Mais berkata: Lantas datanglah seorang lelaki yang 
memandangi wajah orang-orang, dia mengenali mereka semua 
kecuali aku, lalu dia menggeserku dari tempatku dan dia berdiri di 
situ. 

Gais melanjutkan: Aku pun tidak memikirkan tentang 
shalatku. Ketika dia selesai shalat dia menghadap kepadaku dan 


182 


Hilyatul Auliya'" 


berkata, “Wahai anak muda jangan kamu kira aku menempati 
tempat ini karena kebodohan —atau dia berkata: Aku tidak 
menempati tempat ini karena kebodohan— sesungguhnya 
Rasulullah #8 memerintahkan kami untuk berada di shaf setelah 
beliau. Aku memandang wajah orang-orang dan aku kenal mereka 
semua kecuali dirimu.” 


Kemudian dia menceritakan berbagai hal dan aku tidak 
melihat ada orang yang memanjangkan lehernya untuk melihat 
sesuatu namun mereka semua fokus kepadanya. Lalu dia berkata, 
“Telah binasa orang-orang yang berbai'at demi Tuhan Ka'bah -dia 
mengucapkannya tiga kali-. Demi Allah bukan mereka yang aku 
sesali, mereka telah binasa dan membinasakan. Demi Allah bukan 
mereka yang aku sesali. Tapi yang aku sesali adalah orang yang 
mereka binasakan dari kalangan kaum muslimin.” 


@Gais berkata: Ternyata lelaki itu adalah Ubai bin Ka'ab. 


(223). ABU AL ABYADH 


Diantara mereka ada pula orang yang selalu melaksanakan 
kewajiban, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ahli 
ibadah yang memiliki kunyah Abu Abyadh. 


up Mami Cod :J I Gd— —YYYV 
IE ae KO Ea 8 Op tah 


183 


Hilyatul Auliya" 

PP PP ca Jt :JB aku 

Ps GE Ea Exa A2 Pan ata e 5, 
YAN AS dau OS Gan si & “JG 
KY GM pH Snp dang Ul san 


Ta Sa alas 2 had Gank ai 2 KY 


Ne Oa Al Gea eni ol, Up as 
PE aa 5 On dapa (Vani, Ea 


3237. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Salamah menceritakan kepadaku, dia berkata: Sahl bin 
Ashim menceritakan kepada kami, dari Ali bin Ghannam bin Ali, 
dia berkata: Umar Abu Hafsh Al Jazari menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Abu Al Abyadh —dia adalah seorang abid— mengirim 
surat kepada sebagian sahabatnya, “Amma ba'd. Sesungguhnya 
engkau tidak dibebani di dunia ini kecuali satu jiwa. Jika engkau 
memperbaikinya maka pengrusakan orang yang ingin merusak 
kebaikannya tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau 
merusaknya maka kebaikan orang yang ingin memperbaiki 
kerusakannya tidak akan berguna bagimu. Ketahuilah bahwa 


184 


Hilyatul Auliya' 
engkau tidak akan selamat dari dunia sehingga engkau tidak 
mempedulikan makanannya dari yang merah atau yang hitam.” 


Abu Al Abyadh meriwayatkan secara musnad, dari Anas 
bin Malik #&. 


” 


Ts JB jin 5 AN AG SS -YLYA 


Er 


yg - 


LX 0 Lo AA 


as JG 541 P1 Kara :JB —a YR 


o- s o- “0 


OP wa SP apa | An 
da ga af ae Apa 


LIA eni Dan aah eat OS al 


3438. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud menceritakari kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i, dia 
menceritakan dari Abu Al Abyadh, dari Anas bin Malik bahwa 
Nabi & pernah shalat Ashar sedangkan matahari masih melingkar 
putih. 


—X 


NN 


Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur hadits yang sama 
artinya namun beda redaksinya. Dia tidak mengetahui ada riwayat 
dari Rib'i dari Abu Al Abyadh dari Anas selain ini. 


185 








Hilyatul Auliya”" 
(224). LAHIO BIN HUMAID 





Diantara mereka ada ahli fikih yang benar, rajin beribadah 
lagi pintar. Dia adalah, Abu Mijlaz Lahig bin Humaid. 


"Aa 


38 F4 


ara Kan Un 3 KA BIS —y4ya 

sabas jl Gas AS JG 2) Pa: da ee 

ea P) SE Para TA HA Ka 
KAA Gaal ON JB dal 56 


3439. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Oathan 
menceritakan kepada kami, Al Mundzir bin Tsa'labah 
menceritakan kepada kami, dari Ar-Rudaini bin Abi Mijlaz, dari 
ayahnya, dia berkata, “Orang mukmin yang paling cerdas adalah 
mereka yang paling berhati-hati.” 


30, 


Hilyatul Auliya'" 


4 


ee C3 Pane “JG Aa SA ep Cate 
nat AN IE aa uje al 


Kya 


3440. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Jabalah 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Harami bin Ubadah 
menceritakan kepadaku, dari Al Mundzir bin Tsa'labah, dia berkata: 
Rudaini bin Abi Mijlaz menceritakan kepadaku, dari Abu Mijjlaz, dia 
berkata, “Orang yang paling cerdas adalah mereka yang sangat 
berhati-hati.” 


Kara JG - - akan Kara —ysgh 


«G 


£ o AD 3 Fasa () PN ag o 8. 
pang PAN mean 
Ml Oei JG sma ai OB yA aj Ara 
8 Li z 
3 2 3 3 S3 4 sg “5, 2.0 PJ A 
HS Jab Ja AB Jb 
3441. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Muhammad bin Al Hasan bin @utaibah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abi As-Sari 


Kena JB € Ol An ea P3 24 Kara “JG 


T x 


187 


Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Imran bin Hudair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dia berkata, “Shalat 
yang paling utama adalah shalat yang lama berdirinya dan ibadah 
yang paling utama adalah ibadah yang lama rukunya.” 


3 A9 2 Ki 


IE IS HI ISA y 
ai Ie Gb Bh je GAS 
Ae EA 2G AAN AA EA IE LL 
Y of bakau o1 Ne ng 
Gg Ibu AS Ap UG us Uki LI 


3442. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Imran bin Hudair menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dia 
berkata, “Jika engkau mampu untuk tidak membebankan kepada 
orang yang berutang tentang sesuatu yang ada di antara engkau 
dan dia, maka lakukanlah. Apa yang engkau biarkan kepada orang 
yang berhutang padamu, setelah membebaskan hakmu, maka 
sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya.” 


C5 —rtty 


188 


Hilyatul Auliya" 


GAN OYNAS ah9 ema II J3 JB JP 


PTE BN BOB RAN EU Dao Is Men DL Th “ara 
“208 Na nb BT ad TE sg 

dad P3 Lan Jual 0) ye os|,3 ol Si 

3443. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Ada seorang lelaki 
berkata kepada Abu Mijlaz ketika mereka membahas tentang fikih 
dan Sunnah, “Andai saja engkau membaca satu surah (Al Mur'an).” 
atau “Kalian membaca satu surah.” Abu Mijlaz berkata, “Aku tidak 
melihat bahwa membaca satu surah lebih baik daripada apa yang 

kita bahas pada saat ini.” 


uk pa A 9 4 0 g- £ AA 
JB OLS ep aaba pl KAS —Yttt 
23 abu ( JB at PN an 
P. ". - 


189 


Hilyatul Auliya" 


Si 8 o- AG - aa 3 Sa 30 -— 


Je Ja A ga cal SP Ki 1 YA 


oral ee Mn OS Sae 

Mang dilan 38, 90. ali 

3444. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Hajib bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Mas'ud Al Ajami menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Ibnu At-Taimi mengabarkan kepadaku, dari ayahnya 

dari Abu Mijlaz, dia berkata, “Sesungguhnya hadits Nabi & itu 

seperti Al @ur'an, yang mana sebagiannya me-naskh sebagian 
yang lain.” 


“ “ 


40 1G. $ 


pe baga —-Ytt0 


abad ad 


. .—.. 3 


IS :Ju C3 3 uda pl 


BA 


Pak 
Si: :JU Gak IU Ab 


Tegang £ 0. ( 


AI LI 3 lama DO 


190 


Hilyatul Auliya 


AL 


AA 
ANA 0 ya JG jar eh WE AS 
Ja is oles ob Se re 
3445. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Abbas bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abi As-Sari menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Abu Mijlaz tentang firman Allah & “Maka balasannya (membunuh 
dengan sengaja) adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya.” (Os. 
An-Nisaa' (4): 93). Dia berkata, “Balasannya adalah sebagaimana 
yang telah Allah firmankan. Jika Dia berkehendak maka Dia akan 
memaafkan apa yang telah dia (pembunuh) lakukan.” 


AN 


KAS dB IP Gi MASA CAS TEA 
“ Towdiisa JB 3 AA 


Ia ia aa Na 


Na «jom a ga GEA Ta Na Pa 


” 
.. 


. 
- £ . . £ 


E 


SA IA PA Aap 
OB Ide Kai Sl JB GNAb «A3 


” 


191 


Hilyatul Auliya' 


- 


J8 JG Maket 3 Kai :yu 
pi :JG cab S HA Nge WP 
MY AA aa MUI) Ia 


3446. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Al Abbas bin @utaibah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Abi As-Sari menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Kahmas menceritakan kepada kami, dari Abbas 
Al Jurairi, dari Abu Mijlaz, dari Mais bin Ubad, dia berkata: Ada 
seorang lelaki yang mengunjungi temannya karena Allah. Di 
tengah jalan dia bertemu dengan seseorang, dia bertanya, “Engkau 
mau ke mana?” Dia menjawab, “Ke rumah si Fulan.” Orang itu 
bertanya lagi, “Apakah kalian punya hubungan keluarga?” Dia 
menjawab, “Tidak.” Orang itu bertanya lagi, “Atau mungkin ada 
kepentingan yang ingin engkau dapatkan?” Dia menjawab, “Juga 
tidak, aku hanya mencintainya karena Allah.” Maka orang itu 
berkata, “Aku adalah seorang utusan untuk menyampaikan 
kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai dia.” 


B3 IE Mn Sd Ea pat 


suri ae ng JS AKA HA AG 
ga Na 23 MUI KS AL :JU Hai 


192 


Hilyatul Auliya'" 


. “ 


As saga aa 1 Dar 


us 


JA ta Jane Peran JG fan 


3447. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abdul Malik bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
dari Imran bin Hudair, dia berkata: Ibnu Sirin mengirim utusan 
kepada Abu Mijlaz untuk menyampaikan, “Kirimkanlah kepada 
kami harta yang tidak engkau inginkan, supaya kami mengirimkan 
yang lainnya kepadamu.” 


i i 


-— 


. 


Imran bin Hudair berkata: Lalu dia mengeluarkan dari 
pundinya sebanyak tiga ratus dan dikirimkan kepada Ibnu Sirin. 


PA 380 LG. 4 


ni ea GI SA Gis —YLLN 


"4 


Se 


Kera SPA Gg Oi Kana Gis A3 AI 


AL aa 


JB jeng gi 5 an gi NAS 1 Oalaa 
Pena an Mr KE PENA 
On ab HA S5 Ni, 


193 


Hilyatul Auliya' 


3448. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas bin @utaibah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abi As-Sari menceritakan kepada kami, Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, dari Imran bin Hudair, dari Abu Mijlaz, 
dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, “Orang-orang 
mengecamku karena pemutusan perkara oleh dua orang hakim, 
padahal Allah telah menetapkan dua hakim untuk memutuskan 
(masalah pembunuhan) seekor burung.” 


Abu Mijlaz meriwayatkan secara musnad, dari beberapa 
sahabat, antara lain Anas, Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. 


£ N sg »— 4 ad E o - To £ 0. 
30 "3 - 0 ) sa 3: #0 Lg 1 Ag 
Pap “3 si T si Pa NP o en 
al na kas JB, CO S5 Je & 

3 YG IC. 
Aya yg 
3449. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdurrahman 
As-Sagathi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin 


194 


Hilyatul Auliya" 


Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman At-Taimi 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Anas, dia berkata, 
“Rasulullah #& pernah melakukan gunut pada saat melaksanakan 
shalat Subuh setelah ruku selama sebulan, beliau mendo'akan 
kebinasaan suku Ra'l dan Dzakwan. Beliau bersabda, “Kabilah 
Ushayyah telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.”5! 


Fa 6 yan His —rto. 
K0 PMA REG BA OA OI hh 
AN ate 1 JASA BAL YG HS 
ab AP AG Pa Ii YAN GAS 2 
Ipah J8 IG op ujian if Ea HI 
o Pa ui - s & 
ph GA HA up aan SEA le 
Ae SEA ag Go aah 
Ma ab la da 
3450. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Musa bin Harun Al Hafizh dan Abdus Salam bin Sahl As- 
Sukkari menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 


51 HR. Al Bukhari dalam pembahasan: Kisah Perang (4094): dan Muslim dalam 
pembahasan: Masjid dan Tempat Shalat (677). 


195 


Hilyatul Auliya" 


Muhammad bin Abdullah Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Tsamilah Yahya bin Wadhih menceritakan kepada 
kami, dari Abu Thaibah, dia berkata: Abu Mijlaz menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang memakai sutera dan meminum dari gelas perak, 
maka dia bukan termasuk golongan kami. Barangsiapa yang 
menghasut seorang wanita untuk membenci suaminya atau budak 
untuk membenci tuannya, maka dia bukan termasuk golongan 
kami.”?2 


pe s3 LA pa S1 AL —pso1 

Si Da DOSA aa 3 sa Pe 
JB ra see Ap OLS Kab Ia san Pu 
und ea ag na ver ur d Pa 
25 Nu ii A 6 Ea Ha Ih 


52 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al Ausath sebagaimana di dalam 
Majma' Az-Zawa 'id (4332). 
Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yang tidak aku 
ketahui, tapi perawi lainnya dianggap tsigah. 


196 


Hilyatul Auliya" 


BAL AS Ga AI 5 oh dita Ja SN 


. 


3451. Abu Ahmad Al Husain bin Ali At-Tamimi An- 
Naisaburi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Ishag bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hassan bin Abbad Al Bashri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At- 
Taimi, dari Abu Mijlaz dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda, “Kemusyrikan bagi ummatku lebih samar 
daripada jejak semut di atas batu besar. Tidak ada pemisah antara 
seorang hamba dengan kekafiran kecuali meninggalkan shalat”58 

Hadits ini gharib, dari hadits Sulaiman, Abu Mijlaz dan 
Ikrimah. 

Abbad Al Bashri meriwayatkan hadits ini secara gharib, dan 
anaknya, Hassan juga meriwayatkannya secara gharib. 


53 Hadits ini adalah gabungan dari dua hadits. 
1. Hadits “Kesyrikan dalam ummatku....” Diriwayatkan oleh Ahmad 
(4/403) dan Ibnu Adi (7/240). 


2. Sedangkan hadits yang lain, “Antara seorang hamba dengan kekafiran...” 


Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan: iman (6219) dan di- 
shahih-kan oleh Al Albani dalam Sunan At-Tirmidzi. 


197 


NX 


Hilyatul Auliya' 
(225). HASSAN BIN ABI SINAN 
Diantara mereka ada pula orang yang selalu menjaga 


tangan dan lidah, mengikat hati dan anggota tubuh. Dia adalah, 
Hassan bin Abi Sinan. 


Aa og Ian 03 Al XS SAS toy 
$ 3 Ea - Pr Pd Pa 2. 
3 OIL SAS JB ABU Gp mall SAS :JE 


2... & 3 - 


2 YG R0 1lo- - F ANN Sa 215, PP NU 
JB OLouluw PP Ko A— JG G3 SI dala 
an Bg 2 £ 2 “ Eh o o- z - 1 0. 
P3) 3, "Jab Aa Dg) Unalor Limau 
ai & nana & a Pad . 3 9 - ore A “5 : 
ra pa Et - ai ( - - 6£ - 05 Y g - 
H3 Oku Ju "aah CP JISYI oa cas) kran 

£ o “3 1 e -E y ai Pe 2 03- s 
SIH Ain SL UI cal Sya) GUA cell 
Tn MEN A bota Tg 30 AG. 4 Kg 
Ot TN en Sa " 

- 304 .. 
J3 ya Ml, 
z 
3452. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Na'ilah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni 


198 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar teman 
Wahb bin Munabbih berkata, “Aku melihat Nabi & dalam mimpi. 
Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dimanakah wali abdal diantara 
ummatmu?' Beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Syam. 
Lalu aku bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah diantara mereka 
ada di Irak?” Beliau menjawab, "Tentu, yaitu Muhammad bin Wasi', 
Hassan bin Abi Sinan dan Malik bin Dinar'” 


?3 al Ur Pane yg 6 ata Ba 


Dut 3 an 3 2g Pa “JG isa 
TA S ng ale Ie AD st a 


PPN ea pang Ne ea PARA 


3453. Abu Muhammad Hayyan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza" menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Yazid Al 
Mugri' menceritakan kepadaku, dia berkata: Seseorang 
menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin Sulaiman bahwa ada 
seorang lelaki melihat Nabi & dalam mimpi, beliau bersabda, 


199 


Hilyatul Auliya" 


“Seandainya Hassan berdoa untuk mengubah gunung, niscaya 
gunung itu akan diub 


to. BA ab: “G 


AG Aa pan yA 


san Sg pam Paya -JU 


P4 1 - 


CE Hg Ta 5 ia Ka Fe at PG si 
- - 0. Aa 3 pOK GT i Late 9 - 91 
LV ebsh dB D3 Ul gai, “3 


. 


Adi ip SAP Aa SMS Cp 
Mi 3S 2 


3454. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ghassan bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Syekh kami yang dipanggil Abu Hakim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hassan pernah keluar pada hari raya. 
Ketika dia pulang, istrinya berkata kepadanya, “Betapa banyak 
perempuan cantik yang engkau pandangi dan engkau lihat pada 
hari ini?” Tatkala istrinya itu bertanya terus tentang itu, maka dia 


200 


Hilyatul Auliya" 


berkata, “Sungguh, sejak aku pergi dari sisimu sampai aku kembali 
kepadamu, aku tidak melihat selain melihat jempolku.” 


“ 


aa 3 Kaban ep AN 


# 


“ 
o- o a £ 0 4 38 o- Pa 


IS adm —Y 00 


S0 Ao £ 01 A0 Ao £ 


80 AG AS to € Papa S5 2 32 o - 0 
Op Kebun Pd #| Mb A— "JG - : mel 
5 A "3 2 "3 o- 0... 4 0 - 1 : - 
A D5 SE st INA s os 
sa AL MS Olas al uu Ulum cah, 


BEN KS ah) II OS AS 1 una 
3455. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Isa 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hammad 
bin Zaid berkata, “Aku pernah melihat Al Hasan bin Abi Sinan, 
seakan-akan dia selalu sakit.” 


Abu Ja'far berkata: Lalu aku sampaikan hal itu kepada 
Makhlad bin Husain, maka dia berkata, “Memang begitu, jika aku 
melihatnya, seakan-akan dia selalu menundukkan kepala.” 


201 


Hilyatul Auliya" 


ho 


Ce NP AC Ken EN an 


30 Ao £ 


Mx pa “JU TA ea Mb 


NI Kveny 2 ep AN X3 Pa JB Le 


V1 STB aa US “JG 


# 2 £ 
20 - - | 


La “JG Cana TN Ba 


£ 


3 L J La ca XS Wi 

o- F 1g 0 an “3 

3456. Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Isa 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Muhammad Az- 
Zarrad menceritakan kepadaku, dia berkata: Hassan keluar menuju 
shalat Id. Ketika dia pulang, ada yang berkata kepadanya, “Wahai 
Abu Abdullah, kami tidak pernah melihat shalat Id yang lebih 
banyak wanitanya daripada sekarang.” Dia menjawab, “Aku tidak 
bertemu dengan seorang wanitapun sampai aku pulang.” 


& P S3 


JB ss 2 yen Pi W3— —$YoY 
PIA BA AB Odong Tag af Cia 
Aj BA ya 


202 


Hilyatul Auliya” 


£ 


- Ja PA Ola 2 23 OLS Ya 1 male 
0 kai d! 5 ee GA Sala Ka 2 3 


PP 


3457. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan Na 
kami, dia berkata: Abu Ya'la Al Maushili menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Al Husain Al Burjulani 
menceritakan kepadaku, dari Abdul Jabbar bin An-Nadhr As- 
Sulami, dia berkata: Hassan bin Sinan melewati sebuah ruangan, 
lantas dia bertanya, “Sejak kapan ruangan ini dibangun?” Abdul 
Jabbar berkata: Kemudian dia mengoreksi dirinya, dia berkata, 
“Tidak penting sejak kapan ruangan ini dibangun, engkau (jiwaku) 
menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu.” Setelah 
kejadian itu, dia menebusnya dengan berpuasa selama setahun. 


an 23 “ 4 os Kara g NT 
sei OS A3 Ha BAL :JG 395 gp Kara 


203 


Hilyatul Auliya" 





AL 0. 


Pb SAI Lah GAS UAS ES OS 
Ap HA BB telaah ia AI dita 
SS Kg Med IE JR Ak 3 

Jaa 


“ 
” 


3458. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Ghithrifi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim 
bin Syuaib Al @ari"” menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Umar Rustah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Umarah bin Zadzan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hassan pernah membuka pintu tokonya, lalu dia meletakkan 
tempat tinta mengurai neraca perhitungannya, menurunkan tirai, 
lalu dia shalat. Lantas jika dia merasa ada orang yang datang, 
maka dia akan melihat neraca perhitungan tersebut, maka orang 
itu akan mengira bahwa Hassan sedang menghitung. 


Hilyatul Auliya 


3 Na PUN TN 


ka 


SN II 


3459. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Ghithrifi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Umar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Daud menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sallam bin Abi Muthi' menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hassan bin Abi Sinan berkata, “Andai 
saja tidak ada orang miskin, maka aku tidak akan berdagang.” 


Ea Ao 


“ 


—M 


IA Hu RI EA IG Eh PR 
JB 0 Oa Ie Kat Ea Lin 
Ju Ata Ta Dal Ea IS UI 0S 


ed 


YUL daa GO SG sda GS Tg 


N 
N 


3 


0 -.9 


4 6 aa 
an set aa 


205 


Hilyatul Auliya" 


3460. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Umar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Umar Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair bin Nu'aim Al Babi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid dan 
Hassan bin Abi Sinan sedang berkumpul, lalu Yunus berkata, 
“Tidak ada sesuatu yang paling berat aku kerjakan daripada wara.” 
Sementara Hassan berkata, “Kalau aku malah tidak mendapati 
sesuatu yang lebih mudah aku kerjakan daripada itu (wara).” 
Yunus bertanya, “Bagaimana caranya?” Hassan menjawab, “Aku 
meninggalkan sesuatu yang meragukanku dan melakukan sesuatu 
yang tidak meragukanku, maka akupun merasa tenang.” 


E 


Bas -J6 MU ep KAU Kara EU 
1 EGA NANGIS Keran Nana 5 15 
Il AS 7 « TPP 1. | | 
: lx 6 Pn UI LS dB ASI 


. o£ 


BI 3g Gal Crot YG :JG ya 
PON Ke P Na 


3461. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Dhamrah mengirim surat kepada kami, 
dari Abdullah bin Syaudzab, dia berkata: Hassan berkata, “Cara 


206 


Hilyatul Auliya" 


mudah bersikap wara adalah, jika engkau ragu akan sesuatu, maka 
tinggalkanlah ia.” 


Pa Pe 


KAS : SE UU 3 AA Bab —Y£1Y 


4 


aah aa meng Ap 


Na — 


1 


s 


pa ora Task ul elit 


Ie JIGANL maba Ah SAI Pe 
ai 13 2g Ular : Sa 

Ka PR MN NA Pe 
da3 133 s3 Lelo OS Uji Ca Gila 
Sanata aa ANN OS 1 Kg 
dab AK 2g Jt 4 Bea Pa 
TS NI aa Ga EU Hakeak ne 


2 


KAI 22 


207 


Hilyatul Auliya" 


3462. Abu Bakr bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Dhamrah mengirim surat kepada kami, dari Ibnu 
Syaudzab, dia berkata, “Hassan bin Abi Sinan adalah salah satu 
pedagang di Bashrah, dia memiliki mitra di Bashrah, sementara 
dia (Hassan) sendiri tinggal di Ahwaz. Dia biasa berangkat 
menemui mitranya itu di Bashrah, kemudian mereka berdua 
bertemu setiap akhir tahun untuk membagi keuntungan. Hassan 
mengambil bagian keuntungannya untuk makan sehari-hari dan 
sisanya dia sumbangkan. Sementara mitranya itu membangun 
rumah-rumah dan membeli tanah. Suatu ketika Hassan datang ke 
Bashrah, lalu dia membagi apa yang hendak dia bagikan. Lantas 
ada yang mengatakan kepadanya bahwa ada sebuah keluarga yang 
membutuhkan, maka dia berkata, “Mengapa kalian tidak 
mengabarkan kami.” Lantas diapun meminjam uang kepada 
mereka (para sahabatnya) sebesar tiga ratus dirham, lalu dia 
mengirimkan uang itu kepada mereka. 


Fi 


std na Sa Sa and 
SU AN Hg Bg En BA 


“JB PN: 3 NA Bt S2 PAN -. 


"ES walau ee 


208 


, - 


Hilyatul Auliya" 


Ng SIKA Se J3 ot & op Ola 
& A 2. Pn, - o 1 2 La 
OH SP d3 1JE da BUMN rob 


Os. 90 


AS EN 3G og UE ena 


“J3 « Jila G3 II, kta AG Pi KH 


Pd 
2 
: 


| 


£ 


G 


N 


Be £ £ z & IX ta 01 0 -, AG: o- 
aa la Cah EL IAI SB 3 3 


23 o - o « K 

ARI AP Arta Ugla2 Ol La CA 
KKR 

3463. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza” 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin 
@arib Al Ashma'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Walid 
bin Yasar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada seorang 
wanita datang memakai pakaian yang diberi warna. Dia meminta 
(mengemis) kepada Hassan, lalu Hassan memberi isyarat kepada 
temannya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maka temannya ini 
menimbangkan dua dirham, lalu Hassan berkata padanya, “Beri 
dia dua ratus.” Maka mereka berkata, “Wahai Abu Abdullah, 
wanita itu pasti senang dengan diberikan ini, sedangkan ini dan itu 
untuk peminta yang lainnya?” Dia menjawab, “Aku melihat 
sesuatu yang tidak kalian pikirkan. Aku lihat wanita itu masih 


- 


: 


209 





Hilyatul Auliya”" 


muda. Aku takut terdesaknya kebutuhan akan membuatnya 
melakukan hal-hal yang tidak disukai.” 


SI IE Kaban pp Al AE HIS YUL 
5, o- In Kasal Wika Ju 3 3 Ki 
- P4 


ae 3 0 


AB A8 3 org 
- JB Na da ga Oh 4 NE Oliw 
JS HN AS Jus aka la na II 
Sp ami GUA SEL aa ita Jaa 
Gas Alas ih HO AS Onjy U J6 
KAN On aa ia ga 
2 Kn Ge ul 3 NAS Oa NA Ga 


” 


Aap OI, ya Pn, N, sk sa 6 Pra na 3 
OS Ol dd 1JB SA Uelaku 3 SI US 


Hilyatul Auliya' 

- - PP 40 Ro- - E 3 Oi 2016 - PN Tere 
J G3 9 Chia SI aa AA 311 U 
Io no- — EA o Ke - ezG £ 3E- 
Jana ae SI lea Cod dal) 


3464. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abdul Mukmin bin Abbad atau Abdullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hassan bin Abi Sinan bertemu dengan 
seorang yang terlihat sedikit berlagak. Kebetulan saat itu Hassan 
sedang bersama temannya. Abdullah berkata: Lalu Hassan 
berdialog sebentar dengan orang itu. Setelah dialog selesai maka 
teman Hassan ini berkata, “Engkau mengajak dia berdialog seperti 
itu Jalu dia mengira bahwa dia berarti?” Hassan berkata, “Engkau 
tidak mengetahui, siapa tahu ada pada dirinya sifat yang disukai 
Allah dan pada dirimu ada sifat yang dibenci Allah.” 


Abdullah melanjutkan: Temannya bertanya, “Wahai Abu 
Abdullah, apa sifat yang disukai dan dibenci oleh Allah itu?” 
Hassan menjawab, “Bisa jadi saat melihatmu dia berkata dalam 
hati bahwa engkau lebih baik darinya. Sedangkan engkau, bisa jadi 
saat engkau melihatnya engkau berkata dalam hati bahwa engkau 
— lebih baik darinya.” 


Area » Hse Be Me ee PS 





Hilyatul Auliya" 
Kh Ls :JB SA 2 see 


TA apa 
Cb JB 3 LL LI SS Pula ui 
3 0S TPA) Tg “JG tania 23 ss Tar 


—) “ . “0 2: 


- “ Sial “ Pd 4 . 0d 
. - - bp “3 3 II Oa A . & 
-. p ( ab 


. 
. 


Pa d Cpabuad gan 3 Wis 


3465. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan ji 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Dhamrah mengirim surat 
kepada kami, dari Raja” bin Abi Salamah, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Hassan bin Abi Sinan, “Tidakkah jiwamu 
berbicara kepadamu tentang kemiskinan?” Dia menjawab, “Tentu.” 
Aku tanyakan lagi, “Lalu apa yang engkau lakukan untuk 
menolaknya?” Dia menjawab, “Aku katakan kepadanya (jiwa), “Hal 
itu memang demikian ambillah sekop, lalu bersamalah dengan 
orang-orang yang berusaha, kemudian engkau akan memperoleh 
satu atau dua danig, maka dengan itu engkau bisa hidup” maka ia 
pun tenang.” 


212 


Hilyatul Auliya" 


Sa » 2S » AN Ka -Y$L 
SA J6 ti SISA SA See OA -JG 


Ia AS: JG DH ri GIS 1JB 
JB ta! Je Ie Ma € 
LA IE Oke op ML AN aa 
3 Kai - Li Puan Sy Aren AA 
Sala UU Ne eka tis ti 
Bg Kl “JS HN Kah LN SA 
Mo Ga Yan aan ol aa, 


3466. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Musa bin Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Seorang yang biasa duduk bersama kami menceritakan, kebetulan 
istri Hassan adalah maula-nya, dia berkata: Istri Hassan bin Abi 
Sinan menceritakan kepadaku, dia berkata, “Hassan biasa masuk 
menemuiku di ranjang, lalu dia meninabobokkan aku layaknya ibu 


213 


Hilyatul Auliya'" 


meninabobokkan bayinya. Jika dia rasa aku sudah tertidur, maka 
dia menarik diri kemudian keluar, lalu dia shalat malam. Aku 
bertanya kepadanya, “Wahai Abu Abdullah berapa kali engkau 
menyiksa dirimu? Cobalah kasihani dirimu.' Dia menjawab, 
“Diamlah, celaka engkau! Aku takut tertidur dan tidak bisa bangun 
lagi selamanya.” 


40 4-0 f Na an 


Kera 533 2 Pa Pe 3G. 3 Kara “JG set 


- 
- 


o £ 0 P, ni e EA To. 5 £ 
D AAA - JG aa Mau P1 


OLS “J3 aajun Ai Ol Aa 0 yana 
ea Oles d3 2 aa ERA Oli Pn 


. 


Aa 1G Din HA Jah —ap 3 JB 
P. - - 

Bae. - 2. - & Pa 
AI 2d Sepg Uh 5 Ji KAN Ga Ra 


. .. Ha 


PA AA G3 Le ia 


3467. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada 


214 


Hilyatul Auliya" 


kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Zaid 
Abu Ja'far Al Khurasani menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku bertanya kepada Mahdi bin Maimun, “Siapa Hassan bin Abi 
Sinan itu?” Dia menjawab, “Siapa Hassan bin Abi Sinan? Aku 
pernah melihat Hassan bin Abi Sinan -aku rasa dia berkata ketika 
sakitnya- lalu ada yang bertanya kepadanya, “Bagaimana 
keadaanmu sekarang?" Dia menjawab, “Baik, bila saja aku selamat 
dari neraka.” Lalu ada yang bertanya kepadanya, “Apa yang 
engkau inginkan?” Dia menjawab, “Aku ingin suatu malam yang 
panjang antara dua ujungnya dan aku bisa menghidupkannya 
(dengan shalat malam) diantara kedua ujung malam tersebut.” 


2 


Aa GA JB aban d EIS LIA 

25 AI X2 GIS JBS HL AS 2 JG 
Ol SA AE GA al 1G AO op ala 
2G F3 ag Ola 2 Moe AG us 


on Ola YG 5 3 AL MIS 
Ke aa st PP" aa. Ie 3 RT, 
Ja Opo 2 gaan 33 83 3 dad TA 
Ma aa EP 2 Kah 


“JW dp jak of GI Si Tee “JG JI 


215 


Hilyatul Auliya” 

BA AN SU NE KS UG 
Ia AJE rta LASE YTB 16 MI) 
MI IS EL IL LS dag WI 
Ka "JG Has 2 mi ol U3G ega 


3-5 


IE pan Mel Ya Go GAS YES 
A nb PIA "Na £ “01 oi or 2 -E 
(SA SE 3 ak Hd il UI 


GG: 


Ho € #..0.. 3 ove 84 o o LE - ad : 
CUlaU Lena Lah UE al La SP 


3 


BP AAS Maba banar Ine ala Gaal 


Ae Fi ya Aa 4 o- 0. o- or or Pad 
2, SI Us lag S3 Ulang as SP, MU 


1 


” 
E.o 
CE 
. 
Uu 
- 


3468. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad 
bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin 
Muhammad bin Asma' menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Amir menyebutkan tentang suatu kaum yang 
datang kepada Hassan bin Abi Sinan. Mereka bersama dengan 
seorang laki-laki yang dulu keadaannya baik tapi kemudian 
berubah. Mereka mendatangi Hassan agar kiranya dia bisa 


216 


Hilyatul Auliya' 


membantu orang ini. Ketika mereka sampai ternyata Hassan 
sedang gelisah. Merekapun berkata satu sama lain, kita tidak bisa 
bicara padanya ketika dia dalam keadaan seperti sekarang ini. 
Merekapun hendak pamit tapi kemudian Hassan berkata kepada 
mereka, “Apa keperluan kalian.” Mereka menjawab, “Wahai Abu 
Abdullah, kami hanya ingin menjengukmu saja.” 


Sa'id melanjutkan: Hassan berkata, “Tidak, silahkan kalian 
sampaikan keperluan kalian.” Akhirnya mereka mengatakan, “Ini 
adalah si Fulan yang telah anda ketahui keadaannya yang baik 
sebelum hari ini, tapi hari ini keadaanya berubah, maka kami ingin 
mengumpulkan sesuatu untuknya.” Hassan berkata, “Tunggulah di 
tempat kalian.” 


Sa'id melanjutkan: Lalu dia masuk dan keluar membawa 
pundi berisi 400 dirham, lalu dia berkata, “Aku tidak 
meninggalkan apapun selain ini.” Kemudian dia berkata lagi, 
“Tetaplah di tempat kalian sampai aku kabarkan apa yang kalian 
lihat dari kegelisahanku tadi. Aku membangun sebuah kamar 
untuk keluarga kami dan biayanya sebesar 27 dirham beberapa 
sen, dan kamar itu berdempet dengan kami. Andai saja kami tidak 
membangunnya, maka kami pasti masih mendapatkan bagiannya. 
Itulah yang kalian lihat dari kegelisahanku.” 


A.A 30 NY Lo. 


ab 3 aan Op Al AG SA —YLUA 


2 IP BAE IE IG AA 


217 





Hilyatul Auliya" 


CS Bt XS UPN IE Fa 3 PASI 
Pd - TE ne. - or. - : o @ Pe” : 
2. " 3 Da an a 


pe P . - Pa 2 z fog - 23 £ 2... . 9, 
Ken) lo ju "JG oi co Ne w jan 
23 5 3s set, 5 7 3 - Pd 2 3 Saat Pd pi 
Uli J3 Fl 2 SS ol Jim L » Jiuaa 


. - mw NA. 3 PP Pan rae 
ES 8 AI JB Via EA Un AU 


- 


Ka BB jai VI ala ot 3 Jaa Ia AA 


SIG AS Jali Ih EA UG UN OI 


” “ 


NP IU 


JB Ia PMA TS AAA U JB, cu 


ET “t 7 2 Lor Tai » 2.153 Tg 0 
& JG Ud JB (AI lia SAS ol bb cagar 
or 3G. 9 


Ala 0d) 


3469. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain Al Hadzdza" 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Hasan 
bin Syagig menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Budak Hassan bin Abi 


218 


Hilyatul Auliya' 


Sinan mengirim surat kepadanya dari Ahwaz bahwa tebunya di 
serang hama, maka belilah gula sesuai inisiatifmu saja. 


Ali melanjutkan: Lalu Hassan membeli gula dari seorang 
laki-laki dengan harga murah. Ternyata dia mendapat untung 
sebanyak tiga puluh ribu. Ali berkata: Lalu dia kembali kepada 
penjual gula itu dan berkata, “Wahai tuan, pembantuku mengirim 
surat kepadaku akan sesuatu dan aku tidak memberitahukannya 
kepadamu, maka batalkanlah pembelianku darimu tadi.” Orang itu 
berkata, “Sekarang kamu sudah memberitahuku, dan aku 
merelakannya itu untukmu.” 


Ali melanjutkan: Hassan pun kembali tapi hatinya masih 
saja merasa tidak nyaman. Ali berkata: Lalu dia datang lagi dan 
berkata, “Wahai tuan, aku tidak melaksanakan muamalah ini 
dengan seharusnya, maka aku ingin mengembalikannya 
kepadamu.” Ali berkata: Dia terus saja mendesak sampai dia 
mengembalikannya kepada penjual tadi. 


“JG Gas ee Kabah Pi Tea TV. 


2P KA Si JG Kab S3 Mn A2 


Kara “JG Ana ” ppt LS “JG Laga 
jet ay aa nd 


” 


ka .. 0 Kia an -G at . PBSI... 
A. 2 - - « . | A. - IS -y ot | 
". ( 6 rs 2. S- Pr . ae “ 
- ad 


& t 


219 


Hilyatul Auliya" 

G Ka Maja - 0 3 - 2 0-9 T P3 2 si 0. 

Jk as GM wb ae GM IE 

G 8 SAS #0. Pn Pak TB IL 0. 

Ae dr AS Lag Ola akar da man 
21 2. - 3 o B3 Pd 22 IN 

H3 BIT AAS GI BB 1G Aj 


2. 


JS Ai Sl MA ola oC 3 war 
3 3- F3 : 2 . AS 
Uu nat GA Lah Rae 


?. “0 


IS Inap yi si ia 3 dd dm 
JA Y JB Y enakan Nae 


?” 


Ita 


” 


3470. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia 
berkata: seorang teman kami menceritakan kepada kami, dia 
berkata: 


Ada beberapa orang teman Hassan bin Abi Sinan yaitu 
para pedagang dalam perahu di sungai. Lalu mereka bertemu 
dengan perahu yang membawa beras. Merekapun membeli beras 
itu semuanya dan ada yang berkata, “Sisihkan bagian Hassan 
seperti bagian seorang yang ada diantara kita saat ini.” Merekapun 
melakukannya, mereka menjual kembali beras itu dan mendapat 


220 


Hilyatul Auliya' 


keuntungan ribuan dirham, masing-masing mereka mendapat 
untung dua ribu. Lalu mereka menyisihkan dua ribu untuk Hassan 
dan memasukkannya ke dalam kantong. Kemudian mereka 
memberikannya kepada Hassan, lalu mereka menyampaikan 
perihal uang tersebut. Hassan berkata, “Kalau kalian menjualnya 
dengan harga yang lebih murah apakah aku akan turut 
menanggung resiko kerugian?” Mereka menjawab, “Tidak.” Maka 
Hassan berkata, “Kalau begitu aku tidak perlu menerima 
keuntungan ini.” 


Hassan bin Abi Sinan meriwayatkan secara musnad dari 
Anas tentang apa yang dikatakannya. Dia termasuk orang yang 
paling banyak meriwayatkan dari Al Hasan (Al Bashri) dan Tsabit, 
tapi ibadah menyibukkannya dari riwayat. 


Kas JG sap ang Bab — EVA 
3. KA : JG Ja HA HA Ae 


Pe . 


L P3 ds J6 ja ega Hg 


2 ya 2 al 3 id 
os 2, cegah RS ae aa v Pa aa 
Po Lelo Klo IE 


3471. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 


221 


Hilyatul Auliya” 


kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Musa bin Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun Al 
A'war berkata, “Di Bashrah tidak ada yang lebih banyak 
meriwayatkan hadits Al Hasan melebihi Hassan. Tidak ada lima 
hadits yang diriwayatkan darinya, tapi dia adalah seorang yang 
rajin beribadah dan senantiasa melaksanakan shalat.” 


GA gg Jasa HA 3 


3472. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Asma" 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahdi bin Maimun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Furafishah 
menceritakan kepada kami, dari Hassan bin Abi Sinan, dia berkata, 
“Orang yang berdzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang 


Hilyatul Auliya" 
lalai, bagaikan orang yang berperang di tengah-tengah orang yang 
kabur dari peperangan.”4 

Syekhas (Ibnu Nu'aim) berkata: Demikian yang 
diriwayatkan oleh Hassan secara mauguf sedangkan yang lain 
meriwayatkannya dari Ibnu Umar secara muttashi/ dari Nabi &. 


Riwayat dari Al Hasan adalah: 


BAE 3 Kab IP Lah —YLVY 


ag “ 4 0 F - 0 IG nn 0 £ - E 
OA yi della Gam 1JB AYI Ll 
a12 8 Ma 20 Pa 5 2 3 4 4 0 
» SPA an oa JG selai "Esa 
Gan Rape e. 2 AO ox $ - £ 0 Ph 03 
Ola GP 3) pil Amd elo) al Sm 


J8 :JB 2 3A s Na (omi 0 (VC s 3. 


tea e 5 2 ts - - “4 - ot 21 -3 Y ! 8 
st . 3 Pp dr 304 & sn 

NI rs, cAslo) Ja JI OS 

3473. Aku diceritakan dari Muhammad bin Abbas bin 
Ayyub Al Akhram, dia berkata: Ismail bin Bisyr bin Manshur As- 


Sulami menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya Al Gurasyi 
kemudian Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dari Abu Raja" 


54 Hadits ini hasan mauguf 
Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Az-Zuhd (1954). 


Hilyatul Auliya" 
Al Jund Naisaburi, dari Hassan bin Abi Sinan, dari Al Hasan, dari 
Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah 8 bersabda, “Hari Kiamat 
tidak akan datang sampai zuhud hanya tinggal riwayat dan sikap 
wara hanyalah pura-pura.” 

Hadits ini gharib dari hadits Al Hasan. Setahu saya tidak 
ada yang meriwayatkannya dari Al Hasan secara marfi' kecuali 
Hassan. 


Mn en Ae Kn 


na ai 2 Sa NA o Bl 3 20» -0 A6 - 


o 
0 - Pp 9 


5 User 1JU CO AAL Akan 0 en 
ea ur (au 3 Bata Na (kau p 


A 2 ee Na sena 
Dl kp Ad Sgm JB ana al JB JB Ok 


sr ” 


N 


na” .T . 3 0 no £ S0 Kara or 
SDA 3 An ni ah Pura 
Yo Ogan Al Jan) C3 HS 33 


. 
ad 


pia . BP, “0 y i Le... , ed 2 
JB So ya ya Jaya Dil cal YUI 
2d 2. N - 2 Ne Tni Pa - 3, 
Opkasi 1JB Sal Jpn) U li X3 :j3 
an o £ si 0 £ 23 2 aa 2... PA 
AAN Ogah DANG AN, BI 


224 


Hilyatul Auliya' 
PJ £ o 4 1 0 EL o or (5 Oo. Ta FA 
In 2 


3474. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'id Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Salim, 
dari Hassan bin Abi Sinan, dia berkata: Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Ummatku pada akhir zaman nanti akan 
ada yang diubah menjadi kera dan babi.” Ada yang bertanya, 
“Wahai Rasulullah, padahal mereka bersaksi tiada tuhan selain 
Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah, mereka juga 
berpuasa?” Beliau menjawab, “ Ya.” Maka ada lagi yang bertanya, 
“Lalu ada apa dengan mereka wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Mereka menikmati alunan musik, para biduwanita dan 
gendang, mereka minum khamer, lalu mereka pun tertidur atas 
meminum dan menikmati hiburan mereka, lalu pada pagi harinya 
mereka telah diubah menjadi kera dan babi.” 


Demikian yang diriwayatkan oleh Hassan dari Abu 
Hurairah secara mursa/, sedangkan selainnya meriwayatkannya 
dari Al Hasan, dari Abu Hurairah secara muttashil. 


JB MS 3 gp pl GAS —YtVo 


3 9 


2 Ikat EA JB Olih Hi La Cab 


Hilyatul Auliya' 


N 
' 


z Ch 


an Maan, an o- LD Te ata -0. £ 
BIL JB AL XS pl BIS 1JB Olah ea 
aa ot 2 2, Ng - 


Hoa SPUL Ora A3 ai Oa NP » 


a 


Ol tgl 3S ae 
z - 


3G. 4 . .. 30 


. 0 .. 8G .. 4 
2jler Gp Maman Takan A4 aras gama Gt ara Jlapr up 


a . 2 PN Bei sa ot Aa 3 3 te ud Te 
3 36 Ab Lag daa ale al Jas 
3475. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Asy'ats As-Samman menceritakan kepada kami, 


dia berkata: Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Tsabit menceritakan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah & 


bertemu dengan beberapa gadis Anshar yang sedang menabuh 
rebana sambil bersenadung: 


Kami adalah gadis bani Najjar 
Alangkah senangnya jika Muhammad sebagai tetangga. 


Maka Nabi & berdoa, “ Ya Allah berkahilah mereka.”5 


55 Hadits ini dha'if 
HR. Abu Ya'la (3396): dan Ibnu Sunni dalam Ama! A/ Yaum wa Al-Lailah 
(229). 
Al Haitsami dalam A/ Majma' mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Ya'la dari jalur Rasyid dari Tsabit. Menurut Adz-Dzahabi, Rasyid ini majhu/. 


226 


Hilyatul Auliya 


Abu Nu'aim berkata: Abu Abdullah ini masih 
diperselisihkan, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Hassan 
bin Abi Sinan, ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah Rasyid, 
keduanya adalah orang Bashrah. Tapi sepertinya pendapat yang 
lebih kuat dia adalah Rasyid. 


(226). ASHIM BIN SULAIMAN AL AHWAL 


Diantara mereka ada seorang abid (ahli ibadah) yang 
memiliki keutamaan. Dia adalah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal. 


o B8. AL 3 o A o- IG 


Pa KA HA AI X3 GIS —yev1 


SS Sae 3 ea | Bis :J6 


- 
o- Lo @- 2G 


Ae GNaaG SIG SES 2 la CS - JG 

Jk JI JB JB Nge SAS Gi “JG 
ne alinag Y da G Aa Uh, LAGI 
aa DI Lalai PAN OB Kadi 56 AI 


S4 da ea AN 


227 


Hilyatul Auliya' 


- —- PN MAA F3 ea Hei inn Ma AM at 
V3 Jul Ye Ja3 Tg Lag ls Ls yimaa 
HA SAI Ra Tab Up SUS & Gal 
3476. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Harisy Ahmad bin Isa Al Kilabi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Fithr bin Hammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim Al Ahwal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Fudhail Ar-Ragasyi 
berkata kepadaku ketika aku bertanya kepadanya, “Wahai engkau, 
janganlah engkau disibukkan oleh banyaknya manusia untuk 
menguasai jiwamu, karena perkara ini hanya akan berlaku padamu 
bukan mereka. Jangan katakan, “aku pergi ke sana dan kemari, 
sehingga siangpun berlalu dariku', karena semua itu akan 
diperhitungkan atasmu. Aku tidak pernah melihat yang lebih cepat 
permintaannya dan lebih cepat mendapatkannya daripada 
kebaikan yang baru untuk (menghilangkan) dosa yang lama.” 


P4 £ 
0 ..o £ AD 3 cai 


all D Sel » bazar Ul —YLVV 


“ 


A0 AG. 4 


“JW ss » Kesan Bas -JG AA SP Pj 


- 
SA Pa 


9 IN AE 35 Lan iIU al pe 


228 


Hilyatul Auliya" 
ad Pa Bg 2 Sa P3 ox Lama Ta 
Yo bas Udi aa SB cjesa Jo 

A.oe TR 30 At 220 - ea 25 AA an 

3477. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Rabi' Az-Zahrani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abbad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Terkadang Ashim Al Ahwal mengunjungiku 
dalam keadaan berpuasa, lalu diapun berbuka. Jika dia shalat Isya, 


maka dia berada di pinggir, lalu shalat sehingga shalat sampai 
Subuh dan tidak lagi merebahkan badan. 


Ashim meriwayatkan secara musnad dari Anas bin Malik 
dan Abdullah bin Sarjis. Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin, 
Abu Utsman An-Nahdi, Abu @ilabah dan yang lainnya. 


0 - 4 4 0 - 


—le u og) s0 ln gt 3 Kera “JG 
, sg 3.” & : - - o 4 0. 9 £ : 
Bl Say SE JB MIL ge di 


sela KERYA elang ale ee 


229 


Hilyatul Auliya' 


3478. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdurrahman 
As-Sagathi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, dia meriwayatkannya dari 
Ashim Al Ahwal, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Kematian itu adalah pelebur dosa bagi setiap 
muslim.”56 


Ini adalah hadits Ashim, dari Anas &:. 


7 
nP - 


8. 9. 3 0 SEA 9 
C5 KA ep Oli WAH —YLVA 


TP -n CA KE) op MAL 3 Kah 
JB SU ya HP CA HP MA He 
# sak MP ap Tae san D3 To ge Br 
So Sa al be UI 
Gi Fata or X, ga y si 3 -— AA Na Pad 
ye NI Kp MI Jyay Uede Ja 


Pi PP .... 


-) " N, “. 0. aa - 2, - 9 - Ph 
CS Sih KN Cap JUS Ugal) Ai0 alimd 


. 


2 00 “ e Ic 0. Si 


-.3 - 3 z s£ 
API ana 9 US Pa AI . 3 Ca 
Pd ka 5 P5 - - - Ng . DD 1 - s Peda 
ema) elalali —b Leni CL 9 LI 
56 Hadits ini maudhu' 
HR. Ibnu Al Jauzi dalam A/ Maudhu'at (3/218-219), dia berkata, “Hadits ini 
tidak shahih dari Rasulullah .” 


230 


ae a — 52 | Hilyatul Auliya: 


o 


£ 3 
| 


NX 
AN 
“ 


En 


AS TAN NG Uli Gan 
SAE ad cai UN ak C5 OME UE JH 
Ana pa aa A1 da daan AK 
BU it Knp pl SPAN Ao A1 Os 


8... 8, 3 in sala 2 EA - L 
Be ema Si He 3 GS 


.Jic 


Rp33 GAY Lo 3 5 SI 
Mn ena San, Abs 
SA ng laa IA IA G3 ah 
ale de AI Op JES ep Cb coag 
SA Aa LI  ad Klan AR 
Aa Aa BS Ph Cm) 
21 Bb Uda Le Sa NU 


231 


Hilyatul Auliya” 


: TO LEE ee DM “3 & 

ya III WAN alah ale SG one 
3 2 PA “TAN Bu Pat 

dala SA oa, 

3479. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Hammad bin Raghbah menceritakan kepada 
kami, Rauh bin Shalah menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim, dari Anas bin Malik, dia 
berkata: Tatkala Fathimah binti Asad bin Hasyim ibu Ali bin Abi 
Thalib meninggal dunia, Rasulullah & masuk menemuinya dan 
duduk di arah kepalanya sambil bersabda, “Semoga Allah 
menyayangimu, engkau adalah ibu setelah ibuku, engkau sendiri 
lapar tapi engkau membuatku kenyang, engkau sendiri tidak 
memiliki pakaian, tapi engkau memberiku pakaian, engkau rela 
tidak merasakan nikmatnya makanan, dan engkau memberiku 


makanan, itu semua engkau lakukan hanya karena mengharap 
ridha Allah dan negeri akhirat” 


Kemudian beliau memerintahkan agar dia dimandikan 
sebanyak tiga kali. Ketika sudah sampai pada air yang 
dicampurkan dengan kapur, maka Rasulullah #& menuangkannya 
dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau melepas gamisnya 
dan memakaikan kepadanya, lalu di atas gamis itu beliau 
mengkafaninya. 


Kemudian Rasulullah #8 memanggil Usamah bin Zaid, Abu 
Ayyub Al Anshari, Umar bin Khaththab dan seorang budak hitam 
untuk menggali kuburannya. Ketika sampai di lahad, Rasulullah & 
menggali dan mengeluarkan tanahnya dengan tangan beliau, 
ketika penggalian telah rampung, maka beliau berbaring di 
dalamnya sambil berdoa, “Segala puji bagi Allah yang 


232 


Hilyatul Auliya" 


menghidupkan dan mematikan, Dia sendiri tidak akan pernah mati. 
Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad dan tuntunlah dia pada 
hujjahnya (menjawab pertanyaan dalam kubur). Perluaslah tempat 
masuknya dengan perantaraan hak Nabi-Mu dan hak para nabi 
sebelumku. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang diantara para 
penyayang.” 

Lalu beliau bertakbir untuknya empat kali dan 
memasukkannya ke dalam lahad, bersama Abbas dan Abu Bakar 
Ash-Shiddig.27 


Hadits ini gharib, dari hadits Ashim dan Ats-Tsauri. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari hadits Rauh bin Shalah, dan dia 
meriwayatkan hadits ini secara gharib. 


- - 
AG PN TP Ae 


BIS JB 5 1 II Ai KAS EA 
1 o- »7 - 9 2 8 01.0 £ 0. £ 
CAN KSO Jetkatalg AA Aji KAP dya gl 


? 
1» 


Ip JB IE Irena ah BAE IP ge 
. 33 PN : an A3 ada 2213 A 2 y 
sel emil (Dieng dala AI lan Al 


57 Hadits ini dhaif 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (24/ 351-352) dan dalam A/ Ausath (356, 
357 - Majma' Al Bahrain). 
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (9/257) mengatakan, “Dalam 
sanadnya ada Rauh bin Shalah yang dianggap #sigah oleh Ibnu Hibban dan Al 
Hakim tapi ada kelemahan padanya.” 


233 


Hilyatul Auliya' 


3480. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Mas'ud Ahmad bin Al Furat dan Ismail bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ja'far An- 
Nufaili menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Abdullah bin Sarjis, dia 
berkata: Rasulullah 8& bersabda, “Dalam bekam itu ada 


kesembuhan.”8 


Hadits ini gharib dari hadits Ashim. Kami tidak menulisnya 


kecuali dari hadits Abu Mu'awiyah. 
Sp LA Ip AI ES YEN 


pesat ep Hasan Ay Ka Wa 2JB Sy pall 
SIB MAN 1 Bebe Ab 1d emer yalai 


PNBP JPN P3 Gp CB 
2 sen an and aan Me el 


ea TN JII INA TEA PEN YA 
Bo Bpang ae FP Ob Cah ebi JB Gala | 


58 Hadits ini shahih. 
Al Aibani menilainya shahih dalam Shahih Al Jami' (4248). 


234 


Hilyatul Auliya" 
nana .O 0 90 Tape Pat 
(akad 9 29 US BEI yi) dani 
- 2 - e £ 2 3 Te o- 4 8 — 
3481. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Muhammad 
bin Al Husain Al Masarjisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ishag bin Rahawaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir 
mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah 
bin Sarjis, dia berkata: Rasulullah & selalu berdo'a ketika 
bepergian, “ Ya Allah, sampaikan kami ke tujuan yang baik dan 
ampunan.” 
Kemudian beliau berdo'a, “Ya Allah, aku berlindung 
kepadamu dari beban perjalanan dan penderitaan saat kembali, 


kebinasaan setelah berkumpul, doa orang yang terzhalimi dan 
buruknya pemandangan pada keluarga dan harta.” 





Hadits ini masyhur tsabit dari hadits Ashim. 


Ma'mar, Imran Al @ashir, Hammad bin Zaid, Harb bin 
Khalil, Abu Mw'awiyah dan Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan 
darinya. 


. 7 


CAS IG KA Ip OIL GS YA 
30 3G. ih - Pk au 0 A0 s0. 


59 HR. Muslim dalam pembahasan: Haji (1343): An-Nasa'i dalam pembahasan: 
Ist'adzah (5498, 5499): Ibnu Majah dalam pembahasan: Do'a (3888): dan 
Ahmad (5/250). 


235 


Hilyatul Auliya" 


s3 asa aa AA Sa 


. 


LB IA de olga Kemang Da 
hi Gi gt aa 2 RP £ IR TS 
2 Di Ieag Ade AI elo AI Jaw, JG 
sae CT 


3482. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Amr bin Tsaur Al Judzami menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, 
dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki 
sembilan puluh sembilan nama. barangsiapa yang menghafalnya, 
maka dia masuk surga.”50 


Hadits ini gharib, dari hadits Ashim dan Tsauri. Al Firyabi 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 





60 HR. Al Bukhari dalam pembahasan: Doa-doa (6410): dan Muslim dalam 
pembahasan: Dzikir dan Do'a (2677). 


236 


Hilyatul Auliya 


13 o- N - - an ye o “3 3 g £ 
IS Al by MSI op as JE 1Jb 
Al Ian 08 IG SU AI SI 


adi Y JB ES aU nh le Ie 
AN Ito AI Iga JA EU AI 


BIG Je Seto pl la 


3483. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Abu 
Utsman An-Nahdi, dia berkata: Umar bin Al Khaththab 48: berkata: 
Hindarilah bermegah-megahan dan pakaian khas orang Ajam. 
Janganlah kalian memakai sutera, karena Rasulullah & melarang 
hal itu. Beliau bersabda, “Janganlah kalian memakai sutera kecuali 
seperti ini.” Beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan telunjuk. 

Hadits ini tsabit masyhur, dari hadits Ashim. kami tidak 
menulisnya dengan sanad pendek kecuali dari hadits Yazid. 


HAN Oi ia 3 MAA GIS LA 


- - - 
LD 30 Ao. AP 
. 


J5 1S ash Olah BIS 1JB Ka 


” 


237 


Tx 


Hilyatul Auliya" 


NA P2 pan aa asasi 


"4 


Kai Ac 08 


Kh ap 2 2 dana - PAe 


oa. o- EN Mena 2 


CA B3) sal D3 HP 2) ATA tea 


Zat Kar jer » 2 TA, JL LA, 


ai A3 EN ia Ina dial 


3484. Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad Ash-Sha 'igh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: @abishah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami, dari Khalid dan Ashim, dari Abu @ilabah, dari Anas #&, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Ummatku yang paling 
menyayangi ummatku adalah Abu Bakar, yang paling keras 
menjaga agama Allah adalah Umar, yang paling malu adalah 
Utsman, yang paling mengerti faraidh adalah Zaid bin Tsabit, yang 
paling ahli gira 'ah adalah Ubai, yang paling tahu tentang halal dan 
haram adalah Mu'adz bin Jabal. Bagi setiap ummat memiliki orang 
yang dapat dipercaya, sedangkan orang yang dapat dipercaya 
dalam ummat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.”S1 


61. Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Majah dalam Mugaddimah (154): dan Ahmad (3/281). 
Al Albani men-shahih-kannya dalam Sunan Ibnu Majah. Percetakan: Al 
Mararif - Riyadh. 


238 


Hilyatul Auliya' 





Hadits ini gharib, dari hadis Ats-Tsauri. Tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Ashim dan Khalid kecuali Ats-Tsauri. 


Menurut pengetahuan kami, @abishah meriwayatkan hadits 
ini darinya secara gharib. 


(227). IYAS BIN MU'AWIYAH 


Diantara mereka ada pula yang memiliki hikmah dan 
memahami berbagai hukum masa lalu serta mempunyai kunyah 
Abu Watsilah, dia adalah Iyas bin Mu'awiyah. 


ra 


Y Lo. Lani. .9 3 0 3-0 £ 9 
- - 
D0 So 3 3 Pap " 2 To ( B3 


A4 0 


P3 Up eban Valen 1YE Cyhnon 0 Kapan 


N 


BB. 3 5 g. - o ag . “ 2 
23 Kabah WAS SE ph up IYA ad J6 
T Ta “ o 5 » GB ae g 25 “0. 
JEa JB INA Op Haa Kl JB al Aa 

' $ 

Omega ea tp Tur Gee OA NN TN et SH Sue 
OI NG Sal leah AA Hapglaa Oa rel 

e Ss 9 4 & Pd 3 -. & Pa € Pd 
SAI ASASI JAN JAS IL 2J S3 


Pe 


San AS Se AN IA BM 


239 


Hilyatul Auliya' 





33 0 P2 TN, 


da 3 Na 23 PAT ai Bu Jat 
DG Haii UB A3 ea Ie 


3485. Ahmad bin Ishag dan Abdullah bin Muhammad bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Hilal bin Basyir 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Syaibah Ats- 
Tsagafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahbub bin Hilal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada yang bertanya 
kepada Iyas bin Mu'awiyah, “Kapan hari kelahiran terputus 
sehingga tidak ada lagi kelahiran?” Dia menjawab, “Ketika jumlah 
penduduk surga sudah sempurna, sesuai dengan yang telah 
ditetapkan oleh Allah & ketika Arsy-Nya masih di atas air. Saat 
itulah kelahiran akan terputus dan tidak ada lagi kelahiran.” 


ee Toke La 


v' 
PENS IE DI SAN OA 
SP Ayat aj Bh DP BI abal 
s »-£. 


an Di AJA AN Ia: pi 
Wan, Bana ae, TE 1g Aa 


240 


Hilyatul Auliya" 





S3 Sa LG KUA GI :JG Sh 


AJE Hbsa Af Ia Nas II 3 Uh 
Eh Ja Apa ba EYE y pas 
SJ Lap yo 2 gkmel 
s1 ay ut, Cg Ta Aa Si “JU 
an oAa NS, fedia 3 Ae Kr 


3. 


PA (3 la Ng ke HJ 


Pan 
Pesan £ 


AJB Pen ass jl 9 2003 


SI 3 SN 3 “JG Arga 


3486. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Al Mutawakkil Al Baghdadi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Al Mada'ini 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag bin Hafsh, dari Nuh, 
dia berkata: Ada yang berkata kepada Iyas bin Mu'awiyah, 
“Engkau memiliki empat sifat, yaitu: Kejelekan rupa, banyak bicara, 
membanggakan diri, dan terburu-buru dalam memutuskan.” 

Diapun berkata, “Masalah kejelekan rupa ini adalah di luar 


urusanku. Sedangkan tentang banyak bicara, apakah 
pembicaraanku itu benar atau salah?” Mereka menjawab, 


La 


Ne aan 


241 


x 





Hilyatul Auliya 


“Pembicaraan yang benar.” Lantas dia berkata, “Banyak bicara 
kebenaran itu lebih baik. Sementara tentang membanggakan diri, 
apakah kalian bangga dengan apa yang aku lakukan ini?” Mereka 
menjawab, “Ya.” 


Dia berkata, “Maka aku lebih berhak bangga pada diriku 
sendiri. Sementara protes kalian bahwa aku tergesa-gesa 
memutuskan masalah, maka berapakah ini?” Dia memberi isyarat 
dengan lima jarinya. Lantas merekapun menjawab, “Lima.” Dia 
berkata, “Kalian ini tergesa-gesa, mengapa kalian tidak 
mengatakan satu, dua, tiga, empat dan lima?” Mereka menjawab, 
“Kami tidak perlu menghitung apa yang telah jelas bagi kami.” 
Maka dia berkata, “(Begitu pula aku), aku merasa tidak perlu 
menahan sesuatu yang sudah jelas hukumnya bagiku.” 


Ha £. 2 naa hh Tera IS 
BIS 18 II 3 Olaakn Code —Y KAV 


MAAN ajal It Bal :J6 SA TA 


£.. -.. 3 3 Pn e o- AS je TO 

OS JB SA ala 0 AS GiX 1G 
- s # 

s £ 0 og . 3 f 3 Mr 


EA Ta Ea 


3487. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, 


242 


Hilyatul Auliya 


dia berkata: Abu Al Hasan Al Mada 'ini menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Muslim Al @urasyi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Iyas berkata, “Aku tidak suka jika aku 
melakukan kedustaan yang tidak ada satupun yang mengetahuinya 
selain Allah, namun dengannya aku tidak disiksa pada Hari Kiamat, 
dan aku merasa bahagia dengan dunia.” 


WAS JG Ae 2 aa al Bis —YLAA 


OA Lg Ka sana sat 1 Batan 


3488. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hatim bin Al Laits menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari 
Humaid, dia berkata: Ketika Iyas bin Mu'awiyah menjabat sebagai 
hakim, Hasan datang menemuinya, lalu Iyas pun menangis. Lantas 


243 


Hilyatul Auliya" 


Al Hasan berkata kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis 
wahai Abu Watsilah?” Dia menjawab, “Ada dua pintu yang 
terbuka untukku di surga, lalu salah satunya ditutup.” 


Oka uji Kentu Ah Aiu Git YAA 

2 1 -09 £ “Gg, 2 
KA JB Sa Gta! Op Jaslatal WAS :JG 
“.- Aa id £ Pr na 2 o 2 or 
Ka :JG Ya pl Wa :Jb SP op Ola 
8. - 2 Pa £. si £ 


MN 3S IE Kana L 


3489. Al Hasan bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ishag Al @adhi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Iyas bin Mu'awiyah berkata, “Setiap orang yang tidak 
mengetahui aibnya, maka dia bodoh.” Para sahabatnya bertanya, 
“Wahai Abu Watsilah apa aibmu?” Dia menjawab, “Terlalu banyak 
berbicara.” 


244 


Hilyatul Auliya' 


an en ae IA. db inka Si Kara 


DA Ii Ing CA J6 SA DA 


BI Wang 


DS CG AYI dB Le aan 

J8 A IP 

3490. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ibnu Ma'dan menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Ali bin Ahmad Al Jawaribi Al Wasithi menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu 

Bisyr, dia berkata, “Orang-orang mengelilingi Iyas bin Mu'awiyah, 

mereka menanyakan kepadanya ayat ini, "Sesungguhnya Dia tidak 
menyukai orang-orang yang boros'” (Os. Al An'aam (6): 141). 


Dia berkata, “Boros adalah apa yang membuatmu lalai dari 
hak Allah &.” 


245 


Hilyatul Auliya" 





Ta Ran mona E DM eng IG 
CAS JB II ap Olla BIS —YLAN 


AA AN Eh GRAN dh 5 2 
Ea db Ta MA e js AB 
Pt, KN H5 na TIA Gi Ce 

Abal 


3491. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Iyas bin Mu'awiyah berkata, 
“Memakan ruthab sukkari (kurma mentah) akan menambah 
kecerdasan.” 


na 4 0 


Kap gb pg PAN A3 Gara 


0 Sia 


na Lo Ka Jb dasi Me ae 


Ya Ea 33 LD ea 3 “JG SA Nee 


Hilyatul Auliya" 


3492. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Salm 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hannad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Gabishah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Khalid Al 
Hadzdza', dia berkata: Ada yang bertanya kepada Mu'awiyah bin 
@urrah, “Bagaimana keadaan anakmu?” Dia menjawab, “Dia 
adalah sebaik-baik anak, dia telah mencukupi urusan duniaku serta 
memberiku waktu luang untuk akhiratku.” 


- sa S & ag - si o- 0 ? - 0 
CAS JB Ia ph KAS 18 SA 3 Ola 
Ta 3 Ad JB 2 Aa ah La SS 


WEI EA IG Cab Gila PI IA 


3493. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ghalib bin Harb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Abdul 
Jabbar bin Zuraig Al Khayyath menceritakan kepada kami, dia 


247 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud 
bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dia berkata: Iyas bin 
Mu'awiyah berkata kepadaku, “Aku berbicara kepada manusia 
dengan separuh akalku, lalu jika ada dua orang yang bersengketa 
di hadapanku, maka aku kumpulkan semua akalku.” 


Ban Sa Ba Oa ane BA RO 

1 Pe  - 2 20 8 - SA 
JB AI PEN Ie ah CAS JB KA 
JB Jogi ema 53 oh 2 SUS A2 


2. £ 1 - F PAS Pd 0. c 0 
Oa AS LAS Cdi Ag glaa Op Gal ana 
AA nd “3 Pata - -. “ -o£ : . 0 
AB Gb ja VI Sl sa) Sup 


- 


- o- o - P3 03 - 
Dad SY IE Of NG #3 TE G1) 
Ban San ea Me NE am Kaka CET Pia 
2S yh ob 3 ia Na 

3494. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ali bin Rustum menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Muhammad menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Abu Abdurrahman Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid 


j 


248 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, dari Habib bin Asy-Syahid, dia berkata: 
Aku mendengar Iyas bin Mu'awiyah berkata, “Aku tidak pernah 
berbicara dengan para pengikut hawa nafsu dengan semua akaiku, 
kecuali Al @adariyyah. Aku bertanya kepada mereka, “Menurut 
kalian apa kezaliman itu? Mereka menjawab, “Seseorang 
mengambil yang bukan miliknya.” Aku katakan kepada mereka, 
“Sesungguhnya Allah #& memiliki segala sesuatu'.” 


Pee eng Ai Ws -p4ao 


HP GA Ce JB MS 3 HI 
Jaa 6 Ta ana on da Ba td 15 


Z 


3 9. - 


GS. £ 0. 
2G TEA Gi GA ata JB Si da 


Hal 2 en Saus kal o 


Ia dara 


3495. Al @adhi Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
mengabarkan kepada kami dalam kitabnya, dia berkata: Al Hasan 
bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad 
bin Yunus menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada 
kami, dari Abu Yahya, dia berkata: Aku mendengar Iyas bin 
Mu'awiyah berkata, “Menurutku orang yang paling utama diantara 
mereka (yaitu orang terdahulu) adalah yang paling selamat 
dadanya dan paling sedikit menggunjing.” 


249 


Hilyatul Auliya" 





Iyas meriwayatkannya secara musnad, dari Anas bin Malik. 
Dia juga mendengar dari ayahnya dan Sa'id bin Musayyib. 


n - 0 “0 - T 2 P : Papa . . o “09 £ 
LSG Or mental SAS JB SI 595 A5 IA 
PAI ii ae Pe 0 ta Pap d : 3 a23 
Kd JG Bj Yaa Da u ae Wu J— JB Sudi 


. 
o 


0. EAGuap aa , 0 Oo. 3 jar 2 2 
OP Gea GS ola on al UP Cam 01 Kal 


“ 


P3 


- 
# a 


Aa Alan AN AI abo AN Jan) dB 1 oa 


£ 


Ga - oo o 5 2 - 0 F0 re. 
PI Jl JP pm Kp KS Sa LS 


P3 nan bi Pa o £ - 1 "e£ Pat Ia “ 2 
23 JS 20 NI Ga di olesi She Uu G3 


Zo- 


-— 0 2. 0. 20 - o Ta $ 
Plang MS Uonag celine mel 3 


pa ” 
ove 3 e . 9. to. 


2 B powad Gegar adl jar Va KA FR g35) 


ra sea P6 


3496. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Daud Al Makki menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim bin Zakariya Al Abdi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Fudaik bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Khalifah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari 


250 


Hilyatul Auliya'" 


Iyas bin Mu'awiyah, dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang bertakbir ketika 
terbenamnya matahari di pantai dengan meninggikan suara, maka 
Allah akan memberikannya pahala dengan bilangan setiap tetes 
yang ada di lautan itu sepuluh kebaikan, menghapuskan sepuluh 
kesalahan dan Dia mengangkat sepuluh derajat baginya, jarak 
antara masing-masing derajat adalah perjalanan selama seratus 
tahun dengan menggunakan kuda yang berlari kencang. 8? 


Hadits ini gharib, dari hadits Iyas. Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Khalifah, dan Fudaik 
meriwayatkannya dari Khalifah secara gharib. 


0 35. AA 


PE AKA 


Ya 


. 
0 Te 


P 


8036 ia 


O Kaban Ka TEA tenan Sa Kuan 


JB au ra 2 :JU Pe 
2 PU 5 “JG Apa HA AG Ga 


sn aa dB Ui Hua 
da na io si bata "3 55 


62 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (19/29) nomor (62): dan Al Hakim 
(3/587), tapi Adz-Dzahabi mengkritisinya dengan mengatakan, “Hadits ini 
sangat munkar. Khalifah dalam riwayat ini tidak diketahui siapa dia dan dalam 
sanadnya ada rawi yang muttaham.” 


251 


Hilyatul Auliya' 

bak andi SA Jas Pera Dera aan 
ae Je Ke Ie 5 IE Ci 6 
Ta ca nang Tn AI 2 ox Ta 
TN Mana Nan! Apa sa 
Sa an Aa be EA -N ing Pi 

2 OLI Ce ee Ol 
SANG Odi Sl co . Pang ih 


OX 


ba AI La uu 4, Ag Bee 


“ 


0 ALA 


Kalu PA EA SA Jb 
Pr MN Ge 3 talas GE ole 


#0 eh 


Ap Ulas) Uang La Tera 


3497. Muhammad bin Ahmad bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Mutawakkil 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bakr bin Bisyr Al Asgalani 


252 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Sawwar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Iyas bin Mw'awiyah bin 
@urrah menceritakan kepadaku, dia berkata: Kami pemah 
bersama dengan Umar bin Abdul Aziz, lalu ada orang yang 
menyebutkan tentang rasa malu di sisinya, dia berkata, “Malu itu 
bagian dari agama.” Umarpun berkata, “Justru malu itu adalah 
agama secara keseluruhan.” 


Maka Iyas berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari 
kakekku, dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah &, lalu 
ada yang menyebutkan sifat malu di sisi beliau. Para sahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah malu itu sebagian dari 
agama?” Beliau menjawab, “Justru rasa malu itu adalah agama 
secara keseluruhan." 


Kemudian Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya rasa 
malu, menjaga diri dari perkara haram dan syubhat, ketidak 
cakapan, maksudnya adalah ketidak cakapan lisan bukan hati- dan 
amal adalah bagian dari iman. Semua ini bisa bertambah karena 
urusan akhirat dan bisa berkurang lantaran dunia, tapi 
penambahnya karena akhirat lebih banyak daripada pengurangnya 
karena dunia.” 


Iyas berkata, “Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkanku 
(untuk menyebutkan hadits itu), akupun mendiktekan kepadanya, 
lalu dia menulisnya dengan tangannya sendiri, kemudian dia shalat 
Zhuhur bersama kami, dan tulisan (hadits itu) masih berada di 
tangannya, dia tidak meletakkannya karena dia merasa kagum 
dengan hadits itu.”3 


63 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (19/29-30), hal. (63): dan Al Fasawi 
dalam Ma 'ifah wa At-Tarikh 1/311). 


253 





Hilyatul Auliya' 
(228). SYUMAITH BIN AJLAN 


Diantara mereka ada pula yang senantiasa mencintai, dan 
penasehat yang terjaga. Dia adalah, Abu Hammam Syumaith bin 
Ajlan, ada yang menyebutnya Abu Abdullah. 


€ 


15 Eat de ila S MI GAS —YLAA 
LAN Pa ba ag 2 tan AI sa : ang -a 
A5 MN X3 ES TN 


P4 
» s 


- 
N 


jan Gas #5 Hama ge 


II Ga PALI G3 ba 503 Bl daa SN Ls 
Keea mona Taka Je aa H3 
ah Agra KM NE w sen 

BN UU AAA, 


3498. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 





Al Haitsami berkata di dalam A/ Majma (8/26, 27), “Ath-Thabarani 
meriwayatkannya, tapi di dalam sanadnya terdapat Abdul Hamid bin Sawwar, 
dia adalah orang yang dha if” 


254 


Hilyatul Auliya 


Husain bin Ja'far Al Oattat menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, (dia berkata): Aku mendengar ayahku 
berkata ketika dia menjelaskan ciri-ciri orang yang yakin (yaitu), 
“Allah memberikan mereka perkara yang dapat menjaga mereka 
dari kebatilan, mereka tidak pernah tidur, merasakan kelaparan, 
menenteramkan hati, meletihkan badan serta mengenyampingkan 
harta, baik harta biasa maupun harta pusaka.” 


. 


Bas 2 JASA 2 AN IS is —yeaA 


- 3 C3 e ag ea LA Ba “Kas MG o- 
Ol gie s Oi SAS 18 A3 dl aa 
HE AS 5 AA ES JB AR 
DS IE BRA AN IS anal 13 saga 


“ 


Al ya ALI Creiall Ol Ma Sdh 3 


Ma re 53 bakat At 1. Ta NT 
Dyna an lpg Oa ds | & « | 
CASN 15 HE 0 


255 


Hilyatul Auliya" 


LUKA Kane A0 te Ca 
3 3 BN Al Eh ab NISN 
SI 


3499. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin @ahthabah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibnu Abi Shafwan Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin 
Syumaith, dia berkata: Ayahku berkata dalam kisahnya, 
“Sesungguhnya perkara Allah didatangkan kepada orang-orang 
yang bertakwa, yang membuat mereka gelisah, mereka kesulitan 
untuk makan, namun mereka tetap menjaga kesucian diri ketika 
mereka bermalam. Dia juga berkata dalam kisahnya, 
“Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang 
cerdas, mereka memakan rezeki Allah yang baik dan hidup dalam 
anugerah kenikmatan akhirat.” 


o Sah pa c 


. 


“ 


Kara —Yo.i 


& 


£ 
Pn Sa 8 - 


su ol Aan JB JE Caga 5 Kang 


01 £ 


ap — 4 z- .0- ag PJ £ , A - Pa 

. 89 is ya) (Ay ana | yel al K9 HUI 
# - 

3500. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 


256 


Hilyatul Auliya" 


dia berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syumaith berkata, “Sesungguhnya ancaman Allah 
mendatangi orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka tidur 
dalam keadaan ketakutan, kemudian mereka bangun dalam 
keadaan tenang.” 


ee Ea 3 Nan Sta 
Da PRA Ca “1G Tn ee DEA TAS 


(5 . 0 2 2 Na IG Fan 
Hi COP te Ce 3 dam Lado JB 
Sa Ga ena aa HO peah  sA3 


v “ “ . 


: e- 5 5 " .A Maa ae o 
P9 “danlpra & Ja B9 Om S, 
MEN GA HIS BEAN La ah eh LG TA 


NN 
—M 


za. 0 Pa Men 2 3 to o.A . 
luna one H9 dlaS JS» Hu 
“ .. 0. 0 : 1 Na pn PL La - 
Y Web ceasen Cb LA) GAN Lane 

aa Aa an ro E ka - - . o Lo. 
dk Al LD ISL, desa, CP O play 


2 ET Ae An an “no. Ps o - £ 
Os S3 Anang sby Li Lani BAY 


. 


257 


Hilyatul Auliya'" 


AI TE JG SA aah Sato 
Ha 9G S1 GAS Oa uh 
AN ac SO eig A IN Ih IU 


#£ 


Pen ag MN PN ANA 


AN 


LAN EA) AI Sp (An LI js 

3 IE Ag IS Ma HE La 
BV Doll dl Ae ab Cp ara 
NA Sel Pr PPA SAN An 
MIS jua WS AA Di ih 
OP eh GE pa Eh Obi 
Ia AS IS MA 
3) SA S ja 5 alat BN tp 
35 SI GS edi IS ge Be NN EA 


258 


Tae 


f 


Hilyatul Auliya 
g Mae Na 2 O KEK T o 3 oo 
WB Gal Yg Coal (3 Uagid DO nakal 
il Ta Ceng oo (nda jan 5 


z 


LL Li ob IAI Jai Ta ea 
ala C3 AR 


3501. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abbas menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Shalih Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, dari Rabah bin Amr Abu Al Muhajir, dia berkata: 
Aku mendengar Syumaith saudara Akhdhar bin Ajian berkata 
dalam sebuah majelisnya ketika dia menyebutkan ciri-ciri penduduk 
dunia dan apa yang membuat mereka lalai, “Bingung dan mabuk, 
penunggang kuda diantara mereka memacu kudanya dengan 
cepat, dan baidag (jenis burung elang) mereka berlari dengan 
kencang. Mereka sangat mencintai dunia dan menetapinya 
bagaikan bayi yang menyusu tidak mau lepas dari puting susu 
ibunya. 

Apabila Allah memberikan suatu nikmat untuk salah 
seorang dari mereka, maka dia akan membicarakan nikmat itu 
dengan riya ' dan sum'ah, lalu dia menggantungkan yang kuning, 
hijau dan merah. Kemudian dia berkata kepada manusia, 
'Kemarilah silahkan lihat. 


Kaum mukminin akan mengatakan, “Demi Allah, tidak ada 
kebaikan dan keindahan. Kalau nikmat itu dari harta yang halal 


259 


Hilyatul Auliya" 


berarti kamu telah berlaku boros, dan kalau dari harta yang haram 
maka sungguh ibumu telah memberatkanmu'. Sedangkan orang- 
orang munafik akan mengatakan, “Sungguh rugi kami ini, andai 
saja kami memilikinya yang lebih banyak dan lebih baik'. 


Biarkanlah apa yang mereka pilih untuk diri mereka, wahai 
para hamba Allah, berupa makanan dan minuman mereka. Maka 
makanlah, sehari sayur, sehari cuka, sehari lagi garam, dan 
Allahlah tempat kembali. 


Mereka mencari minyak samin dan madu untuk anak-anak 
mereka, kemudian mereka mengajak anak-anak mereka kepada 
anak-anak yatim kaum miskin, lalu ada anak kecil yang menemui 
ibunya, kemudian dia menarik jilbabnya sambil berkata, 
“Carikanlah untuk kami samin dan madu karena aku melihat anak 
si Fulan membawa samin dan madu'. Lantas ibunya berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya kamu bisa makan roti dan garam saja 
itu sudah cukup banyak. 

Salah satu dari mereka membeli budak perempuan Ajami 
yang telah diusir dari daerah kaum musyrikin ke daerah kaum 
muslimin, lalu tidak ada yang memberikan pemahaman agama 
kepadanya dan tidak mengajarkan apapun tentang Sunnah-sunnah 
para rasul. Kemudian dia memakai pakaian yang dibordil dan 
berhiaskan emas, kemudian dia bergaul dengan orang-orang fasik 
di pasar. Kalau dia melakukan tindak kriminal, maka dia akan 
menanggung akibat buruknya.” 


260 


Hilyatul Auliya" 


da JB Mu Kd KAL —ro 


v: 
AJE JI KA YA 2 
6 


Hai “J Be Oi Ala Gas “JG 


(3 Ll aa Jas ca | IS “JG ea Jai ea 


rae me Ii dl Bani ag ta 


Kie YUL AA 49 TA PA Kaya 
LAU Jr «Ja 


3502. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: 
Abdullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar ayahku ketika dia membicarakan tentang ciri-ciri 
penduduk dunia, dia berkata, “Selalu mengurusi perut, 
kecerdasannya sedikit. Kepentingannya hanya seputar perut, 
kemaluan dan kulitnya. Dia akan berkata, “Jika menjelang pagi, 
maka aku akan makan, minum bersenang-senang dan bermain. 
Ketika sore, maka aku akan tidur.” (Dia itu) menjadi bangkai di 
malam hari dan pengangguran di siang hari.” 


"”—— 
4 
3 


261 


Hilyatul Auliya'" 


Tera “JG SU Ep 5 Ka —Yo.Y 

Co E s “ 3 P2) 4 & o-A 
sd al ol "Jb Me SJ Jana 1 AN Ius 
ADP RA 
baca CA Ie F5 Fs A S3 YA sal 
- Fil Ye . 2G : 23 2 # P o 4 2 AI 
Ao o£ P3 ae DN o » -, P4 2 
Apel pe aa 5 sp es 

3503. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Syumait menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata, “Sesungguhnya para 
wali Allah itu lebih mementingkan keridhaan Allah daripada 
mengikuti keinginan mereka sendiri. Jika keinginan mereka itu 
menjadi musibah bagi mereka, maka mereka akan menundukkan 


diri mereka demi mendapatkan ridha Tuhan mereka, sehingga 
merekapun bahagia dan selamat.” 


Kara Me ba Ken Men 


Bia Ng ae as -JE 


262 


Hilyatul Auliya” 
SEN ATA GP 0 TON Teja OM, 
BG 3 BL LE 


3504. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: 
Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayahku dan Ghailan Ath-Thufawi berkata, “Berpuasalah dari dunia 
dan Jean kematian sebagai waktu berbukamu dari puasa 
dunia ini. 


pa 


Ae Ca “JG S Pat to —-Yo.o 
3 0 2 0-3 Kara - 4 0 o F3 7 - 
n Axa - JG Asa Soe :Jb 
Ann La aa £ 3 0 - 9 o- 3 
LAN bayak d3 s Wana JB Na 
BEAN IL 63 KE PUG eri 


3505. Abu Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku dikabarkan 
dari Sayyar, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, 
“Pergunakanlah segera waktu sehat sebelum sakit, waktu luang 
sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati.” 


263 


Hilyatul Auliya" 


IG 


Ga: JB pa Ii La BIS —ro.1 
BOB BA IE UR Shara Pe 
“ala Jiya ba ja sal 


Jaa 203 aa aw Pe Ba L 


EA aa UT DEL We Laki 


3506. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Syahrayar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata, “Ya Allah, jadikanlah 
waktu yang paling kami sukai di dunia ini adalah saat berdzikir dan 
beribadah kepada-Mu, dan jadikan waktu dunia yang paling kami 
benci adalah saat makan, minum dan tidur kami.” 


Tara “JG AB Pat Kera —Yo.Y 
Si Pa AS 6 Lap 


N 
' 
N 


2 


. ” 


dana 23 At Ae Ula 1JU Jl 


33 


Ws 


: 


. 


. 


Hilyatul Auliya 


Pt eta “ 


te GNE La A ha JG 
CA ES SD Ina DP Ob slae, 
Kenal Ol3 3 Ol 


3507. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hasan bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar ayahku berkata, “Wahai anak Adam, dunia ini 
hanyalah makan pagi dan makan malam. Jadi, jika kamu 
mengundur makan pagimu sampai makan malammu, maka 
perutmu sama dengan perut orang-orang yang puasa.” 


da sda API Wr Pee ah - 


Kn ae wa —YoLA 
CAS :JG peta Pa SAS An IE pa 
PN SG KAU AI oa Gi BASA 
(23 :JG Ng ae pas 


ca J3 ala yes celah 2 Jana SAI Yani 


” 


ah 


” 


Pn tah JB US 33 ja 


265 


3 


Hilyatul Auliya" 


SA sa li OS of : ra Jis 
K2 La Ale 





3508. Muhammad bin Ahmad bin Umar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yahya bin Bistham menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah bin Sumai' Al Azdi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sebagian para pemimpin 
mengundang Syumaith untuk makan-makan, maka dia memberi 
alasan sehingga tidak memenuhi undangan itu. Lalu ada yang 
bertanya kepadanya akan hal tersebut dan diapun menjawab, 
“Kehilangan makanan lebih ringan bagiku daripada memberikan 
agamaku kepada mereka. Tidaklah pantas perut seorang mukmin 
lebih mulia daripada agamanya.” 


ho 8 Lah las 2 pk mana “Ta 
Na ea #JU (DI Aaglaa al Kas 2d «sd 


Hilyatul Auliya'" 


- 
te 2 0ee 


cah dileka Gaal 8) Sa : Jas D3 Kam 
pa sa 3 35 3 A3 Pi 

Mp3 IT AN BEI 

3509. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Abdulah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 

kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 

berkata: Abu Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Ada seorang lelaki menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Istri Syumaith berkata, “Wahai Abu Hammam, kami 


membuat makanan, dan kami ingin engkau memakannya bersama 
kami, namun engkau tidak datang sampai ia rusak dan dingin.” 


Dia menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya waktu yang 
paling aku benci adalah waktu makanku.” 


DI KS KAS JB KE GAS —ror. 
ga Ia MG 3 o- L4 0 - “Ta ea Kan 3 
Bie Tg “. - AS ep 0) en JG 
YG o- Aa, 3 0 KN 402 R0. Kata “JG 
l Jasa PA Pa. 2 Ie 9 «RRT Ab 


2 Ts 3 oz - st 2 2, SD 2 
kat Ce 3 Jus sa "da Uno Law 
2, - 2 PN sn Pp Da BI Oa Giuba dam 
ot Y, Jl Jl La aa Y (AD Ana J5 J5 

SEN ala 


267 


Hilyatul Auliya" 





3510. Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun bin 
Abdullah menceritakan kepadaku, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ja'far dan Ubaidullah bin 
Syumait menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Kami 
mendengar Syumaith berkata, “Modal utama seorang mukmin 
adalah agamanya. Ketika dia tiada, maka agamanya akan tiada 
bersamanya. Tidak ada yang dapat menggantikannya dalam 
bepergian dan tidak ada pula orang yang merasa aman atasnya.” 


z ? 


CoL 30 Ao E 9. 
|& 


Tem CS 1 (has Ap ab daa 
$ 8 .iP: Po P, en rb & an Ao. F3 Ta 
ol Jah Yana Lana JG kan Va "JG 


PA Aa - - P3 Na 3g £ ... 2... 
BL Opa Una MEI Anjh AaI KUI 
Ae 


3511. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Sayyar menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syumaith berkata, “Sesungguhnya dinar dan 
dirham adalah bencana bagi orang munafik, keduanya akan 
menggiring mereka kepada perbuatan keji.” 


268 


Hilyatul Auliya" 


. . # 


2 o- (3 A.A 40 & o- AG AA Aa 
Oem og dara op Al Ia WA 1G Ya 


Pa “ Aa N, - o £ sa 23 £ 4 0 - 7 - 
5 ala aa) ds as aan "da ! nama J6 
AN HS BI dl S3 Yi AI ale 


Ae E 


pa Ii AI Sa bal del ui, 
3 
& MI J3 1335 
o - F awas Oh o 2 EL 0. at Ne 
Haa II Us sal ilapi Ya Lusi, 
ar 
3512. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
bin Ajlan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
ayahku berkata: Allah & mewahyukan kepada Daud sa, 
“Tidakkah engkau lihat bagaimana orang munafik itu berusaha 
menipu-Ku, padahal Aku yang akan menipunya. Dia bertasbih 
kepada-Ku dengan ujung lidahnya, namun hatinya jauh dari-Ku. 
Wahai Daud, katakanlah kepada kaum Bani Israil jangan berdoa 


SPN Jatah 


269 


Hilyatul Auliya' 


kepada-Ku, sementara dosa masih berada diantara himpitan 
mereka. Hendaklah mereka membuang dosa-dosa itu terlebih 
dahulu, niscaya Aku akan mengabulkan doa mereka.” 


KG - ia 9. e—. £ NA 
KAS :J6 ML S5 —Yo1Y 
S- ..9 30 Y, Ao 


Kis JB je 2 "JG al 


SS IA il an ab ba jd AS 
2... 10. 4g .. ALE 
Je SIA HI AS Jl 
no. Kn - ? “ & Sa 5 : P - 
jas Uda JO ye Ke OA :JG 
o o z 3 -— Ga bau an 
S3 aa 3 Ja Masa Ke daa SL . ag JG 
Pa 2 GET tg ja - 
D8 Gb LL Lal YA Su ide 


3513. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: Ubaidullah bin 
Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 


ayahku berkata, “Ada yang mengatakan bahwa, tanda munafik 
adalah sedikit dzikir kepada Allah &.” 


Abdullah juga berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, dia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abbad bertanya kepada Syumaith, “Apakah orang 


270 


Hilyatul Auliya 


munafik itu bisa menangis?" Dia menjawab, “Dia menangis hanya 
di matanya, sementara hatinya tidak.” 


Bab JB ML Kh Ba —pore 


0 Maa .- 0 -..o io N o- 
Peta PP SA IE JL 3 KA j3 Ml XS 


dl Ma HSE dalah H3 AI Ae SAS Jb 


“ # 


Gg TP - Td 0 Ga si Ane Lg Ta 
dasad Sta Gb IG AAN Gada TANI 8 JR) 
o o () o Pr 
AN Gb KP LI at GUI 5 gd 


Ae o 2. o A- o "NN 
A59 Abelall IG ABI 2S All SKS 
A3 

0 Us 5 sp Po Ex 0 daa 
AN PP ae "2 Pd of - - #0 P3 Pn 
SP ga S9 COPY Ng SPA oa Yen 
- Ta Ai o£ ee. 2. o? o 4 £ Nm o 
Ci SN, itu Vo uas 2 M3, 


- o . 2 8 o Sa Tea g rei - ? A 
P 280. . ar - si. 
SSI AS HS Oa Ng GR Jali Y) Heal 
0.4 Ka 3 2, 0 .. Oa an ig 2 2 4 “9 - 
A3 S3 3 —— S9 Pa ma Iker JbN Creia 4 

. Pa “ 


271 


Hilyatul Auliya” 


SAW Jk US AA bg 2 5 


Hai dia TA gp ca #Y 
SAI Ju Ska La 3 AA Tag 5 





HA Ja Hm 4, 


3514. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: 
Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar ayahku berkata dalam sebuah pembicaraannya, 
“Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diciptakan untuk 
beribadah, namun syahwat malah menghalanginya untuk 
beribadah. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diciptakan 
untuk masa yang akan datang, namun masa yang sekarang 
mengahalanginya dari masa yang akan datang. Lantas masa yang 
sekarang itu telah sirna dan diapun celaka di masa yang akan 
datang.” 


Ubaidullah juga berkata: Aku mendengar Abu Syumaith 
berkata, “Setiap hari usiamu berkurang tapi engkau tidak bersedih 
dan setiap hari rezekimu ditunaikan. Engkau telah diberikan apa 
yang dapat mencukupimu, tapi engkau masih meminta apa yang 
bisa membuatmu melampaui batas. 


Engkau tidak pernah merasa puas dengan yang sedikit dan 
engkau juga tidak pernah merasa kenyang dengan yang banyak. 
Bagaimana mungkin bisa jelas bagi seorang alim kebodohan orang 


272 


Hilyatul Auliya" 





yang tidak mampu mensyukuri apa yang dia dapatkan, sementara 
dia terpedaya dengan meminta tambahan?! Atau bagaimana 
mungkin orang yang syahwatnya tidak pernah puas dan 
keinginannya tidak pernah berakhir bisa beramal untuk akhirat? 
Maka sungguh aneh orang yang meyakini adanya tempat 
kebenaran (akhirat) namun dia berusaha untuk tempat penipuan 
(dunia).” 


o 3 o- 


tea TA Ge an pa (6 


4 o-— 


SI XS Ae jl Gis an 


Kara 


AN bean ana -JG Para DK 


# 
. 
0 


Bi 33 DA CEEI (Ia 


3515. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ibrahim bin Basysyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Daud 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim Abdullah bin 
Ubaidullah Al Abbadani menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syumaith berkata dalam kisahnya, “Wahai anak 
Adam, selama engkau diam, maka engkau akan selamat, namun 
jika engkau berbicara, maka waspadal 


Our ES Uu TA UNO cas A L aya 


273 


Hilyatul Auliya" 
KG Tia ra! 3o - Papa 


3 - 2... o 
PN Tag Tu Tu Ta » 0, o o- A 3019. 3 
Op Oajla Cia JB OS ea oya era 
” . 
8x0 L OA Pap NG 6 - 


Oa Aa tren Ta ber Tera ARA NW 
4 SI Ba, dis Pi) ha 1 Jana 
aa as ag J5 Sia 


3516. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Husain bin Syahrayar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata dan melihat manusia 
pada hari raya mereka di tempat perkumpulan mereka, lalu dia 
berkata, “Tidaklah engkau melihat kecuali sobekan kain yang akan 
usang dan daging yang akan dimakan ulat besok (dalam kuburan)?” 


Hilyatul Auliya" 

- Ben Ala 0 2 Ta Ket ala AA 0. — Te TA ae 

£. g - 3 3 9 oo 

Mean Yg SBN dr JA Ka La 
3517. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Ahmad bin Rauh menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Syumaith berkata, “Barangsiapa yang menjadikan 


kematian di depan matanya, maka dia tidak akan peduli dengan 
sempit atau lapangnya dunia.” 


Gas sJE Uu 23 Si fu - —YO1A 


ra 


Segan J6 "ag embulaih 


“ 


3 0-4 18 - 


at Sana 


ih. Naa 5 gn F3 AN o| 
Us OS pal Ol of VI Sab 3 lag 


0-2 0. 8 Gu 9 43 
PP AI, JD AA Oral 


S3 


275 


Hilyatul Auliya" 


3518. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku dikabarkan dari Sayyar, Ubaidullah bin 
Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
ayahku berkata, “Sesungguhnya Allah 4 menjadikan kekuatan 
seorang mukmin berada dalam hatinya, dan Dia tidak 
menjadikannya di dalam anggota tubuhnya. Tidakkah engkau 
perhatikan orang tua yang lemah bisa berpuasa di siang hari dan 
shalat Tahajjud di malam hari, sedangkan anak muda tidak mampu 
untuk melakukan semua itu?!” 


ata map kal nara :JG 
20: OLX. E 3 o- 2 an Ex 0 — £ S 8 
p Dil bang Jiya al Kana 1G Jana 


CA KE KAS La Ab or 


HI nh Ji Me ap Gis 
a11 . “ & Peak Me 
jak SP CLaap ilal telak ANU 
An 3 Tas Ka 3 Ya 


Hilyatul Auliya" 


JB SI HS Aid 1 Ah OS Ma yaaa 
A 


2, an NN Ga “$ .. kerana » 
Ie Ko» mol» NI Ing AM 
(ro Ji) 


3519. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku 
berkata, “Diantara mereka ada yang mulai membaca Al Gur'an 
dan menuntut ilmu, sehingga ketika dia telah mendapatkan ilmu, 
maka dia mengambil keuntungan dunia, lalu dia 
mengumpulkannya di dada serta membawanya di atas kepalanya. 
Lantas dia dilihat oleh tiga golongan manusia lemah, yaitu wanita 
yang lemah, orang Arab Badui yang jahil dan orang Ajam (non 
Arab). Maka merekapun berkata, “Orang ini lebih mengenal Allah 
dibanding kita. Seandainya dia tidak melihat dalam dunia itu 
terdapat kebaikan, tentu dia tidak akan melakukan hal itu'. Lantas 
merekapun menginginkan dunia dan mengumpulkannya.” 


Ayahku berkata,  “Perumpamaannya sebagaimana 
perumpamaan Allah #&, Dia berfirman, “Dan sebagian dosa-dosa 


orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun 
(bahwa mereka disesatkan)' (Os. An-Nahl (161: 25).” 


9 Es 7 Lo .90 A8 - 
Cab :JB ML ep S GS —ror 
6 4 or 


to OA 8g 0 -— P0 Sg Tea 
Cia CA 1S ba 0S Ore JB AS 


277 


Hilyatul Auliya" 
Ao ju 0 AL, MA 0-2 0 TN Ma bea 
3 |: Jasa 0S dara ep Al Ine) 
Dial Il SG Kai ale Ssi 3 Pa 
SE SIB La Car 


3520. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: Ja'far dan Ubaidullah bin 
Syumaith menceritakan kepada kami, dari Syumaith, dia berkata, 
“Sesungguhnya Allah & mewahyukan kepada Daud sa, 
“Sesungguhnya, jika engkau menyelamatkan orang yang binasa 
dari kebinasaannya, maka Aku akan menyebutmu Jahbadz (orang 
hebat).” 





5 Ia JB SMU A3 de —YoYA 


La Bae ulu Me og “JE Al X2 


i AA £ 
2 Pa Kah Kg “JG dal au dan 
2 9. e £ o Pa 0 3 
Ai o Te 3 0 
anal 5 es 
3521. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
dikabarkan dari Sayyar, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 


278 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Ada yang 
mengatakan, “Barangsiapa yang rela dengan kefasikan, maka dia 
termasuk pelakunya, dan barangsiapa yang rela melakukan 
kemaksiatan kepada Allah 45, maka amal kebaikannya tidak akan 
diterima.” 


Pa Ipa 


Bab :J6 Se Ke 1 daa Ga SG 


JB KAL JG SEA el So 


3 0-2 1D 


IA bni ps ya es 
21) EN Ka BI LAN ka TN Uas 


MEN enak 
3522. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Ahmad Al 
Jurjani menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku 
berkata, “Sungguh mengherankan anak Adam, ketika hatinya 
mengingat akhirat, lalu nyamuk atau kutu menggigitnya, maka 
diapun melupakan akhirat.” 


279 


Hilyatul Auliya" 


E Ae Ga MN PN A6 - 


CC.“ 
GG: 


” 
OA Bo 3 o- ea 


N 
K3 


Ta 


At IL Pa -, KT Ai SI Para n 
AI Saba 22 S1 


3523. Muhammad bin Ahmad bin Aban menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibrahim bin Abdul Malik menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Syumaith bin Ajlan berkata, “Sesungguhnya 
Allah 8 memberi tanda dunia ini dengan sifat buas agar sikap 


53 


: 
&. 


ramah segera memutuskan diri darinya.” 


Kata Bah Ip KS Cia —or£ 
FE IE Ha JK ali 


Pa na AS 


2, aa —) Gas 36 Pe aa 
DNS) tis Wana Ui YG alan MI 


Hilyatul Auliya' 


k90 


demi Sd AP Th “33 La Kg Lgu 
jala 


3524. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hajib bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabah Al 
@aisi dan Ubaidullah bin Syumaith menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Kami mendengar Syumaith berkata, “Ada dua 
orang yang diadzab di dunia, yaitu orang yang dianugerahi dunia, 
lalu dia dibuatnya letih dan sibuk, dan orang miskin yang dijauhi 
dunia, namun hatinya merasakan kerugian.” 


340 4 Kp 


Ka A5 IE al Ga Ga —YoYo 


HP ONAA AI IG HUA opi cpaA TA ea 


- 
Ara Ag NG 


328 ka BAL JB IE GAS :JG 2 3 


no. 


2 Un Ea NE AKG aa | 23 
5d UU: Y sita ih CA, 5 
- AG ee 3 ur Ya, 
3525. Habib Gia ai Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Al Husain bin Syahrayar menceritakan 


281 


Hilyatul Auliya” 


kepada kami, dia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Rabah, Ubaidullah bin Syumaith dan Ja'far menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Kami mendengar Syumaith berkata, 
“Demi Allah, sesungguhnya aku belum pernah melihat tubuh 
kalian, kecuali apa yang kalian persembahkan kepada Tuhan 
kalian #&. Ingatlah, pergunakanlah (tubuh kalian) itu untuk ketaatan 
kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada 
kalian.” 


Pe 


Dia A3 jab ea YG 
Pena “Ju 3 PA AI K3 KAL JG 


LOL 


Ka ta Yee LI gaada 
ea Unas AJ Ka AL alat 
ea Sr SA An 47 SI 5 AP 
Jab alan BA IS en) Ka 


3526. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: 


282 


Hilyatul Auliya' 


Ubaidullah bin Syumaith, Ja'far dan Rabah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Kami mendengar Syumaith berkata, “Allah 
merahmati seorang lelaki yang merasa cukup dengan seorang 
isteri, walaupun isterinya itu setengah baya serta wajahnya jelek, 
jika dia yakin dengan adanya wanita surga.” 


Keara - ho A50 £ 9 - 


“JG ja Op Ke Cik —YOYV 
pi ae Tara -J6 Lana Ron Kara : JG GA A2 


3527. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syumaith bin Ajlan 
berkata, “Tuhan kita & telah menunjukkan kita tentang Dzat-Nya 
dalam ayat ini, “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah 
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. (Os. Al A'raaf (7): 


54).” 


283 


Hilyatul Auliya" 


bae “JU 3 ” Ma Pera — YOYN 
Han oa en JB pelaa 5 je WAS 1) JG AI K3 


3 0-4 G - 


dana JB j3 GA ALS GAS “Ju 
S AJE Bh GA 


Ocos 


an ag rp Haa BL, Oa pai oa 
& IAI 
3528. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku 
berkata dalam nasihatnya, “Sungguh beruntung orang yang 
Allah & jadikan untuknya dua mata yang bisa melihat, lisan yang 
fasih dan hati yang memuat kebaikan, lalu dia mengamalkannya.” 


- e... £ 
Ps -9 1D £ G - 


ee mata WS :JB gl Bab —roya 


Bg an GA ju Pe 0 JASA 


“3 


Oo 0 - A4 o- 


Ta ee Se 


— 


NE 


Hilyatul Auliya" 
aa rn Pena 3 g 5 Pr Naa Ta 23 Kn Oo X 


RA Sele an Bian 3 ad SA 
PA Sab KE Jan AAN Mia GA 
semai Lal Ui Kp Sh al Jb 
Si ban AI SA IR 


- 
- La-kad Pn 


JA la ON Up GA 


3529. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Isa Ath-Thufawi menceritakan kepada kami, 
dari Ubaidullah bin Syumaith, dia berkata: Ayahku berkata, 
“Manusia itu ada tiga macam: (Pertama), orang yang melakukan 
kebaikan sejak masih muda, kemudian dia senantiasa dalam 
keadaan itu sampai dia meninggal dunia, maka orang ini adalah 
mugarrab (orang yang didekatkan kepada Allah). (Kedua), orang 
yang menggunakan usianya untuk melakukan dosa dan kelalaian 
yang lama, kemudian dia bertobat, maka orang ini adalah shahib 
yamin (penghuni sebelah kanan, surga). (Xetiga), orang yang 
melakukan keburukan sejak masih muda, kemudian dia senantiasa 
dalam keadaan itu, sampai dia meninggal dunia, maka dia adalah 
shahib asy-syimal (penghuni sebelah kiri: neraka).” 


285 


Hilyatul Auliya" 


A4 0 o-X # 29. OLX 10» AOA 
2 SA Nda E s.d o- Oo Can o 


MBR AA Ina Ss 


3530. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Ahmad Al 
Jurjani menceritakan kepada kami, dia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin Syumaith 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku Syumaith bin 
Ajlan menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar bahwa dia 
pernah berkata kepada teman-temannya, “Sesaat untuk dunia dan 
sesaat untuk akhirat. Ucapkanlah dalam pertengahan pembicaraan 
kalian, Ya Allah ampunilah kami.” 


Syumaith meriwayatkan secara musnad dari golongan 
tabi'in. Namun dia sedikit meriwayatkan. 


286 


Hilyatul Auliya' 





Iin Kab :JE Aa op AI XS la 


AI SAI J8 3 yh GAS JB ag 
PK PU BS dB Jaras 1, 
Ma Sta) Me el dun "3 £ 
Lulo Pb pelag tele Ml lo AO us! 


7 


1d ag 0 OA il A - Mn ma an Beam 
Jus SIA Sta eidey Ang ad 8) 


or 1, 2 , 1 38 - “ aa - 9 Lg 8. 
3 “0 - 2 Pd 

3531. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin 
Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayah dan 
pamanku menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar, dari Anas 
bahwa, Nabi #& menjual alas pelana dan gelas dengan cara lelang. 
Beliau bersabda, “Siapa yang mau membeli ini?” Ada yang 


mengatakan, “Aku dengan harga satu dirham.” Lalu beliau 
bersabda lagi, “Ada yang berani menambahi? 


Syekh (Abu Nu'aim) berkata: Abu Bakar di sini adalah Al 
Hanafi. 


287 


Hilyatul Auliya" 


- 
PT Apa 


Gas :JB Oa SE ol —YOYY 


- 
L£ o- Pa 


3 0 sa. SEAT TAN Pe saia: 0 Pr 
PI AS JB ONEaE Ay es GAS 1G ses 
ka ae 


535 BI) K3 Ga de lo 


2. 


Na 28 Tatar - Le ' FE 
al da Jus | ea yu se :JB3 


' 2. 2» - - ? 0 Dai ot KN, 25 
Tebjaa ia Vena Oya alah MAP OM ke 
# ” 

£ Ken 


PIA IE Ini SP JUS MARET UT 13 JS 


3532. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdul Wahhab bin Atha" menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Akhdhar bin Ajlan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepadaku, dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Ada seseorang yang menemui Nabi &, dia 


, | 


A "2 bang Os 9 - 2 — Pa 
Al oke Jl Cegah yak Candai L 


288 





Hilyatul Auliya 


mengadukan kesulitannya kepada beliau. Lalu Anas menyebutkan 
haditsnya. 


Anas melanjutkan: Lantas orang itu datang membawa alas 
pelana dan gelas, lalu Rasulullah & bersabda, “Siapa yang mau 
membeli kedua barang ini dariku seharga satu dirham?” Lantas 
ada seseorang yang berkata, “Aku yang akan membelinya.” 
Kemudian beliau bersabda lagi, “Ada yang berani membayar lebih?" 


Lalu ada yang berkata, “Aku akan membayarnya dua dirham.” 
Maka Rasulullah #& bersabda, “Kedua barang ini untukmu.”4 


4 


JB oL 3 Nb AN Bi —Yorr 


X0 AG. AA 


AAN IS GAS AA ng KR RE 
AN PA 23 SP JB deras 
OA AN IE ma 33 KA Ah oi 


£ .. 


SEA 3 IC Tab 


64 Hadits ini dha'if 
HR. At-Tirmidzi dalam pebahasan: Jual Beli (1218): Ibnu Majah dalam 
pembahasan: Jual Beli (2198): dan Ahmad (3/114). 
Al Albani men-dha'ifkannya dalam Sunan Af Tirmidai dan Jbnu Majah, 
cetakan Al Ma'arif - Riyadh. 


289 


Hilyatul Auliya' 


. ta 9 OI Okaal Cp Ll (Jua 


. - Pan Lor. "4 - 9.9 FI 3 2. 
ARA OR Ga nye 
8 ya ai Y, "5 EK #$Y data Ol Na Ii 

8 
Se 
3533. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ubaid bin 
Hisab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidullah bin 
Syumaith menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayah dan 
pamanku Al Akhdhar menceritakan kepadaku, dari Atha” bin 
Zuhair Al Amiri, dari ayahnya, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Umar, “Apa pendapat engkau tentang sedekah 
(zakat), harta apakah ia?” Dia menjawab, “(Harta sedekah adalah) 
seburuk-buruk harta, karena sedekah itu untuk orang buta, 
pincang dan yang terpotong.” 
Aku bertanya lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang amif 
nya dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah &, apa yang 
dihalalkan bagi mereka?” Dia menjawab, “Amil boleh mengambil 


harta sedekah itu sesuai kadar pekerjaan mereka, dan orang yang 
berjihad di jalan Allah boleh mengambil apa yang dihalalkan bagi 


290 


Hilyatul Auliya” 


mereka. Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula 
bagi orang yang mampu bekerja.” 


- 
o 8 o- RD 


SIB Ah 1 AN Ap ida port 


8 


1 Ae 


EN 
— 


sabun 
ae 1 Ip Ha ta “JG 


Ud AS oa Ta "JG Ong 


o- 3 9 


KA Kera Br S1 X3 Jet 


4 o- 


- 


Neo 


“ ' 
o 


2g & 
- » N 


Heat 38 d3 5| NS AN ai 
SA Ih LA da asi u aa 
Ie Jo Iya Laka TIA gadai 
AS BR Gl ap ip G da pa 
Ja NI) 3 Un y, Ian S3 2 

SE UI HA Aa 


3534. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ash-Sha'g bin Hazn menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, dia 


291 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Seorang muadzdzin bani Ka'b menceritakan, dia berkata: 
Ketika aku berjalan di sebuah kampung yang tidak berpenghuni, 
maka aku mengumandangkan adzan. Lalu ada orang yang 
mengatakan dari belakangku, “Betapa indahnya apa yang 
diajarkan Allah kepadamu.” Lantas aku menoleh, ternyata orang 
itu adalah Abu Barzah Al Aslami, maka diapun berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Tidak ada seorang hamba 
yang adzan di tanah lapang tidak berpenghuni, yang ada hanyalah 
pohon, tanah liat. debu dan yang lainnya kecuali akan menangis 
karena sedikitnya orang yang berdzikir kepada Allah di tempat 
itu'.”65 


65 Hadits ini dhalif, 
Al Hindi menyebutkannya di dalam Kanz Al Ummal (20929), dia 
menyebutkan sumbernya dari Samawaih dan Ad-Dailami, dari Abu Barzah Al 
Aslami dengan sanad yang dha'if 


292 


Hilyatul Auliya" 


GENERASI TABPIN MADINAH (KETUJUH 
ULAMA FIKIH) 


Generasi tabi'in Madinah yang dikenal sebagai ahli ibadah. 
Para senior mereka telah disebutkan dalam golongan generasi 
tabi'in Bashrah. Mereka ini adalah ketujuh ulama fikih: 


(229). ZAINAL ABIDIN ALI BIN AL HUSAIN 


Diantara generasi ini adalah Ali bin Al Husain bin Ali bin 
Abi Thalib #5, dia memiliki gelar zaina/ abidin (Hiasan para hamba 
Allah) dan manaru/ ganitin (Tanda orang-orang yang khusyuk). Dia 
adalah seorang hamba yang menepati janji, dermawan dan 
sederhana. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah menjaga 
kesetiaan dan meninggalkan kekerasan. 


293 


Hilyatul Auliya' 
# 0 # Pai Pap 
Pa Lu Ok an AI Gain GC X0 3G 3 


ee 253 BP amal 21 IE OS 2JU Lal Gam 


. 


4 02 


20.0 E . 2, 4 LN tas 
didel dINLD9 di gap9 em Ol03 SKA ana 
sa 25 £ .. P £ go 3 # AN, 3 ae 

goda US dd ji Aoi, one) 


? £ aloe Oa Biratan OT au 
bi ol Ni) P3 ca Pa s3 Oa 
3535. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Zakariya Al Ghalabi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Utbi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Apabila Ali bin Al 
Husain selesai dari wudhunya untuk melaksanakan shalat, maka 
dia akan bergetar dan menggigil. Lalu ada yang menanyakan hal 
itu kepadanya. Diapun menjawab, “Apa kalian tidak tahu kepada 
siapa aku akan menghadap dan kepada siapa aku akan 
bermunajat?” 


Pan re P Sa ae da 0 Bab —Yoya 
as o | u 38. 3 Keava JB ag a56 
JG Ca Ag Ka GAS IS 


Hilyatul Auliya" 


SIK SE ojet AK ge He 


5 sz 


AAN se ak Paha La 


asas a PB 
FA Pn G. maa MAh Ag Ta 
PI MY Yg Ag ae Kp AI 


3536. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Ishag An-Naisaburi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hatim —yakni Ibnu Ismail— menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ja'far menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa 
Ali bin Al Husain berkata, “Wahai anakku, cobalah engkau 
buatkan untukku pakaian khusus untuk buang air besar, karena 
aku lihat lalat hinggap di sesuatu, lalu ia hinggap kepadaku.” 
Kemudian dia teringat, lalu di berkata, “Rasulullah & dan para 
sahabat beliau hanya memiliki satu pakaian.” Maka dia 
mengurungkan permintaannya itu. 


295 


Hilyatul Auliya' 


X5 » Kah s TI Kara — YoOYV 


(3 “JG Genal Be Aap Kena aa ir Aa 


PPP HA EA IE ga 5 Las 
Ce anDIGNN P ce TEGAR PEGNN (T 4 
Aam DAY ora Lp JP US 1JE cal 

AI Ea 


3537. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ash- 
Shabbah menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Tsabit, dia berkata, “Ali 
bin Al Husain tidak pernah memukul untanya sejak dari Madinah 
sampai ke Mekkah.” 


sa " “ -G ” 3 . Kg 0 aa gi | Eh Oo. os : ? 
III ea Ta 1 Kp Uap ya Pama! 
3538. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 


296 


Hilyatul Auliya 





berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepadaku, dia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, dia berkata: 
Ali bin Al Husain berkata kepadaku, “Barangsiapa yang tertawa 
sekali saja, maka dia telah memuntahkan ilmu.” | 


Ainan Up Sabun Op Al XS SA — oya 


“0. £ Sih 0 Exo y Ao Pap Pa aan 


P4 
8 4 0 AB Pa 


sa Kai Pa ae Ka 3 RA ea 


o td 
20 AA - Pa 


A3 aka GAS 1 JG sa Akin Pj BAL :JE 


0 8. 0. To £ 0 8 e-— ea 
ae -.£ S3 Naa TAN Me Aa ana Pa ani 
Yg GEN Una SIS KLAI Of JB ra 

“ag £e aan La 
AU damar 


3539. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Al 
Jarud menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Sa'id Al Kindi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu Ja'far, dari Ali bin 
Al Husain, dia berkata, “Sesungguhnya jasad itu jika tidak 
merasakan sakit, maka ia akan bersuka ria sampai melewati batas. 


N 


297 


Hilyatul Auliya" 


Tidak ada kebaikan pada jasad yang bersuka ria sampai melewati 
batas.” 


Ie en Ke 
ml oi bu Cab SJ selta A1 aa GAS 


0 B8. 3 o to. o- £ aa. 3 Ta 
PAN Gp AA IP Ui aa JB Gl 
“at 8 € Ru ln Ia Bed Pa, Tatan 
DS AYI Ia £ Store pe as JB JB Aa) 
BP BLU Aa ida OS 


Pan Ae 


TNI TA wa & (3 HN bisaa 
as Dis Bb II CE, Sl us gal) 


3 ah, AI AS G3 U Oa OS le 


- z A 
ee el an Ala pl Una 3s 
# “5 - - 5 1 z N " Pad da, 
NYI 35ts Ulas IA DI IS Lo 33 - 


3540. Abu Al Husain Muhammad bin Muhammad bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin 
Al Anbari menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin 


298 


Hilyatul Auliya" 


Ash-Shalt menceritakan kepada kami, dia berkata: Gasim bin 
Ibrahim Al Alawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dia berkata: Ali bin Al Husain berkata, “Kehilangan kekasih itu 
akan mengakibatkan keterasingan.” 


Dia berdo'a, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
berbuat baik ketika di hadapan orang banyak, namun berbuat 
buruk ketika sendirian. Ya Allah, sebagaimana aku melakukan 
keburukan dan engkau membaguskanku, jika aku kembali, maka 
kembalikanlah aku seperti semula” 

Dia juga berkata, “Ada sebagian orang yang beribadah 
kepada Allah karena takut, maka itu adalah ibadahnya para hamba, 
ada pula yang beribadah kepada-Nya karena mengharap 
— kesenangan, maka itu adalah ibadahnya para pedagang, ada pula 
yang beribadah kepada-Nya karena rasa syukur, maka. itulah 
ibadah orang yang merdeka.” 


aer CP & TA Ki Of Lau 


299 


Hilyatul Auliya" 

Sg 3, SI 33 533 ala 
MF Be UU Dl 3 
NN up Gd ab Ken 
BB In Ui Cg ae SKA AB JG lh 
en aa Oo ee ea 
BI IL toga Gp HIP USU ta 
SE PS Ty Hi TU Ii Up US 
Aa Wee Tn, eh 
SE Tslo 8) PSA GB Ig 
SN dpl ia dau ras Un 
KI Serasi G3 MB MA UG JB ol, 
IE NA B3 Up 


Ae ne TE jae PB Tia TR PAK SN 
1JB 3 VI Sab ba dl JUL SA Th, 


300 


Hilyatul Auliya" 


“ 


JB 3 LE Ara SG IA BU 


BEE DU Ale raS II TAS CU de Ur 


3541. Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abdullah bin Ja'far Ar-Razi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ali bin Raja” Al Gadisi menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Amr bin Khalid menceritakan kepada 
kami, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, dia berkata: Aku mendatangi 
pintu Ali bin Al Husain, namun aku tidak mau mengetuknya, maka 
akupun duduk sampai dia keluar. Lalu aku memberi salam 
kepadanya dan mendoakannya, maka diapun menjawab salamku 
juga mendo'akanku. Kemudian dia berhenti di sebuah kebun 
miliknya, dia berkata, “Wahai Abu Hamzah, engkau lihat kebun 
ini?” Aku menjawab, “Tentu wahai putra Rasulullah &.” 


Dia berkata: Pada suatu hari aku pernah bersandar 
padanya dalam keadaan sedih, tiba-tiba ada orang yang tampan 
wajahnya dan bagus pakaiannya memandangi wajahku, kemudian 
dia bertanya, “Wahai Ali bin Al Husain, aku melihatmu murung 
dan sedih, apakah hal ini karena dunia? Dunia adalah rezeki yang 
hadir, orang baik dan orang jahat bisa memakannya.” Aku jawab, 
“Aku bersedih bukan karena itu, sebab ia sebagaimana yang telah 
engkau sebutkan.” 

Dia bertanya lagi, “Apakah karena akhirat? Akhirat adalah 
janji yang pasti terjadi, di dalamnya Sang Raja Yang Maha 
Memaksa akan memutuskan.” Aku menjawab, “Aku bersedih juga 
bukan karena itu, sebab ia sebagaimana yang telah engkau 
sebutkan.” 


301 


Hilyatul Auliya" 


Dia bertanya, “Lalu apa yang membuatmu sedih, wahai Ali 
bin Al Husain?” Aku jawab, “Aku khawatir musibah yang 
menimpa Abdullah bin Zubair.” Diapun berkata kepadaku, “Wahai 
Ali, pernahkah engkau lihat ada orang yang berdoa kepada Allah, 
lalu Allah tidak memberikan apa yang dia minta itu?” Aku 
menjawab, “Tidak.” Dia bertanya lagi, “Atau (engkau pernah 
melihat orang) yang takut kepada Allah, lalu Allah tidak 
mencukupinya?” Aku menjawab, “Tidak.” Kemudian dia pergi 
dariku. 

Lalu ada yang berkata kepadaku, “Wahai Ali, orang yang 
berbicara denganmu itu adalah Khidhir #&.” 


#.. 


v Kaban uji KN TER aa —Yo£Y 


h- X X£o 


Peti i Bp bin Al Ya 


Sa nia 5 ny | ar Aan 
LA -JU SAI Ab Ag Ca PE 
bana das TS KR G3 ja 
BL IS dina USG Hal 

AT 


302 


Hilyatul Auliya" 
ES Ar Oo Bi, Bu so. R, 010 7 
ISU «ad AN daa peak Sid Um 

ore . 3 2 - HA 0. .Ac er. “5 - 
dalr) ( SMSYIG ca Bag ae un Eu 
“ G “ »£ (-) - 22 es £ Os & 2 ti 
SE 1 233 13, 2 Aly 2 JA 

.. 8 Tata "EA 3 o 43 PN TG - - e£ 
SP Lan Ia Ol Gi asah UI Sh, 
GT - £ - Tan o -£ PJ 3 2 0. g 
2 OS eh PU UI He ig AS 
5 N “ AP » 2 aa . in “ “ o « P3 2 “ 
Pl IE SSI Muay Ula & of, 





5, 


“an oto LE o--. 0 £ 
AA Oa drg JI oa AR AI 
- 2 


“ ap. o0A-- — 0 . 3 o 4 - 2 . 3. 
SS Sa Y usa) USU 
ge Pa Ga TA PAN 3 : EP KAI as or 0 
Polda VI Us JB aa 2 

Pa “ : o 30 Pa 3g ta “2 
LS dgn Ud Ahad Tali OS G6 
Wen ol UI 2x SJ ie HI ea 
AO laa bab EN 3 Oa Kn aa Ka Lt JG 
ld Lensa SI cok PB Y db sh JH 
e cr 3 .3 TA - PNG In Ole 
LAUT Gaji Ju 2d VI alobua oya Ur 
p Al oa jak as buk 


NA “'— 


303 


Hilyatul Auliya' 


se "Gg «) dd aan 


- 


FI ee. Oo. Sp 
. aa “ . 


Ls “ Se jan dr 32 ( & 


88 - ' - 13 
«HA Y Ia XS 3 2 Sala 


aga 


43 
1 Na 


Ge 


Ta Ra gp IMS Wp gp 


“ 


ad Ca 2 6 ses Yan SA Ju 
de en Me ee NG 


2 JG de JB US ala Jia: NE: 
Bes 5 IA KL 3 | SPN 


3542. Aku diceritakan dari Ahmad bin Muhammad bin Al 
Hajjaj bin Rasyid, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Amr 
Al Balawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Zaid 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Salim bin 
Farukh maula Ja'fariyyin menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab 
Az-Zuhri, dia berkata: Aku melihat Ali bin Al Husain pada hari dia 
dibawa oleh Abdul Malik bin Marwan dari Madinah ke Syam. 
Abdul Malik membebani dirinya dengan besi, lalu dia menugaskan 
beberapa orang penjaga untuk menjaganya. 


304 


Hilyatul Auliya" 





Lantas aku minta izin kepada mereka untuk menyampaikan 
salam dan titipan kepadanya, lalu akupun diberikan izin. Lantas 
aku masuk dan menemukannya berada dalam penjara dengan 
kedua kakinya dibelenggu dan kedua tangannya diborgol, lalu 
akupun menangis. Aku berkata padanya, “Aku ingin 
menggantikan posisimu, agar engkau selamat.” 


Dia (Ali bin Al Husain) berkata, “Wahai Zuhri, apakah 
engkau mengira bahwa apa yang ada padaku saat ini serta apa 
yang mengikat leherku ini akan menjadi kemalangan bagiku? 
Kalau saja aku mau ini tidak akan terjadi. Kalau ini menimpamu 
dan yang sepertimu, maka hal itu akan mengingatkanku kepada 
adzab Allah.” Kemudian dia mengeluarkan kedua tangannya dari 
borgol dan melepaskan kedua kakinya dari belenggu, lalu dia 
berkata, “Wahai Zuhri, engkau serta mereka tidak akan mampu 
melewati dua tempat di Madinah.” 


Az-Zuhri berkata: Hanya berselang empat malam dari itu, 
kami lihat orang-orang yang tadinya bertugas untuk menjaganya 
mencarinya di Madinah, namun mereka tidak berhasil 
mendapatkannya. Aku termasuk orang yang bertanya kepada 
mereka tentang dia, lalu ada seorang yang menjelaskan, “Kami 
melihatnya sedang dipantau, sedangkan dia sendiri tidur. Kami 
berada disekitarnya, kami tidak tidur untuk mengawasinya. Namun 
pada saat pagi hari kami sudah tidak mendapatinya, yang ada 
hanyalah belenggu besinya.” ' 

Az-Zuhri berkata: Setelah itu aku mendatangi Abdul Malik 
bin Marwan, lalu dia bertanya kepadaku tentang Ali bin Al Husain, 
maka akupun memberitahunya. Lalu dia berkata kepadaku: Pada 
hari dimana para penjaga kehilangan dia, dia datang menemuiku, 
dia bertanya, “Ada apa antara aku dan engkau.” Aku menjawab, 


305 


Hilyatul Auliya' 


“Berdirilah di sisiku.” Dia berkata, “Aku tidak suka.” Lalu dia pergi, 
demi Allah karena kejadian itu diriku diliputi oleh rasa takut. 


Az-Zuhri berkata: Aku katakan, “Wahai Amirul Mukminin, 
Ali bin Al Husain itu tidaklah seperti yang engkau kira, dia sibuk 
dengan dirinya sendiri.” Diapun berkata, “Alangkah baiknya 
kesibukan sepertinya dan sebaik-baik kesibukan adalah apa yang 
dia sibukkan.” 

Az-Zuhri selalu menangis bila mengenang Ali bin Al Husain, 
dia sambil berkata, “Zaina/ Abidin.” 


- 
9 a 


“ia 4 Taka Jen 
NE TaA Ne Kara insan Si 
OP Paha “JG ya Za da Pi 


ga 


3543. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab 
Al Bajali menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Tasnim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin 
Mahbub menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats- 
Tsumali, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Al Husain berkata, 


“ 


306 


Hilyatul Auliya' 


“Barangsiapa yang merasa puas dengan apa yang telah Allah 
berikan kepadanya, maka dia termasuk orang yang paling kaya.” 


Ga : JB (pb Gi La Gia -Yort 
LI Oya 2 TALI Gi Je ea Al X3 
Pe DS IBI GAS SP Gas 
pa Ab Ie AN pn Jab gai Gi 


2 


2 abs pedia Bau) Ah Bi 


LA 


3544. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Maimun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats- 
Tsumali, dia berkata: Ali bin Al Husain membawa sebuah karung 
roti di punggungnya pada malam hari untuk disedekahkan, dan dia 
berkata, “Sesungguhnya sedekah secara diam-diam akan 
memadamkan murka Tuhan &.” 


307 


Hilyatul Auliya' 





Er e JB ag SL ep ah KA —Yoro 


aa Id Ca Tn Lp dia 


"4 


JAN ala na la Banua SS 


Na SA G3 Ju HA 


4 


Jaa Hua Ca IST ba Parag la O «| 


PA Id ang Ka 


3545. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepadaku, Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Syaibah bin Na'amah, dia berkata: 
Ali bin Al Husain dianggap kikir. Ketika dia meninggal dunia, 
maka mereka (penduduk Madinah) baru tahu bahwa dia telah 
memberi makan kepada seratus rumah tangga di Madinah. 


Jarir —atau rawi sebelumnya— berkata dalam sebuah kisah, 
“Ketika dia wafat, mereka mendapati bekas di punggungnya, 
karena setiap malam dia memanggul kantong kulit (karung) untuk 
diberikan kepada orang-orang miskin.” 


308 


Hilyatul Auliya” 


Ha “JG KA 3 Aa (AL - Fo 


2 0 Ae man Oa Ae 33 dan 


o 0 0 -— & - Kan . 5 Lo, f 

Se NS LS BA JI - (dan Li 

- - - - - 

2 Pj - 9 8 - Pd 

2. 3 Pj 2 o- & 30 - - 3 & 

| year 0 glumaa ce Oi & OLI "JB 
Pan 


MAS LIS saja Tayan Psi 3 Ea 
PAN an Juga 
AAN Jat AA Aas! 


3546. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Utsman bin Abi Syaibah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari 
Amr bin Tsabit, dia berkata: Ketika Ali bin Al Husain meninggal 
dunia, merekapun memandikannya dan mereka melihat bekas 
hitam di punggungnya. Lalu mereka bertanya, “Bekas apa ini?” 
Lantas ada yang menjawab, “Dia biasa memanggul karung yang 
berisi tepung pada malam hari untuk diberikan kepada para fakir 
penduduk Madinah.” 


309 


Hilyatul Auliya" 





ak -JU YUL 2» » gl l— —YoOLV 
dapa ia e On Te 


B-. 0. OLI 302 3 3 aa 


Ia PN Una WAS 1G esa 
O penang Had Jt La Il DE IE Bf 


“ 
“ 


oi ga SL Ul ea OS la OA 
SU AS ba ebi 


3547. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Musa Al Anshari menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dia berkata, “Sebagian penduduk Madinah 
ada yang hidup, namun mereka tidak tahu dari mana mereka 
mendapatkan penghidupan. Lantas ketika Ali bin Al Husain 
meninggal dunia, maka mereka tidak lagi mendapatkan apa yang 
biasa mereka dapatkan pada malam hari.” 


JB aa 0 Jala SN Ke Ma 


PSA EN JB dj am Af Gt 
Ne dta mata ON ne C5 


“ 


310 


Hilyatul Auliya' 


o 2 4 

LA eU 

3548. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Aku mendengar Ibnu Aisyah berkata: Ayahku berkata: 

Aku mendengar penduduk Madinah berkata, “Kami tidak pernah 

kehilangan sedekah secara diam-diam sampai Ali bin Al Husain 
meninggal dunia.” 


“ 
- 


At db li S AN GAS —Fora 
B3 Ne ji - KA LNG Ne 


- £ 
40 A AG o- L40 Ao $£ 


Ore Ba JB Con op AL AS NAS 


Oo Bo 


AP eabaa S3 BIG SAS IG MG oi HAHA 
Bora Ip CdP KE IE TA Yi Aa 
SIT ab alas AL 1 MAS OSN ae 

Pra Kas di Ai! R3 


3549. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Hushain Al Wadi'i Muhammad bin Al Husain 


311 


Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Abdullah bin 
Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin 
Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Wagid bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin 
Marjanah, dia berkata, “Ali bin Al Husain pergi menemui 
budaknya, karena Abdullah bin Ja'far memberinya sepuluh ribu 
atau seribu dinar sebab budak tersebut, lantas diapun 
memerdekakannya.” 


Ban An dia JB dala yh UAS : JG 
GI JG IAI WA YG ea Ka 7 
Sp A6 Ann IE aa 3 
21) Ja Ape On 2 “aa cpt A P3 AT 
Lau S6 Kar 2 5 yi Teen 
an Es LS aer 
3550. Abu Ahmad Al Ghithrifi Muhammad bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Khalifah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdul 


Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id 


312 


Hilyatul Auliya” 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Al 
Husain yang saat itu dikerumuni orang-orang, mereka 
mengucapkan pernyataan itu kepadanya. Lantas dia berkata 
kepada mereka, “Cintailah kami sesuai dengan cinta dalam Islam 
karena Allah #&, karena kecintaan kalian kepada kami (ahlul bait) 
ada yang sampai tampak sebagai cela atas kami.” 


aa "3 sa aka 
SA EN yi LAS Ye YG 


DM uh Ll —an oa Olga 


“ 
A3 Or 05 


V9 men Tur a ya Mai Opa ar 
:JB 3 j6 (ja » Udi Aa ai 


313 


Hilyatul Auliya" 





Tas 3 AE 


HA Oia MA La OLYI IIA Le Gali 36 
Lag Aorlo Bo BO yong Y3 4 Srla 


va Tiga, 10 se ati OP 3 “SE an - AG3: 3 3 
dp Ros J3 (Hei! SS Lg daa 


ARA Rn MR mn aa 0. G 0 -- 
SO peka (& Ud 6 dam -a aw 3 
se 2 ol sekeras Ya j6 
Gada Had AS Asa 3 obi oa 


Ge etos Ni Mia 
C5 pas parah be IK AG IPNU 


Ta ea KO Area - L 2. 
3 IE) oasik 6 sakonihodb akang 


4 30 & Aa TG fp LG. 


JA er 


3551. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag As- 
Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mush'ab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Gudamah 
—dia adalah putera Muhammad bin Hathib— menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, dia berkata: Ada 
beberapa orang penduduk Irak datang menemuiku, mereka 
mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman #. Ketika mereka selesai 


314 


Hilyatul Auliya' 


(mencela mereka), maka Ali bin Al Husain berkata kepada mereka, 
“Kabarkan kepadaku apakah kalian termasuk kaum Muhajirin 
generasi pertama yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta 
mereka karena mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah, 
mereka juga menolong agama Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah 
orang-orang yang jujur?” Mereka menjawab, “Bukan.” 


Dia bertanya lagi, “Atau kalian termasuk orang (kaum 
Anshar) yang menyediakan rumah-rumah dan keimanan sebelum 
mereka (kaum Muhajirin) datang. Mereka mencintai orang yang 
berhijrah kepada mereka, dalam dada mereka tidak terdapat 
keperluan terhadap apa yang telah mereka berikan dan mereka 
lebih mendahulukan (kaum Muhajirin) daripada diri mereka sendiri, 
meski mereka juga sangat membutuhkan. Barangsiapa yang 
dijauhkan dari kebakhilan dirinya, maka dia termasuk orang-orang 
yang beruntung?” Mereka jawab, “Bukan.” 


Dia (Ali bin Al Husain) berkata lagi, “Kalian sudah berlepas 
diri dari kedua golongan tersebut.” Selanjutnya dia berkata, “Maka 
aku bersaksi bahwa kalian bukan termasuk dari orang-orang yang 
Allah & firmankan, “Dan orang-orang yang datang sesudah 
mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Ya Rabb kami, 
ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman 
lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman: 
Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 
Penyayang” (@s. Al Hasyr (59): 10). Keluarlah kalian, Allah pasti 
melakukan sesuatu terhadap kalian.” 


315 


Hilyatul Auliya”" 





” 
P4 -G 


“JG AN ea u balm S1 KA —Yoor 


KPA “. 
Pan 2 “ 


Pn Si seorg taota 5 aa eta ap ruka Iran 


pa KA AT PA Meh aa aya 


- 
Pn an 


GMN AN AK Tai PAN Ya 


CBP UN, 


3552. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'dan bin Yazid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalaf bin Hausyab menceritakan kepada kami, dari Ali 
bin Al Husain, dia berkata, “Wahai sekalian penduduk Irak, wahai 
sekalian penduduk Kufah, cintailah kami berdasarkan tuntunan 
cinta dalam Islam dan janganlah kalian muliakan kami melebihi 
hak kami.” 


316 


Hilyatul Auliya" 
ori 5 & Lg 3 ui da 


3553. Abu Bakar bin Malik menceritakan Pata kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Al Husain 
berkata, “Aku tidak menyukai seekor unta merah, karena ia 
termasuk kehinaan bagiku.” 


ha 


Bl vc 2G u Sa af Agak 5 


3554. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Isykab menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Ibnu Al Minhal Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami, bahwa apabila Ali bin Al Husain memberikan 


317 


Hilyatul Auliya” 





sedekah kepada orang yang meminta, maka dia akan menciumnya 
baru kemudian dia memberikannya.” 


Ke 3 0 IA 3 LG 


COLA op MN 7 ae Lido —Yooo 


Mn ea Ss ne JG 


. 


3 3 Ia AS IE ct G3 Ha GS SAS 


Aa 2 Al 3 Kas YG HA SP 


(3 


Mana ne Had ds apa 
Sea Ia Ai RA clash Pa Jt 


pan al “J3 —alat 3 Aa Ann al 
S5 Ka el 


| Ja 

3555. Umar bin Ahmad bin Utsman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Al Husain bin Muhammad bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ar-Rabi' bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Bakr dan Al 
Khaushab bin Nashih menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Habib bin Azdak, dia berkata: Aku mendengar 


318 


N 


Hilyatul Auliya 


Nafi bin Jubair berkata kepada Ali bin Al Husain, “Semoga Allah 
mengampunimu, engkau adalah pimpinan manusia dan paling 
utama diantara mereka, namun engkau malah pergi menemui si 
budak ini lalu duduk bersamanya -maksudnya adalah Zaid bin 
Aslam-.” Dia menjawab, “Sesungguhnya ilmu itu pantas untuk 
selalu diikuti di manapun ia berada.” 


JG ea ae Jae gl Ud —YOO1 


Pe and F3 Pt” - £ 2 An... 0 
“GG. . Ac 


? & 2 — 013 o - 6 - 2 an Tan - 
WA 1JB (Olaalu Op kan Wak :JG 2ag 

Tana 2 &3 0 o- o Bi 3 0 Ros 4 
Pa as Rea, -—- Ke Ta na Ya “Tt 
SPP Ia IA ye 0 OS 
P3 o - 9 2 Ra 3. 0 - 0 -.E - 02 
LEK ema TA 
SU Kanan Ka AN Kn 
3556. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Yahya Sha'igah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 


Abdurrahman Al Madini, dia berkata: Ali bin Al Husain 
melangkahi halagah kaumnya sampai dia menemui Zaid bin Aslam, 


319 





Hilyatul Auliya 





lalu dia duduk di sisinya, lalu dia berkata, “Sebaiknya seseorang itu 
duduk bersama orang yang dapat memberinya manfaat dalam 
agamanya.” 


9 30 8. 3 


Na Der 2. Kao pr, Kara — YooYy 
GA Aa GS Ng PA 0 Fb GS JG 
SN an It 


- £ 
Bo 3 0. 0. 0. 8 - 0. #80. 0 @ 


PA Gi AI PU HS Gl 
JB AS IS LG una :JB 
3 2 ia Meta AA Lon OP ega 3 
La Ah AL AT LAN OI da aa & 
PG PPS Ai ee asn 
Mein Lah st oya 


3557. Umar bin Ahmad bin Utsman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Umar bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Husain bin Abdurrahman bin 
Hamzah Ats-Tsumali menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Ali bin Al 


320 


Hilyatul Auliya' 


Husain tentang tangisannya. Maka dia menjawab, “Janganlah 
kalian mencelaku, karena Ya'gub telah kehilangan salah seorang 
anaknya, lalu diapun menangis sampai kedua matanya memutih, 
padahal dia belum mengetahui bahwa anaknya itu telah meninggal 
dunia. Sedangkan aku melihat sendiri empat belas anggota 
keluargaku berada di sebuah peperangan, apakah menurut kalian 
kesedihan tentang mereka akan hilang dari hatiku?” 


IG 


Sab :J6 Kol up ka Oa S5 —YOOA 
£.. 1 LG aa Na 4 0 Ba 
aa -.g “JG Cha d aa 2 
2 aa "laa Aa Lang 1 et Gem 
H—- aa A3 banana JI an . jin 
IG 2. og. - 2 . 
me Dgn 9 se 3: - JG abi) BG 
Kay Cah AN ade 3 BN aa 
3558. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Hasan bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Al Hasan Al Mada 'ini menceritakan kepada kami, 


dari Ibrahim bin Sa'd, dia berkata: Ali bin Al Husain mendengar 


321 


Hilyatul Auliya" 





seorang wanita yang berteriak histeris di dalam rumahnya, 
sedangkan dia sendiri sedang bersama jamaah, lalu dia pun 
beranjak pergi ke rumahnya itu kemudian kembali lagi ke 
majelisnya. Lalu ada yang bertanya, “Apakah teriakan itu karena 
terjadi suatu musibah?” Dia menjawab, “Iya.” Lalu merekapun 
menghiburnya dan mereka kagum karena kesabarannya. 


Dia berkata, “Kami ini adalah ahli bait, kami taat kepada 
Allah dalam hal yang kami sukai dan memuji-Nya dalam hal yang 
tidak kami sukai.” 


4 o- 


Pas Tana Ie AL —Y004 


MS 2 jata 2 Ke Ea ea 


LO 2G, BG 38 NA 9 & o— 


op aa 1 na ah “JG Mang aa “JB 
CI yaaa SA 2 al pal EMS 2 (Ie 
TAG A5 OS ISI dB “ab g 8 


. 


Aa 0 EH 5 Kal at ai La Sola 


Al KAL Ie Uk NE UE Ie JUS 


PEN Tari Ng s 3 kaya Na Uap 
BEI le 


322 


Hilyatul Auliya' 


3559. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ismail Al Askari Al 
Aththar menceritakan kepada kami, dia berkata: Shuhaib bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syaddad bin 
Ali menceritakan kepada kami, dia berkata: Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, dari Ali bin Al 
Husain, dia berkata: Apabila Hari Kiamat tiba, maka ada penyeru 
yang menyeru. “Dimana orang-orang yang sabar?” Lalu berdirilah 
orang-orang dari kumpulan manusia itu. Lantas dia menanyakan, 
“Atas apa kalian sabar?” Mereka menjawab, “Kami sabar untuk 
taat kepada Allah, dan kami sabar untuk tidak bermaksiat kepada 
Allah 5.” Lalu dia berkata, “Kalian benar, masuklah ke dalam 
surga.” 


4 0 -— R01. 3 aa 


Lana : Una Ole) 03 Kaban Ula JB 

Ani JB ES USA 
Bad Cai of J3 SU KE Pj Alia 3 -JU 
GA An ERA PS Gg Ol 1 
-JU Sae ak aa Yan kep an 
Ajal SU 3 ala Ia OA gl ai 


323 





Hilyatul Auliya" 
2. Ps 
Jas Tn. APP Cena Par TA GP 
3 EN 3 Pe Ia GA "3 133 
e-X 
Vagis Ai 
Id Pala PAN AA Ia .. As Sae 3 YA KA 
be ek CA God Ih 
Pan UN Tp SE Kang 3 
AU H3 Nia ,: & 1 AGE IG daa 2, Bi 


AI KAA SEN AS AN Ja ie Oy 





Ty 


- 
4 


5. 
( .. 
- er 4 


3 TN Hita Nak PN 
4 00. - 2... 2. 0 Ie g Pe 
Hang IP Y! IG Y, Sa asilga oya Miang, glow P3 
3560. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Zakariya berkata: Ibnu Aisyah mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Hisyam bin Abdul Malik 


melaksanakan haji sebelum dia menjadi khalifah. Dia telah 
berusaha untuk ber-istis/am kepada hajar aswad tapi tidak bisa, lalu 


324 


Hilyatul Auliya” 





datanglah Ali bin Al Husain dan orang-orangpun terdiam 
karenanya serta menjauh, sehingga dia (Hisyam) bisa ber-istislam 
kepada hajar aswad. 

Rawi melanjutkan: Lalu mimbar disiapkan untuk Hisyam, 
lantas diapun duduk di atasnya. Kemudian orang-orang Syam 
bertanya, “Siapa orang itu wahai Amirul Mukminin?” Dia 
menjawab, “Aku tidak mengenalnya.” Lalu Farazdag berkata, 
“Aku mengenalnya, dia adalah Ali bin Al Husain #.” 


Dia adalah putra hamba Allah yang terbaik 
Dia adalah orang yang bertakwa, bersih dan ilmunya suci. 
Dia adalah orang, yang mana penduduk Bathha " (kawasan di 
Makkah) mengenalnya 
Bahkan Al Bait serta rumah-rumah di tanah halal dan haram juga 
mengenalnya. 
Apabila orang @uraisy melihatnya, maka akan ada yang berkata 
dari mereka, “Dialah puncak dari kedermawanan'" 


Apabila dia termasuk orang yang bertakwa, maka dia adalah imam 
mereka atau jika ada yang bertanya, “Siapa manusia terbaik" maka 
dijawab, “Mereka”. 


Dia adalah keturunan Fathimah. Apabila engkau tak mengenalnya, 
maka kakeknya adalah penutup para nabi. 
Perkataanmu, “Siapa dia?” tidaklah mengurangi martabatnya 
karena orang Arab mengetahui apa yang tidak diketahui orang 
Ajam. 

Dia diam dalam malu dan membuat orang terdiam karena 
kewibawaannya 


325 


Hilyatul Auliya' 


Dia tidak bicara kecuali dalam keadaan tersenyum. 


“ z Pe 
Pa Pa 
ob £ un 


Ke An ea u Ob A NN an Un 

OH Gaib BAL JB apa & Ap 13 Kata 
Leola 3 3G CAS JUAN AN ae 
Ss v Hb na ea jan s d Ina | IS 
SS ASI IE tep oi TE 3 JKN TAS 
asin Ji II Ja AI aa SE MI Ah 
SUS AA 3 sabn Jt AI Ip 
BEI No oh KU 
C3 uh IE ci NG Kol J3 NU 
AJE SS SS UG ITE urai Jt NG 
SAS KE Aa IS 
Pa PE na “TR NN aa Pan : Po 2 F3 
PA Axa KA IAI JG ab UG Gl 


| 

s# 

“ 
X 
- 


326 





Hilyatul Auliya" 


Kal Co AJE AA DL NjE aa 
Nay ga 2 kana ,S Sar 2 22 Pr 
NG KANE At as RI LES J6 
AI oa el 2 5 paha Tha 
AS SEN Ab 1 JS ja KA 
Pa Lg AJB Ga 3 an 


Pa an ah 


JP GIE & AJE tas GA 
ASI 3 j6 Al 3 3, Al 3 AS, 
PA Men Ya Ha ta 

3561. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Abdullah Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Zafir bin Sulaiman 


327 





Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Abi Ja'far Al 
Farra', dari Tsabit bin Abi Hamzah Ats-Tsumali, dari Ali bin Al 
Husain, dia berkata: Apabila Hari Kiamat tiba, maka seorang 
penyeru akan menyeru, “Para pemilik keutamaan hendaklah 
bangkit!” Lalu bangkitlah orang-orang dari kumpulan manusia. 
Lantas dia berkata, “Pergilah kalian ke surga.” Maka para 
malaikatpun menyambut mereka dengan menanyakan “Mau 
kemana kalian?” Mereka menjawab, “Ke surga.” Para malaikat itu 
bertanya lagi, “Sebelum dihisab?” Mereka menjawab, “Ya.” Para 
malaikat itu bertanya lagi, “Siapa kalian?” Mereka menjawab, 
“Kami adalah orang-orang yang punya keutamaan.” Malaikat 
bertanya, “Apa keutamaan kalian?” Mereka menjawab, “Apabila 
ada yang berbuat jahil kepada kami, maka kami 
memperlakukannya dengan lemah lembut, apabila kami dizalimi 
kami bersabar, dan apabila kami disakiti kami memaafkan.” Para 
malaikat itu berkata, “Masuklah kalian ke surga, karena ia adalah 
sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” 


Kemudian seorang penyeru juga akan menyeru, “Para 
pemilik kesabaran hendaklah bangkit!” Maka bangkitlah orang- 
orang dari kumpulan manusia. Lalu dia berkata kepada mereka, 
“Pergilah kalian ke surga.” Lantas para malaikat menyambut 
mereka, lalu menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang 
pertama. Mereka menjawab, “Kami adalah pemilik kesabaran.” 
Para malaikat itu bertanya, “Bagaimana kesabaran kalian?” 
Mereka menjawab, “Kami menyabarkan diri kami untuk senantiasa 
taat kepada Allah, dan kami menyabarkan diri kami untuk tidak 
bermaksiat kepada Allah &.” Para malaikat itupun berkata, 
“Masuklah ke dalam surga, karena ia adalah sebaik-baik balasan 
bagi orang-orang yang beramal.” 


328 


Hilyatul Auliya' 


Kemudian seorang penyeru akan menyeru, “Tetangga 
Allah di rumah-Nya hendaklah bangkit!” Kemudian bangkitlah 
orang-orang dari kumpulan manusia, mereka hanya sedikit. Lalu 
dia mengatakan, “Pergilah kalian ke surga.” Lalu para malaikat 
menyambut mereka, dan menanyakan kepada mereka 
sebagaimana sebelumnya. Kemudian para malaikat itu bertanya, 
“Dengan apa kalian bisa menjadi tetangga Allah di rumah-Nya?” 
Mereka menjawab, “Kami saling mengunjungi karena Allah & dan 
kami duduk bercengkerama dan saling memberi karena Allah.” 
Para malaikat itupun berkata, “Masuklah kalian ke dalam surga, 
karena ia adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang 
beramal.” 


Pop Saba Ha JG 
KE 9. Bi 202 23 iG- TAG ET Na TN SG 


: £ 


o- PN Se Ae SNN AA AN NG TA - 
(Aa Ta ca Ce J8 JG ea 


Ie PN Lg 
NN Ea 


SE 


. 


j 


KN Cs 


329 





Hilyatul Auliya" 





3562. Muhammad bin Ahmad mengabarkan kepada kami 
dalam kitabnya, dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Al Hajjaj berkata: Aku dikabari dari Abu Ja'far bahwa ayahnya 
yaitu, Ali bin Al Husain membagi hartanya dengan Allah & 
dengan dua bagian dan dia berkata, “Sesungguhnya Allah & 
menyukai orang mukmin yang berdosa kemudian bertobat.” 


Teo 0... 0 0.0 £ 30 3G. 4 Papa 
IG - a 3 o- o Oo. Lo AN - AG 
0 -ai - 4 0 Ao. 


- 9 PIN On Pa Seo e 3 La 8 - £ 
Ae LS JG dl 9 ja gal Cod (SI 
-0 Ao — Lo Lo PI pn On Tan o. x 0 2 
- Ps B, o - « A2. 
NY Jb UN Ja AS MU :Jls 
S2 Pa ». NA Lo. LA ana 
Plh AB Gb 1JE Y sela Velaal 


A A 


as 


330 


Hilyatul Auliya" 


3563. Muhammad bin Ahmad Al Ghithrifi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ishag bin Khuzaimah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abdullah bin 
Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Wagid menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Tsa'labah Al Anshari menceritakan kepada kami, Abu Hamzah 
Ats-Tsumali menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah 
berada di sisi Ali bin Al Husain. Tiba-tiba ada burung-burung kecil 
yang terbang sambil berkicau di sekitarnya (Ali). Lantas dia berkata, 
“Wahai Abu Hamzah, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh 
burung-burung itu?” Aku menjawab, “Tidak.” Dia berkata, 
“Sesungguhnya burung-burung itu mensucikan Tuhan mereka &, 
kemudian mereka meminta kepada-Nya makanan untuk hari ini.” 


Pd 
0 - PB, 0 ..o 


Pa NN al s3 S, Io! Ss MA Pe —Yo14 
( 


A0 


Cia | Haa ya Pe Kara « 


A4 o— - - . 0 


Gb 
ena -£ SA ee nga Kara Abd | Be 2 
Hip AA 2 ae seb 2 $ papa 


sa J6 aa 





Hilyatul Auliya' 


» £ Z 


PE US 5 saka EH Je Ju) 


2 SS 32 0. 


JAR AR 6 da) (lala isi 


3564. Ada yang menceritakan kepadaku, dari Ahmad bin 
Musa bin Ishag, Abu Yusuf Al @alusi menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Khaththab menceritakan kepada kami, Musa bin 
Abi Habib menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Husain, dia 
berkata, “Orang yang meninggalkan amar makruf dan nahi 
mungkar seperti orang yang menyembunyikan kitab Allah di 
punggungnya, kecuali dia ketakutan.” Ada yang menanyakan, 
“Apa yang membuatnya takut?” Dia menjawab, “Dia takut pada 
seorang penguasa yang lalim lagi durhaka akan berbuat berlebihan 
atas dirinya atau dia akan menzhaliminya.” 

Ali bin Al Husain juga berkata, “Barangsiapa yang 
menyembunyikan ilmu kepada seseorang atau dia meminta upah 
ketika mengajarkan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat baginya 
selama-lamanya.” 


an 3 


Wwa— PTga u Jual Pj d— —Yoto 


6 - 30 AG. A AS RO 3D 4 


Ko d— gina . basa Via (Gaal Na Koba 


3890 3 


2 na “JL ia A6 2 Jatah UD iw- 


- 


# 


Keane ai) AS pl 


332 


Hilyatul Auliya" 


3565. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far, dia 
berkata: Dalam cap cincin ayahku tertulis, “A/ guwwatu Iillaahi 
jamifia” (Semua kekuatan hanya milik Allah). 


. 
s s0 o 


Si EA 2 EA S”OX1T 


Sanata Up ads 2 


3 


Ha Tia Anal Mat 106 Coba 


- aa puing Inah Lb ia 


» Ba 9 .. o ga 48 

3566. Aku dikabarkan dari Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Mindal bin Ali menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Abdul Aziz, dari Abu Ja'far, dari Ali bin Al Husain, dia berkata, 
“Janganlah salah seorang diantara kalian berdoa, “Ya Allah 
sedekahkanlah surga kepadaku' karena yang diberi sedekah (surga) 
itu hanyalah para pendosa. Tapi hendaklah dia berdoa, “Ya Allah, 
karuniakanlah surga kepadaku, atau 'Ya Allah, anugerahkanlah 
surga untukku .” 


333 


Hilyatul Auliya" 


38. AA 


LSI Al AE Op Kabah GAS — YO 
IG - 2 2 0 0 28 o dian AG - 


8 - o Ta Pap Sat o- 0 B- 
CI 3 LI BL ASI AS U Kabaa 


Jua Do okak ata ma 


? Pa AA 4 £-— £ o£ - 2 j3 
JB JB ON Oa Po IA al) Va en 
KE hh GIE NdE SS 5 TE Ah, 
40 - Lo 
dago 


3567. Muhammad bin Ubaidillah Al Katib menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ali bin Nashr Ath-Thusi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Karim 
menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Adi menceritakan 
kepada kami, Shalih bin Hassan mengabarkan kepada kami, dia 
berkata: Ada seseorang yang berkata kepada Sa'id bin Al 
Musayyib, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara 
dibanding si Fulan.” Maka Sa'id berkata kepadanya, “Apakah 
engkau sudah pernah melihat Ali bin Al Husain?” Dia menjawab, 
“Belum.” Sa'id berkata, “Aku belum pernah melihat orang yang 
lebih wara daripada dia.” 


334 





Hilyatul Auliya' 


KE GAS «UL ee S3 Al SAS —YOTA 


. 
£ 20 1, 


ho 3 & 0 40 - a. .- 0 -. 
Aarua Up JAS Ggadan Ubin 0 Kaset ey Al 


3 


er 3 o Tn Tea a Ting BG - -.9 
- TE JB JB AS Obat Jd CU 


os 3 : 08 - 0 Te og & Na -£ 
- - 


3568. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Amr bin Muhammad An-Nagid menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Az-Zuhri berkata, “Aku belum pernah melihat 
keturunan bani Hasyim yang lebih utama daripada Ali bin Al 
Husain.” | 


0 A- 0 


Pora » pa ge Tenan Sara 


6 - -.. E Ta L-9. 5x o y 4 o-— Pa Ipa 
oJ— « PIL SI up AN Ia Lido 


TN 


ig 2 £ e . 7 : ad L 

bd @- ca San 206 al di gi 
- NP 2. had 

o- £ 2 02 - 0 di “, eg 4 2. - sn o£- 

greal 01 AE a Judi Lala Cg 


3569. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu 
Ma'mar menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Hazim menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Hazim berkata, 


335 


Hilyatul Auliya' 


“Aku belum pernah melihat keturunan bani Hasyim yang lebih 
utama daripada Ali bin Al Husain.” 


Pena G2 o Goa X0 Xo. 3" Pa 
Ola Gp KAPAN Ci Cemal! ba— —YoVY. 


PA AN Aan | Blah 3 Je 6 55 


una UN ON PE UN 


Haa bai IE Us 
Ma 


LA IE KA ag Ppang ye Kan 
ap aan 


3570. Al Husain bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Ishag Al @adhi menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Harun 
bin Abi Isa menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Hatim bin Abi Shaghirah, dari Amr bin Dinar, dia 
berkata: Ali bin Al Husain menemui Muhammad bin Usamah bin 
Zaid yang sedang sakit. Lalu Muhammad menangis. Ali bertanya 


N 


kepadanya, “Ada apa denganmu?” Dia menjawab, “Aku memiliki 


336 


Hilyatul Auliya' 


hutang.” Ali bertanya lagi, “Berapa?” Dia menjawab, “Lima belas 
ribu Dinar.” Ali berkata, “Hutang itu menjadi tanggunganku.” 


20 E 30 3G. 3 3 0 ve se .—.-. £ 
AB. 3 Lo 2 203 30 aa. - . 3 Le 
. Bi 2 £ o - Ao Pap Bar 
(HI taruna op Sawah Jaa Cile «lada 
| Io 1 to o Bo 30 2,o- 
(SULa og Hera Uil Ckaan Uya Ka2ua Uu kaan 

P4 “ 

“ aan TEA 2 o 8 - mL. o 2 LX o- 
AS Ul JB SA GS Aas y Oluim 
Pig 3 0. - G aa 8 o o- A 1d 0 2 


ON ol Pe eh 
Ng ea PN Ia Ha Ne aed 


0 - - 2... - 
GI US Ga GA UNJ Aan 


“ “ P4 - 

Ri Lauk - 0 Nee s0 - 2 03 - Z0 

dsrla Upin 0,ks Ulang Uu Ss 2 ali 
- 


Angoly GL Lea BAR) Ola) H3 ga 
Ulg calo slh Ul Oleh Ueorlo Aleb Sie 


“ 
tu) 


337 


Hilyatul Auliya" 





SU Ayo) ir Pu) 2 pog Gil AG 
lg 


“ 


2. 5 
. .. - BG 302 


JB dl Jpn) GA UAS 2 :JE 


j 


Le 
SAE jab pg OLAN) Yeh Pepes ai 
IS HE kmi Jd BS IS 3 K- 
ap) Tar si) 2 KE ata Jr 292 Sa 


. 


JG GELYI Ami SAI ad LS GS 
jar sa sug TEH IS 3 WS He pa 3 
za AI Ka S3 AP Ju CAN Je ap 
Aa ol Mel al Eni DAA elua 
(SAN Jen) SEN 3 ee Au ap 
ASI Dan san BIA SE JA JG 


Kaki J3) BI JB oki AN Ao 


338 


Hilyatul Auliya" 


- Y- “x Sp LL he gmn Luh 
la BY (as s8) MAN ya Jia La ISA elips hama 


Aa 3 Ba - & 8 Ta aa Ph h eG - : 3G. 
— il US ai 3 (Aa Awali SUS gia 
Ae 
o Oo - o 3 £ 
0-5, 0. Lo. AN La A3 - . ar 


ye Aga 10. 8, o E pn Z0. -— rita 
F. Ba : 


MIL karo M3 JS Be Ayg BP pgn 


KA NX 


LO3YI Ape Oh Gaal ola Ol) calo sh ol 

Ubi Aan ah W E3 Aha Y Au 
ai 

page pa pad ALI ane ly 

Ol Ud SE ph Wap Ag NI 

Crey el log pney — OLS dapa 


30. — 


(ey GL Inarall 1 po) cela ema 


339 


Hilyatul Auliya' 
Y pa Y HR, ab UI 
TA MS an ia HA ot RN 25 2 : PN 5 
SES up ing dala dl Lo AI Jaw, JB 


B- 3 
. 


8. Ib0 08 Hd s8 Oa pak 
sa ag oh NI Loh aga MB P3 


Oo 
del Ysh 


NI toa Uta UE Sat3 S1 Gal 


SG BP Ang PA Ji Sd Jl 
ah Sah PM Lamb M3 BLAYL Sl 
SNI aa JT AS hi 4 F3 
BEAN Aas 
Kat DPN JA LAS BUY Gro Gi, 
sanyo Lp an mal M3 yan pan 


AN Ob ALI Ah OA Ho Uh, 


H3 JEY engan Hen JB ch TN 


$$ 


3 


LN 


£ 


Cg (jati AB ON) calo sb Ol A3 J3 aga 
Babe Ob era NI 3 lk yi 


340 


Hilyatul Auliya 


BL AN AA, -9 PDA Le. -g 
# Jera s# al J8 PA MTA) dakad PD all 
so NX Pa 


Das adil AI Ela 


3571. Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami dalam kitabnya, Utsman bin 
Muhammad Al Utsmani menceritakan kepadaku, Abdush-Shamad 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad 
bin Ja'far menceritakan kepadaku, Makhlad bin Malik 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, 
dia berkata: Kami masuk menemui Ali bin Al Husain bin Ali, lalu 
dia bertanya, “Wahai Zuhri apa yang kalian lakukan?” Aku 
menjawab, “Kami berdiskusi tentang puasa dan aku bersama 
teman-temanku sepakat bahwa tidak ada puasa yang wajib kecuali 
puasa Ramadhan.” Dia berkata, “Wahai Zuhri, bukanlah seperti 
yang kalian katakan. Puasa itu ada empat puluh macam: Sepuluh 
diantaranya wajib, seperti kewajiban puasa Ramadhan, sepuluh 
diantaranya haram, dan empat belas diantaranya, pelakunya boleh 
memilih, jika dia mau, maka dia boleh berpuasa dan jika dia tidak 
mau, maka dia boleh tidak berpuasa. Puasa nadzar itu wajib dan 
puasa i tikaf juga wajib.” 

Az-Zuhri melanjutkan: Aku berkata, “Jelaskanlah kepada 
kami wahai putra Rasulullah.” Dia menjelaskan, “Puasa yang wajib 
adalah puasa Ramadhan, puasa dua bulan berturut-turut, yaitu 
sebagai kafarat pembunuhan yang keliru bagi yang tidak mampu 
membebaskan budak, sebagaimana firman Allah, “Barangsiapa 
membunuh seorang mukmin' (sampai akhir ayat) (Os. An-Nisaa' 
(4: 92), puasa tiga hari sebagai kafarat sumpah bagi yang tidak 
mampu memberi makan orang miskin, sebagaimana firman 


341 


Hilyatul Auliya” 


Allah &, “Itulah kaffarah bagi sumpah kalian bila kalian 
mengingkarinya' (Os. Al Maa'idah (5: 89), puasa karena 
mencukur rambut (pada saat haji), sebagaimana firman Allah &, 
“Barangsiapa diantara kalian sakit atau ada penyakit di kepalanya. 
(sampai akhir ayat) (@s. Al Bagarah (2): 196), pelakunya boleh 
memilih, jika dia mau, maka berpuasa tiga hari, puasa dam mut'ah, 
bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban, sebagaimana 
firman Allah &, “Barangsiapa yang bertamattu' dengan umrah 
sampai ke haji' (sampai akhir ayat) (Os. Al Bagarah : 196), dan 
puasa sebagai ganti hewan buruan, sebagaimana firman Allah &, 
“Barangsiapa diantara kalian yang membunuhnya maka hendaklah 
dia menggantinya dengan hewan temak yang setimpal” (Os. Al 
Maa 'idah (51: 95), harga hewan buruan itu bisa ditaksir, kemudian 
taksiran harganya diganti gandum. 


Sedangkan puasa yang pelakunya boleh memilih adalah 
puasa Senin dan Kamis, puasa enam hari bulan Syawwal setelah 
Ramadhan, puasa hari Arafah, puasa Asyura. Semua itu, dia boleh 
memilih, jika mau, maka dia boleh berpuasa dan jika tidak mau, 
maka dia boleh tidak berpuasa. 


Sementara puasa yang memerlukan izin adalah seorang 
wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, 
demikian pula budak laki-laki dan perempuan. 


Sedangkan puasa yang haram adalah, puasa hari raya Idul 
Fitri dan Idul Adha, hari-hari tasyrig, hari syak yang mana kita 
dilarang untuk berpuasa di hari itu, seperti hari syak di bulan 
Ramadhan, puasa wisha/ juga haram, puasa diam (membisu) juga 
haram, puasa nadzar untuk maksiat juga haram, puasa sepanjang 
tahun juga haram, dan seorang tamu juga haram puasa sunnah 
kecuali seizin tuan rumahnya. Rasulullah & bersabda, 


342 


Hilyatul Auliya" 


“Barangsiapa yang bertamu pada suatu kaum, maka dia tidak 
boleh berpuasa kecuali atas izin mereka." 


Anak kecil diperintahkan untuk berpuasa, jika dia belum 
baligh, tapi puasa itu bukanlah wajib. Demikian pula orang yang 
berbuka karena ada udzur pada awal siang, kemudian badannya 
kuat (untuk tidak makan lagi), maka dia diperintahkan untuk 
menahan diri dari makan dan minum, hal itu sebagai bentuk 
kesopanan kepada Allah, tapi hal ini bukanlah wajib. Demikian 
pula orang yang bepergian, jika dia telah makan pada awal siang, 
lalu dia sampai di tempat tujuannya, maka dia diperintahkan untuk 
menahan diri. 


Sementara puasa yang mubah (boleh) adalah, barangsiapa 
yang makan dan minum karena lupa tanpa sengaja, maka hal itu 
dibolehkan baginya dan puasanya juga sah. 


Sedangkan puasa orang sakit adalah seperti puasa orang 
yang bepergian. Para ulama banyak yang berbeda pendapat, 
sebagian mereka mengatakan bahwa orang sakit wajib berpuasa, 
sebagian lagi berpendapat bahwa, dia tidak boleh berpuasa. Ada 
juga yang berpendapat bahwa dia boleh berpuasa boleh juga tidak. 
Sementara kami berpendapat bahwa dia tidak boleh berpuasa 
dalam dua keadaan (sakit dan bepergian). Jika dia tetap berpuasa 
ketika bepergian dan sakit, maka dia tetap harus meng-gadha. 
Allah & berfirman, "Maka hendaklah mengganti di hari-hari yang 
lain” (Os. Al Bagarah (2): 184).” 


66 Hadits ini sangat dha'if 
HR. At-Tirmidzi (789): Ibnu Majah (1763) dari hadits Aisyah . 
Al Albani menilainya sangat dha'if dalam kedua kitab Sunan ini (Sunan At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah), cetakan: Maktabah Al Ma'arif -Riyadh. 


343 


Hilyatul Auliya" 


Ali bin Al Husain meriwayatkan secara musnad dari banyak 
sahabat. Dia meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, Jabir, Marwan, 
Shafiyyah, Ummu Salamah dan para sahabat yang lain. 


La £ 
(aa Ke 24 9 
- 


Chal uj Te Bak -royY 
Pai NG SA oi MEP K5 
g 38 SA SAN 9 5 CGI Kara 
Je ne aan Aj aa Naa 
an an Aa Ja sa 5 
KB Ig AT IE AI 
Ju GE pa D3 aa aa Ah 
3 AU ab ala An Ulas An Ia 
D3 Ai NG Sila Ja & 33 alat 
Tut) Haa « adas J5 AAN “Ia ea 


ab J3 


344 


Hilyatul Auliya" 


3 


YG: sung SANA an an 
ke ta JA SI Up 3 


o 3 P4 Pd 
5, a Lo Gi ANA - 


ae Na: en 
- G “oE PN 3 3 03. SA Mi - 
£ £ X 0 “ 23 021 3 - . P 
af aa PG ebi yana pra JBL 33 
» ai - (RJ AA, o- - 3 
ola "2 da & cin (HAN Ayam 
aa Lg 0 Pe " Pa 3 - 8 
ai jala ali 2 Sab MA el 
3 Pd - 31 Oo GA g - Pd .5 o 0 £ 
3 GG, -0 s tu La 
Ga) PP Oa 4d UD 2 
3 8 
3572. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan 
kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ali bin Al Husain 


mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan 
kepadanya, dia berkata: Beberapa orang sahabat Rasulullah & 


345 


Hilyatul Auliya' 


dari kalangan Anshar mengabarkan kepadaku, bahwa pada suatu 
malam ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah &, tiba- 
tiba mereka melihat bintang yang bersinar terlempar. Maka 
Rasulullah & bertanya kepada mereka, “Apa yang kalian katakan 
pada masa jahiliyah apabila ada bintang terlempar seperti ini? 
Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Dahulu 
(ketika melihat bintang terlempar) kami mengatakan, “Malam ini 
telah lahir orang yang agung dan telah meninggal orang yang 
agung .” 

Lantas Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya bintang itu 
terlempar bukan karena meninggalnya seseorang dan tidak pula 
karena kelahirannya. Tetapi Rabb kita, apabila Dia memutuskan 
suatu perkara, maka bertasbihlah pemangku Arasy, kemudian 
bertasbih pula penduduk langit setelah mereka, sehingga tasbih 
mereka terdengar oleh penduduk langit dunia ini. Kemudian para 
malaikat yang dekat dengan para pemangku Arasy berkata kepada 
mereka, 'Apa yang telah difinmankan Rabb kalian?” Lalu mereka 
ceritakan apa yang telah difirmankan Allah. Maka penduduk langit 
yang lainnya pun saling mencari kabar tersebut sesama mereka, 
sehingga berita itu sampai pula kepada penduduk langit dunia ini. 
Laku jin mendengarkan (berita itu) dengan sembunyi-sembunvi, 
lantas dia menyampaikannya kepada pemimpin-pemimpin mereka. 
Berita yang mereka bawa itu benar adanya, tetapi mereka 
mengacaukan dan menambah-nambahi berita itu. Maka setan- 
setanpun dilempar dengan bintang- anang, "07 


Hadits ini shahih. 


67 HR. Muslim, pembahasan: Salam (2229). 


346 


Hilyatul Auliya" 





Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, dari Al Auza'i, 
Yunus, Ma'gil, Shalih bin Kaisan. 

Yahya bin Sa'id, Ziyad bin Sa'd, Ma'mar, Muhammad bin 
Ishag dan yang lainnya juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri. 


P4 
0 co 8 Jo AG. & Ka 


al Y Ka Op Kan Wb —Yovy 


“ 


MN ne GEA LS GA AT ar Era 
Ne | 


Cr ta Na Bi ng sa A e 


“ 


Aa aa 


sebab ee ideal" 
PA Oa MAN aa 2 
AA jan tp in Ia Ea 
pa Upah Ya ag 
HA ga Ab SU NAN La 
nb Alah ale Melo MI Ian, Oo seal 
IE IA ala AI elo Mt Ian D5 


347 


Hilyatul Auliya” 





.. 


N - ol BL. Aa £ Pa aa 
AI yng U rela 03 JE SO YA 


dua Way Ol ola ok Ja Se At an Cat ui 
4 8 Da Ja A s, NN batu sg 
ng ne an aa 
ROA LX. 30 TES 04 6 

Pn yh Bah 3 LP S, Ad 3 


Ya giaa aa HS 563 dah aon 1 Ly 
Iet LSI) 


3573. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad Al Umari menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, 
saudaraku menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Abi Bilal, 
dari Muhammad bin Abi Atig. 

Muhammad bin Ahmad Al Ghithrifi dan Abu Amr bin 
Hamdan juga menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al 
Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, @utaibah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, dari Agil, keduanya berkata: Dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al 
Husain bahwa Al Hasan bin Ali mengabarkan kepadanya bahwa 
Ali bin Abi Thalib 8s mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah & membangunkan dia dan Fathimah putri Nabi &: lalu 
beliau bersabda, “Mengapa kalian tidak shalat malam? 


Ali melanjutkan: Lalu aku menjawab, “Wahai Rasulullah, 
jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah, jika Dia menghendaki 
membangunkan kami, pasti kami akan bangun.” Lantas 


348 


Hilyatul Auliya" 


Rasulullah & pergi ketika kami mengatakan seperti itu dan beliau 
tidak berkata sepatah katapun. Kemudian aku mendengar beliau, 
ketika beliau pergi sambil memukul pahanya beliau membaca, 
'Memang manusia adalah makhluk yang paling banyak 
membantah. (Os. Al Kahfi (18: 54).”68 

Hadits ini shahih, muttafag alaih, dari hadits Az-Zuhri. 

Shalih bin Kaisan, Yazid bin Abi Unaisah, Syu'aib bin Abi 
Hamzah, Ishag bin Rasyid dan yang lainnya juga meriwayatkannya 
dari Az-Zuhri. 


A38 380 3G, A an 


sae mint: tena Taro Up Kaban Ul 


arik AP Pn na Aa 


0 0 0 Ao- 
. 


dya) Aa AN G3 1 —a IG 
3 Aa Edo in abi dns 


2 


68 HR Al Bukhari, pembahasan: Tahajjud (1127) dan pembahasan: Tafsir 
(4724), dan Muslim, pembahasan: Shalat musafir (775/206). 


349 


Hilyatul Auliya" 


2. : £ 
Sa 3 ah be LI Se bngt 





3 T5 B3 o » “5 'g P “400 
K3 besi XS 2 aj 3 Gang 
G3 13 


SA AN SA SU La 
Ap Kabah Uas udh ata tx 
Gan Li Mat ah Ie) Ayo 
ea PANAI DEPAN Vi PAK NYA SR Ana 
JP ag SEA Gi A5 li Td 
RAN : Jas Tank “22 & ale 53 FN 
Anh be AM Ie Al Sar SP kas 
SAI ana 
PPA nda Cp Ale GE ee 
33 SAI OP Ip Ol yag AI SAN 
MA en (J3 Ud SAS Ai Gali 


£A 


“Or 
KA 


- 


350 


Hilyatul Auliya” 


3574. Abu Bahr Muhammad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ashim An-Nabil 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari 
Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib &, dia 
berkata, “Aku mendapatkan seekor unta pada saat perang Badar 
dan Rasulullah & juga memberikan aku seekor unta. 


Suatu hari aku menderumkan kedua unta itu di depan pintu 
rumah seorang Anshar, aku hendak membawakan barang-barang 
di atas keduanya, aku ingin membantu acara walimahnya 
Fathimah, dan aku bersama seseorang dari bani @ainuga”. Di 
dalam rumah itu terdapat Hamzah bin Abdul Mutthalib dan 
seorang biduan, dia berkata, “Wahai Hamzah, ingatlah pada unta- 
unta yang gemuk. 


Maka Hamzahpun keluar menuju kedua unta itu dengan 
membawa pedang terhunus. Lantas dia memotong punuk kedua 
unta tersebut, lalu membelah perutnya dan mengambil hatinya. 
Akupun melihat pemandangan yang menegangkan itu. 

Kemudian aku mendatangi Nabi &, lalu mengabarkan 
kejadian itu kepada beliau, lantas beliau keluar bersama Zaid bin 
Tsabit untuk menemui Hamzah, kemudian beliau memarahinya. 
Lantas Hamzah mendongakkan kepalanya, sambil berkata, 
'Bukankah kalian adalah para budak nenek moyangku?!' Maka 
Rasulullah & pun pulang, beliau berjalan dengan sangat cepat.” 


Hadits ini shahih, muttafag alaih, dari hadits Ibnu Juraij dari 
Az-Zuhri. 


Yunus bin Yazid juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri 
dengan menambahkan, “Beliau mengecam Hamzah atas apa yang 


351 


Hilyatul Auliya" 


telah dia lakukan, tapi ternyata Hamzah dalam keadaan mabuk 
yang kedua matanya memerah.” 


30 35. 3 —.—o 


Cc Koes Te P3 Par Tp —YovYo 
Juga nga 


£ - Pe» E 4 6 4 - 0 6 - -. 
TEA "ng cuy 3! Co Jelas Wwa— ob) 


| 


£ £ 
£ 3. & £ 


23 by ? jang TK na o- at Tana O 

aa we ag Jam) Ol ol SJ dalah Of ol 

: Ba At Inn KA - On aan sa 
PS bai SPV SE play ale Al 
3575. Al Gadhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Abi Ziyad 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin 
Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al Husain, 
bahwa Amr bin Utsman mengabarkan kepadanya bahwa Usamah 


bin Zaid mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir.”9 


69 HR. Al Bukhari, pembahasan: Fara “idh (3764): dan Muslim, pembahasan: 
Fara 'idh (1614). 


352 


Hilyatul Auliya" 


Ibnu Juraij, Ma'mar, Yunus, Sufyan bin Uyainah, Hasyim, 
Ibnu Abi Hafsh, Malk bin Anas meriwayatkannya dari Az-Zuhri. 
Sedangkan Malik mengatakan, dari Amr bin Utsman, dari Usamah. 


Mais bin Ar-Rabi' menceritakannya dari Sufyan bin Uyainah. 


Hg Ken ” Te A Enda —Yov1 


Pd 


AI 


108 AG - Ae 


Pj We Oa naa 


o0- 0 


Oa gi op SA bal ata “P3 
. # 4 3 - "5 - ag 
“SI y, BS Aa 25 y Has Pura 
Pd B A SI 

3576. Sulaiman bin Ahmad menceritakannya kepada kami, 
Ahmad bin Al @asim bin Musawir menceritakan kepada kami, Ali 
bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, @Wais bin Ar-Rabi' 
mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, 
dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Orang Islam tidak dapat 


mewarisi orang kafir, begitu pula orang kafir tidak dapat mewarisi 
orang Islam.” 


353 


Hilyatul Auliya" 


Demikianlah Sulaiman bin Gais menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan. 


Kajal 3 MA ay Kaban 2 A — YOVV 
Ka ( o- 4 1 Kap . 04 4 0 ab Kara 
A— (Sasa A—- KAP 2 Ae 
ar L22 3 0 
Salin Armag diem Up U aa 
3577. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain juga 
menceritakannya kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan 


kepada kamu, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami dengan redaksi yang sama. 


- £ 
a. .-.0 £ 3» 


Bab (Kai Y psnaa (3 — YOYA 


3 


YG CS PAN KS JASA BN KE Ae) ee bUnII bea 
-g si As si A3 de € kaya 


” 
. 
2 
(IP £ 


z# 


354 


Hilyatul Auliya' 


- £ Pi 
o mi. 0 AD ...0 £ o 2 04 AD 
3 Been BIS (KA 2 OA SA, 
- “ 2 0. AG - Tn) 4 o- Te 0 £ -9 
NE ama SAS EN KS UYA tema 


N TN 2 4 79 ae 3 Pad Dan , T 
& Iga) Ji Sel Ls al Ags dl P3 
“3 3 03 aa II mn CN BA Ban Aa a 
SKA yag oya IS Lg ale MI Ko 


Ba ee 3 na ca: On aa lor T an: 
aa pls td - Je Tire 1) (bemuwad 
“ 


ONE) SAI LA oh atat  3 GA 
Aing ae MI Ke Au MA Gp 
Bean ale. la Ai Ian Ja el 


-N Ge 01 Z yaa 8 .X 4 0 aa -G 2 o 
GI Oles Ya eh Iko UPI UU) 


” . 


OLS Ga SA OLES Ul ed Al Iya) 


“9 “ 
. 


4 23 o o g 2 "— & 
Uu j3 3 Sa Ol ena IG MI Sm 


355 





Hilyatul Auliya" 


- - g Pa Da aa ng 
Alma Coy Ola Gale oh) jaka Ja 
£ RA. Para 


PNG ng 


& o- 


0 NM 00X Le 0 4 0 -0 
or. mu 4 o 3 - - o 
AE Gita USA Lada daa 


3578. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abbas Al Asgathi dan Abdullah bin Muhammad Al Umari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Abi Uwais 
menceritakan kepada kami, saudaraku menceritakan kepadaku, 
dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Atig. 


Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ali bin Al 
Husain, bahwa Shafiyyah 48 mengabarkan kepadanya, bahwa 
pada suatu malam dia mengunjungi Rasulullah & yang sedang 
i'tikaf di masjid. Lalu dia berbincang-bincang dengan beliau. 

Shafiyyah berkata: Lalu aku beranjak dan beliaupun berdiri 
bersamaku -waktu itu Shafiyyah tinggal di rumah Usamah bin 
Zaid- lalu ada dua orang laki-laki dari kalangan Anshar yang lewat. 
Ketika kedua orang itu melihat Nabi #&, maka keduanya pun 
bergegas pergi. 

Lantas Rasulullah & bersabda, “Pelanlah! Ini adalah 
Shafiyyah binti Huyay.” Kedua orang itu berkata, “Maha suci Allah 
wahai Rasulullah!” Lalu beliau bersabda lagi, “Sesungguhnya setan 
itu berjalan dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, 


, 


356 


“ 


Hilyatul Auliya 
sementara aku takut dia membisikkan sesuatu ke dalam hati 
kalian.” atau beliau bersabda, “kejahatan.” 

Redaksi ini adalah redaksi Ma'mar. 


Shalih bin Kaisan, Ibnu Musafir, Abdurrahman bin Ishag, 
Syuaib dan yang lainnya meriwayatkannya. 


Hadits ini merupakan hadits shahih Az-Zuhri yang muttafag 
alaih. 


ta 
Pa - 


Ba os 3 Koh L -rova 


“ 
0. 


: : 

PSA baka AG BAL LA 
aa Jt ag 0 SA ye 
OS PN IS 3 ah ea Kei 


ot "Ia o--L 3 09. g 0 - 0 A 
S3 rai He Na pal aa da 


AA aa EP Mg BE Sy “3 
Vide JD Or 3 dlarla jp Ul Ji 
Aa 2 Pa 


A - 5 
It 8 daya NAD Ja AI 


357 


Hilyatul Auliya" 





3 2 Ol 2 AKA TEA 2, HA 
sd 3 -a SY SL Jp 


AE SBS Ne Aib sa 
3 Anh AE WI 3 
S LA 3 Pede SN ol: SE eno 


Chain ee ai v Pra 3 SAN Pra 23 


2 Ie 0 


2 Ayi ot ba NA aa ang 
de SAN Gila tlah JI AE Ra Y JS 


3579. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ja'far Al Warkani menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, seorang ahli ilmu mengabarkan 
kepadaku, bahwa Nabi & bersabda, “Pada Hari Kiamat bumi 
akan dihamparkan seperti hamparan kulit yg telah disamak karena 
keagungan Ar-Rahman 4. Maka tidak ada tempat bagi anak 
Adam dari hamparan bumi itu kecuali tempat berpijak kedua 
kakinya. Kemudian dipanggillah manusia pertama dan diapun 
bersujud. Selanjutnya aku diberi izin, lalu akupun berkata, “Wahai 
Tuhanku, Jibril ini mengabarkan kepadaku -yang saat itu Jibril 


358 


bj 


Hilyatul Auliya 


berada di sebelah kanan Arsy, demi Allah, dia belum pernah 
melihat-Nya sebelumnya- bahwa Engkau mengutusnya kepadaku' 
Sedangkan Jibril hanya terdiam tidak berbicara. Kemudian aku 
diberi izin untuk memberikan syafaat maka akupun berkata, 
Wahai Tuhanku, para hamba-Mu menyembah-Mu di penjuru 
bumi, maka itulah tempat yang terpuji” 


Hadits ini shahih. Ali bin Husain meriwayatkan hadits ini 
secara gharib, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya 
kecuali Az-Zuhri, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri 
kecuali Ibrahim bin Sa'd. 


Ali bin Al Husain sangatlah bertakwa sehingga tidak 
mungkin dia meriwayatkan dari orang yang tidak dapat dia jadikan 
rujukan, lalu dia menisbatkan ilmu kepadanya dan mengucapkan 
ucapannya. 


(220). MUHAMMAD BIN AL MUNKADIR 


Diantara mereka ada juga orang yang merenung lagi ber- 
ftibar. Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al Munkadir. Dia 
orang yang selalu menyadari kekeliruannya, lalu dia segera 
mengubah ke arah yang lebih baik. Dia orang yang suka 
mengambil pelajaran, lalu diapun mempraktekkannya. 


70 Hadits ini dha'f 
HR. Al Hakim (4/570). Hadits ini mursal, dan dalam sanadnya terdapat 
periwayat majhul. 


359 


Hilyatul Auliya —— —————— 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah mengambil 
pelajaran di saat siap berubah dan menyadari kesalahan untuk 
segera memperbaiki diri. 


AG - y 


Ko d— Kaban u & Our Hara — YOA: 


# 


Lp pp manah 3 AA Gada DAN 
Gang Tana IG di Fa 1 Ai Os 
A5 Pa CA 2S oi KA Pa NN Oo 
CP LT 3 Kan Ja si 
ee SiEaG ST DC sj, da 
2 5 SA S UG ASI 3 
L 2de Te ca) 5g ata Ka aa 


- - 
£ 


Sy aa 2, 
Kn an 7 Laju 


360 


| Hilyatul Auliya" 


be ip st dl yan JB J8 KRL 
SN LA G 1JB B3 Ke Pi 


3580. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Al Fadhl Al Unaisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar seseorang menyebutkan tentang Muhammad bin 
Al Munkadir, bahwa pada suatu malam dia melaksanakan shalat, 
lalu dia menangis sejadi-jadinya sampai membuat takut 
keluarganya dan merekapun bertanya, “Apa yang membuatmu 
menangis?” Namun dia malah mendiamkan mereka dan malah 
semakin menangis. Akhirnya mereka memanggil Abu Hazim dan 
melaporkan hal itu kepadanya. 


Lantas Abu Hazim menemuinya (Ibnu Al Munkadir) yang 
sedang menangis, dia bertanya, “Wahai saudaraku, apa yang 
membuatmu menangis sehingga keluargamu mengkhawatirkanmu, 
apakah engkau memiliki penyakit, atau apakah gerangan yang 
terjadi pada dirimu?” Dia menjawab, “Terlintas satu ayat dalam 
Kitab Allah 4 kepadaku.” Abu Hazim lanjut bertanya, “Ayat apa 
itu?” Dia menjawab, “Firman-Nya, "Dan jelaslah bagi mereka 
adzab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. (Os. Az- 
Zumar (39): 47).” 


361 


Hilyatul Auliya' 


Orang itu melanjutkan ceritanya: Lantas Abu Hazim juga 
ikut menangis bersamanya. Keduanya menangis sejadi-jadinya. 
Lalu ada seorang keluarganya yang berkata kepada Abu Hazim, 
“Kami membawamu kemari untuk menghiburnya, tapi engkau 
malah menambahnya.” 


Orang itu berkata: Lalu Abu hazim mengabarkan apa yang 
membuat mereka berdua menangis. 


to 30 3-0 £ Png £ AG - 

Jaa Gp Kari CA al Cik —YOAN 

- 3 La &- o o- 8 - - 

CAH CBU Kaban aj jin WA JG Jl 
. hk0 — IG g oY Oo. So AG. Aa 

Il H2 AL «) BR) Oo 

re : - BO 4 o 


4 | Cna A ng Ta Ju Anak AS 
JO AS Ih levl  GK 


LAH 


3581. Abu Al Faraj Ahmad bin Ja'far An-Nasa'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 


362 


Hilyatul Auliya' 


Ammar menceritakan kepada kami, Atig bin Salim menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Muhammad bin Al Munkadir, 
bahwa dia takut akan kematian. Lantas ada yang bertanya 
kepadanya, “Apa yang membuatmu takut?” Dia menjawab, Aku 
takut pada satu ayat dari Kitab Allah #&, Allah & berfirman, "Dan 
Jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum pernah mereka 
perkirakan. (@s. Az-Zumar (39): 47) Aku takut kalau Allah 
menampakkan kepadaku kesalahan yang tidak aku sangka.” 


aa CP 3D. 3 KH yi Kan — YOAY 
o BD 3 Ao Kr 


ta PA an - "3 BG g ya o 

cLogis Jail Ta (Aa KN Ca Ju ea 
3 G Pa 

Ag 9, Pad Pn 02 o- G 


3582. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad 


363 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Al 
Munkadir menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad biasa 
bangun dipertengahan malam, lalu dia berwudhu kemudian dia 
berdoa, lalu dia memuji Allah 4#& dan mensyukuri nikmat-nya. 
Kemudian dia mengeraskan suaranya ketika berdzikir. Lantas ada 
yang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau mengeraskan suara 
mu?” Dia menjawab, “Aku punya tetangga yang mengeraskan 
suaranya karena merintih kesakitan, sementara aku mengeraskan 
suaraku karena mendapatkan nikmat.” 


AG - 


Ud 0 u Daan Pn) Ga —YoAY 


P4 - P4 
8-0 £ Pa Gn 0 1 30 JA.o $ 


aa See ON ena 2 gi Kai 


HJ tan EA cb IAI Pan (engal 


la JI Sa HE AK YA 05 
do, ed IA SN aah Ia Aa 
ai gema AE aloe aa 
JB UG ja AE US 


08 o- 3 EX 39 - 3 Co. 


onde NN ut alih, ce Mu ato 


3583. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Nashr Al Hadzdza' menceritakan kepada kami, 


364 


Hilyatul Auliya 


Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Al 
Ala” Al Atha' menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir biasa 
melaksanakan shalat malam dan dia mengatakan, “Betapa banyak 
mata yang masih terbangun karena mendapatkan musibah.” 


Sedangkan dia punya tetangga yang sedang sakit, dia selalu 
berteriak mengeluh di tengah malam, sementara Muhammad 
meninggikan suara mengucapkan hamdalah. 


Lalu ada yang menanyakan itu kepadanya. maka dia 
menjawab, “Dia mengeraskan suara karena mendapatkan musibah, 
sementara aku mengeraskan suara karena mendapatkan nikmat.” 


KA 3... 3 Ae 2g Urea —-YoA$ 
Op Kaban WI Ubslatah ah KAS team 
8 


CAN 2 13 era Ceaa Jelang 


AKN YLSA OS: JB tgl Gp SI WAS 5 
Y Ed ur 1 ee 2. 38 Y, Aa de 


AS OS 
3584. Abu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Ismail menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz Al Uwaisi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 


365 





Hilyatul Auliya" 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Muhammad bin Al 


Munkadir adalah pimpinan para gari'. Hampir setiap kali orang 
bertanya kepadanya tentang hadits, maka diapun menangis.” 


Ba Aa 5 3 sg Kis -popo 


Na: One en 


A an, aa JG Mena SN Pa! sa 
aga Na Seng 0 aa ny Pen 
Da 3 SI (SBN Ha IU el) 


CGI Sya 


3585. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ahmad -bin Al Husain menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ibrahim bin Katsir menceritakan kepada kami, Abu Ya'gub Al 
Jubni menceritakan kepadaku, dia berkata: Orang-orang 
berkumpul di sekitar Ibnu Al Munkadir yang sedang shalat. Dia 
adalah orang yang rajin beribadah. Lalu dia menghadap ke mereka 
dan berkata, “Kalian membuat lelah para penasihat, sampai kapan 
kalian dituntun seperti hewan ternak yang dituntun?” 


366 


Hilyatul Auliya' 


Ie Naa 38. 4 


Ka Karun sa Pa! en —YOAT 
PN PA Ba NN 


Ju US AS X3 Za daan GA I 
23 Sah Ju TPA AI si nata 
SAE Ea Dai smk SIS ANC 


3586. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Ghitrifi 
menceritakan kepada kami, Jubair bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Abu Hatim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Karim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Al Harits Ash-Shawwaf berkata: 
Muhammad bin Al Munkadir berkata, “Aku mengekang jiwaku 
selama empat puluh tahun sampai ia lurus.” 


AG Pa 


sd 0 Be Ave PI) ol —YOAV 


-, £ 
Pa Ia o 3-0 £ 


LS (SU LA ES « ras HK 
Sa s SI ui Ui UAS Ki ES 
dua JB SEN gi KA gi Tb LB 
Pena BN DAS 1G UAN ad Je 


367 


Hilyatul Auliya" 





o 
2 P3 


Sean NN an ne te er Ba near Dn BA 
PW Ul Ul a JS 3 ea Lens 


2. Dn A3 
Aa Ne Re En RA an RUN 
Ul Jas KU Gelas ea LI Hal uu 


Bo 


3. PA “ PI 0. 
- X& 1 .. 0 w.- ra ox OTP ak . . 
MEA aah Hj 5 Jkb NI 3 Jos 


3587. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahmad Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, Zakariya bin Adi 
menceritakan kepadaku, Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada 
kami, dari Wuhaib, dari Umar bin Muhammad bin Al Munkadir, 
dia berkata: Aku memegangkan mushaf untuk ayahku, lalu ada 
seorang budak wanitanya yang lewat dan berbicara padanya, lalu 
ayahku tertawa kepadanya. Kemudian dia kembali sambil berkata, 
“Inna lillaahi, inna lillaahi” Sehingga aku mengira telah terjadi 
sesuatu. Maka akupun bertanya, “Ada apa denganmu?” Dia 
menjawab, “Ketahuilah bahwa dari tadi aku sibuk membaca Al 
@ur'an, sampai wanita itu lewat, lalu akupun berbicara 
kepadanya.” 


B3 0 -—-90 £ 30 38. $ KS - 


o- Ti Ma o- 2 AS 5 A0 8 o-— 
bj up (Sr BI 3 Wwa— yg 3 Ka) 


368 


Hilyatul Auliya' 

AS KE NU JUS SB oa 3 
5. 39. Pa ka Tp PAN ee KL 2 -£ 
AE Opi IG C3 1 LN DUS G3 3 BII 


eat. an Ui a Bg. o- £ 0. PN 
SS ken dl La KP demi (AI 
A Ai Yeay ad J8 3 gerai 


N, P2 Pd PG SAN NN 
AI ha) 3 Cs Da 


LK 
N 
N 
8 


Lc 


3588. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Bisyr menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Ibnu Zaid mengabarkan kepadaku, dia 
berkata: Shafwan bin Sulaim menemui Muhammad bin Munkadir 
yang saat itu dia sedang menghadapi kematian. Ibnu Zaid berkata: 
Lalu Shafwan berkata, “Wahai Abu Abdullah, sepertinya aku 
melihat engkau dalam kesusahan menjelang kematian.” 


Ibnu Zaid melanjutkan: Shafwan terus berusaha untuk 
meringankan perkaranya (Muhammad bin Al Munkadir), lalu hal 
itupun hilang dari Muhammad, sehingga terlihat wajahnya berseri 
' seperti lampu. Kemudian Muhammad berkata kepadanya, “Andai 
saja engkau melihat apa yang aku lihat tentu matamu akan 
berbinar.” Kemudian diapun meninggal dunia —semoga Allah 
merahmatinya—. 


369 


Hilyatul Auliya" 


2 - 


- 380 N 


- Pj E R80 3 - 6 - # ag SA - 


:JG CASE Kari Basa Na Ujata pi Kana 
- - # T 

E E TA 8g Pa 

Kerlp Cp SS Lol ISI sak ol Pa 


Pd . 


- 
3 - 
- 


sa ka Cie na 2: o £ e PN o - 
Cal Du Ta JB 08 CN 1g caklah M3 
1. x GE pin 2 sara Oo. 2 OP $ - 
Cus lo al Aa "as ( "Jaa Tah KE 


ae Tabah “ID Ket Tt an MP 
(AI Ja PAN AN 

3589. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad bin Faris menceritakan kepada kami, 
Salamah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan 
kepada kami, Abu Agil menceritakan kepadaku, dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dia berkata: Telah sampai kepadaku berita 
bahwa dua buah gunung saling memanggil bila menjelang pagi. 
Yang satu bertanya kepada yang satunya lagi dengan menyebut 
namanya, “Wahai Fulan apakah hari ini ada orang yang berdzikir 
kepada Allah melewati dirimu?” Temannya itu menjawab, “Ada.” 
Maka diapun berkata, “Allah telah menyejukkan kedua matamu. 


Namun pada hari ini tidak ada orang yang berdzikir kepada 
Allah 4 melewatiku.” 


370 


Hilyatul Auliya' 


2 0- 


ar Era Peak “ag ai Gas -yo3. 


Pa 
oo... co $ 


nan BY Na (3 ge BP Gara 


& du Us: IE GS LIA js 


AA ai Jan Mp sos ga 


“ 


2233 “JG Jan 33) gu) Oa ar 
2 2 BE na eni AAA 
Taka Ala IE ol Per Uu: Jia Te 


C-0. 34 90 — 


55 a ko) P3 Kat 3g es Ka 2 
S3 


3590. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepada kami, 
Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Wuhaib Al Makki 
menceritakan kepadaku, dari Umar bin Muhammad bin Al 
Munkadir, dia berkata: Ketika aku sedang duduk bersama ayahku 
di masjid Rasulullah &, tiba-tiba lewat di hadapan kami seorang 
laki-laki yang biasa menceritakan hadits kepada manusia, memberi 
fatwa dan membaca kisah kepada mereka. 


“ 
f 


371 


Hilyatul Auliya" 





Umar melanjutkan: Lalu ayahku memanggilnya, dia berkata 
kepadanya, “Wahai Abu Fulan, sesungguhnya orang yang 
berbicara takut akan murka Allah 8, sedangkan orang yang 
mendengar mengharap rahmat Allah &.” | 


2.38 0 o- LL 090 34 S5. G- 3 Sa ik 0 Lo 


2 . 

ag 

3591. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakannya 
kepada kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, 
Ahmad Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Ibrahim Al Maushili menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Umar bin Jabir, dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dia berkata, “Sesungguhnya orang yang 


berbicara takut akan murka Allah, sedangkan orang yang 
mengeluarkan intisari pelajaran berharap rahmat Allah &.” 


372 


Hilyatul Auliya 


Papa Lai” 0 A4 9 x1.0 £ AG - 
Lk Gbu! bol db —YOAY 
- 
- E 3 . s4 sa. 0 3490 A4 g 


"3 BA 2 Ao Yi Kia ai An SEA 
Or JA PP 2 Tang 
es AN sh un FIT Ni o B8 38 0 3 
ta Tag Pd per PI 3 aa Pa Bi Aan Pa - 
aloiruy c0NI3 99 29 3 ajal AI Jim 
aa 2 ( AN Pad To. “0. 4 yaa LA 4 
Hi PP Oli Cod yg yg SP 3 
al B Om OS La Ale) 
3592. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Hamdan menceritakan kepada kami, Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Abu Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Abu 
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Sugah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, 
“Sesungguhnya Allah #& menjaga seorang hamba yang mukmin, 
termasuk anak dan cucunya. Allah juga menjaga rumahnya dan 
rumah-rumah di sekitarnya. Mereka akan senantiasa dalam 


penjagaan dan keselamatan selama dia masih ada diantara 
mereka.” 


373 





Hilyatul Auliya” 


IG - 


Ce An ka Y Kebun P1) (5 -roar 


AS Ih X0 AG. 3 


Tea na u 3 gabus Wa ae Oi Sabun 


02. LX 3 


Op Kabun Lana JG Debate 5 2 A5 
Dn US SAN ala cast af A Nan oa 
KI CG AB MM DL Ag Pen 
Ka YA TAI, Pan 6 
ST IR al kas 2G dak esa Y, 
MA an SU SG Mile 


3593. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Muhammad bin Abbas menceritakan kepada 
kami, Mahmud bin Khidasy menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Al Majisyun menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Al Munkadir berkata, “Telah sampai 
berita kepadaku bahwa ketika anak Adam #2 meninggal, maka 
Adam berkata, Wahai Hawa” anakmu telah meninggal”. Hawa 
bertanya, “Apa itu meninggal (kematian)?” Adam menjawab, Dia 
tidak makan, tidak minum, tidak berdiri, tidak berjalan, tidak bicara 
lagi selamanya”. Lantas Hawa' menjerit. Adam berkata, 
“Menangis terisak itu memang sifatmu dan anak-anak 
perempuanmu, sedangkan aku beserta anak laki-lakiku berlepas 
diri dari itu.” 


374 


Hilyatul Auliya' 


“ 


d0. EX 9. GL. £ Ka 
PS ai 2 Jd ho » Wwd— — YO 


Ta ea PAN an PA wolat 
2 AN P2) 
Kb - Raga Du Ju 


P4 P4 
0. 4 Or Ie Oo s 


Ate pm an 


3594. Abu Muhammad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Ma'dan menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Jauhari menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Munkadir sedang 
melaksanakan shalat jenazah atas jenazah seorang laki-laki. Lantas 
ada yang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau menyalati 
jenazah si Fulan itu?” Dia menjawab, “Aku malu kepada Allah bila 
Dia tahu tentang diriku bahwa kasih sayang-Nya tidak diberikan 
kepada salah satu makhluk-Nya.” 


AB be o a- £ X9. 
bo a— 2 5 san pi WwI— —Yo9o 


Hilyatul Auliya”" 

Pa Ana : Pa Ka ar 3 -— o 2 & - 

Bilal Olyio PP Jen MB Ui Uas) JE 
z - 


Nessaah 


3595. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahmad Ad- 
Dauragi menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dia berkata: 
Muhammad bin Al Munkadir mengirim orang kepada Shafwan bin 
Sulaim dengan membawa uang sebanyak empat puluh dinar, 
kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, “Wahai anak-anakku, 
apa pendapat kalian tentang seseorang yang bisa membuat 
Shafwan berpeluang untuk beribadah kepada Tuhannya 45?” 





4 0 3-0 £ 


Bb Bl D3 KM BAL -rean 
4G - 8. - € Ka. Lo. 30 AA @ 
WI Ka Akin # CA CL ta 


Ot 
Oa ag 


0... aga 
& ja Pan aa ag 
SB 
3596. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Abbas 
bin Hamdan menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Asyaj 


menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Sugah, dia berkata: Aku mendengar 


376 


x 


Hilyatul Auliya 


Muhammad bin Al Munkadir berkata, “Sebaik-baik pertolongan 
yang dapat membantu bertakwa kepada Allah #& adalah kekayaan.” 


Tr Aa 2 (AL -FoAV 
ME GA 3 3 EL GE 3 ON 
PASI Jb 1JU GI oh Ola LG YA 
HE INI IE KU LA GAN Le» AK 
SY 


3597. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Ghannam menceritakan kepada kami, Hannad bin 
As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan 
kepada kami, dari Utsman bin Wagid, dia berkata: Ada yang 
bertanya kepada Muhammad bin Al Munkadir, “Bagian mana dari 
dunia ini yang paling kamu sukai?” Dia menjawab, 
“Mengutamakan saudara.” 


Baar DI Aa G1 UE paka 
na - Mao Tea Hn Lag” 0 30 AG. AA 
JB SG ur Olin CAS Bea ey 


“ 


La - ox o BG 2! ea Pa 3 0 -— 


377 


Hilyatul Auliya" 





OA SEN AYI oi JB Uk 53 


le 

3598. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Sufyan bin Waki' 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 

berkata kepada Muhammad bin Al Munkadir, “Apa yang tersisa 

dari kenikmatanmu?” Dia menjawab, “Berjumpa dengan saudara 
(seiman) dan membuat mereka gembira.” 


1 


XS ES MU hp 


“ 
LG 


od— —Yo44 


- Pa £ 
29 s 


ba WA “ud HA 4 Is » JAS ag al 
Pan z - - 


sin A3 $| Pe 38. 3 DLS :JG : Suka sal Ka 

da 2 Pa Mn ed AN 4? Pa Tee # 

ohs C2 cela ala au US Yna 
3 G4 
SAN 


3599. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepada kami, 
Abu Ma'syar menceritakan kepada kami, dia berkata, “Muhammad 
bin Al Munkadir pernah berada di Mina, dia adalah seorang 
pimpinan yang biasa memberikan makanan dan di rumahnyalah 
para gari biasa berkumpul.” 


378 


Hilyatul Auliya' 
Y, £ o- Pa - E 1 - 
Al KS MAS ol MAL YA. 


oa Re aa 3 Nana 
YA! Atorya R3 Oo - JG AS 9 Kaban 


DE Ka Ha 


3600. Abu Bakr menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Junaid menceritakan 
kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Al Munkadir, dia berkata, “Salah satu yang menyebabkan 
ampunan dari Allah adalah memberi makan orang miskin yang 
kelaparan.” 


BL oa AI Ap EA YA 


AD Oo. Lo 39. AA 


AS Oa BA EN Cah ol aa asa 


o- 380 3 


PASI 5 ka Togl P ah 33 aa 
SU —b3 Ab AR ih SI - JG 


3601. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Hayyan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dia berkata, “Sesuatu yang bisa membuat kalian 


379 


Hilyatul Auliya" 





menetap di surga adalah memberikan makanan dan berbicara 
yang baik.” 


“ rat 
Pa £ 


“ “2 o “1.” 0 Hn 8 Pn $.- o y Oo. 
HA 3 Oleh BIS ASI Kaban 0 Al IE 


ni Na Na Erna saLas tren Le 
JG AN CE JS Le ja Kai 
UE A3 NU ena Le AI TI 


2 


DAY IE Jka3YI 1 JU SES 


3602. Abu Ahmad Al Ghithrifi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim Al Marwazi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, seorang lelaki menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Al Munkadir, bahwa ada yang bertanya kepadanya, 
“Amalan apa yang paling engkau sukai.” Dia menjawab, 
“Membuat seorang mukmin bahagia.” Para sahabatnya juga 
bertanya, “Apa yang tersisa untuk engkau nikmati?” Dia menjawab, 
“Mengutamakan saudara (seiman).” 


IN “n 


380 


Hilyatul Auliya” 


“9 o Be XX 3 0 4 


PN Pa .. Kas CO na na ah Ia TA Ii 
coba SG : Je 6 Era Ta) 
Obi GIS 4s Ke na Pa SE GA 


sei 


3016. 2 B8 38 0 -— C0. 3 0 


CP Kun Ne JB Ha oi Jab Up an as. 
Oey mai Ja Opa aa, NN KI 
SN Kena 3 


3603. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim Al @aththan 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Musa Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Sugah, dia berkata: Muhammad 
bin Al Munkadir melaksanakan haji, sementara dia masih memiliki 
hutang. Lalu ada yang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau 
melaksanakan haji, padahal engkau masih mempunyai hutang?” 
Dia menjawab, “Haji itu dapat melunasi hutang.” 


B- 3 &o 3 AG £ 


Aobea Cp el Wa us G2 Ba B2 
Gas IA ee Pal hg GAS CA 


AI at OS IE AKU IA 3S Se 


381 


Hilyatul Auliya" 





- £ P ah ig Pn 
Sta Coal ad Ja Olah 
Pa ee 
3604. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Abdul 
Jabbar bin Al Ala” menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Ibnu Al Munkadir menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ayahku melaksanakan haji dengan 
membawa anak-anak kecil. Lalu ada yang bertanya kepadanya, 
“Mengapa engkau melaksanakan haji dengan membawa anak- 
anak kecil?” Dia menjawab, “Iya, aku ingin memperlihatkan 
mereka kepada Allah &.” 


A3 BI ea 2 BK Es -YT.o 


Si KAA ali 


se PP sea ul At (ka 
2 Ta On en aa 
SN ue Pn MN 053 PI Ii 
bedug jaS DU AA Ia PK DAS 
Para Ha 3. . 


sa Ado js Lag 


3605. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Sa'id bin Amir menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dia 


382 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Muhammad bin Munkadir berkata, “Aku tidur dengan 
memegangi kaki ibuku, sedangkan Umar menghabiskan malam 
dengan shalat. Aku tidak ingin malamku seperti malamnya.” 


AG £ 


Pa ba desa Maa Ya 


baya Tae (IU 3 aya SY Kere Omi Pa ki 


SPN TES Ka SN KI 


- 2 TA P 2g ta la 

SIS JS las MP ag HJ Jai 

3606. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahmad Ad- 

Dauragi menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan 

kepada kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari 

Muhammad bin Al Munkadir, bahwa dia meletakkan pipinya ke 

tanah, kemudian dia berkata kepada ibunya, “Bangkitlah 
letakkanlah kakimu di pipiku.” 


2. Pa “G 


Haa «lo Ad .y ear Kan CAS AR 


383 


Hilyatul Auliya” 





3 
o- AL Oo & o- IG - 


AN GI yA Ai GS OA Ol AN 


. ” 
4 


“JG (aga P3) DA d 
BP SB AS IobeA 


3607. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Abbas bin 
Abi Thalib menceritakan kepada kami, Yahya -yakni Ibnu Ma'in- 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ya'gub bin Al Majisyun 
saudara Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
berkata, “Sungguh melihat Muhammad bin Al Munkadir sangat 
bermanfaat bagi agamaku.” 


235 Ol tgl Ju 


- 
Pa 


Pj B5 la op da Pa an — YA 

Naa Kara AA sa es. (es Kav ai 
& Je Sp Kal aa JE3 1JB Ae 
Pr Ti el Al Oa LE GAS | 
LJB Saha al SS HS JB F3 Kala 
Pal Pe NN NON 3g an 


384 


Hilyatul Auliya' 


3608. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Abbas -yakni Ibnu Al 
Mufadhdhal- menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada seorang Badui masuk 
ke Madinah, lalu dia melihat keadaan bani Al Munkadir, 
kedudukan dan keutamaan mereka di sisi manusia. Kemudia dia 
keluar, lalu ada seorang lelaki yang menemuinya, lantas dia 
berkata, “Bagaimana keadaan penduduk Madinah ketika engkau 
meninggalkan mereka?" Orang Badui itu menjawab, “Baik-baik 
saja. Jika engkau bisa menjadi bagian dari keluarga bani Munkadir, 
maka jadilah bagian dari mereka.” 


Cie Cl KA ES -raA 
Se AS NI AS Tp 
Ta dl HA jd X3 Uas TN 
5 BA Ne “JG Bea pan aa 
(Lam Na SING 33 ea al al 
Bu Bol, (San ol ja BD ypas 8 1 

2 


3609. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain atau Al Hushain menceritakan kepada 


385 


Hilyatul Auliya ————  ———— 
kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
Abu Salamah Al Majisyun menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Munkadir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Dikatakan dalam At-Taurat, “Wahai Anak Adam, bertakwalah 
kepada Tuhanmu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan 
eratkan hubungan keluargamu, niscaya umurmu akan Aku 
panjangkan, urusanmu akan Aku permudahkan dan kesusahanmu 
akan Aku hilangkan.” 


ra “pp 
| 3 0 PA 


Tara AN Gea 23 ae kd YUL 


tara SI Tea ena ee Bean 
oi Ke ep AN AT ES An aan 


os 0 


UI IS EN ip KA Ai ojab Ip uya 
& aah Tapi SI saj GI aah 


# 


Para de Se Lb da Hd sae 
ra naas H3) Ca) Ga ls JI 
Dika NAS Al 1 


3610. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah 
Ar-Razi menceritakan kepada kami, Amr bin Ousaith 


386 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari 
Muhammad, dia berkata, “Ketika neraka diciptakan, maka para 
malaikat sangat ketakutan sehingga hati mereka terbang. Mereka 
senantiasa demikian sampai Adam #& diciptakan. Ketika Adam 
telah diciptakan, maka hati merekapun kembali kepada mereka 
dan merekapun kembali tenang sebagaimana semula.” 


Ia HI KIS cal BA — PIA 


? 
Pan “ 


o 8 0 3 a £ o- : o 
PE Ta EN SI an EL Ka up 
"JB AK Pn d 2 ata Ga «Ul IA , 


“ 


AA Bal AA 3 IR IE 0 


Agen 


pala Sl GP LElalg edi Opa 
db S All Ye) Sd Aas Koes 


£ - o 


ash AA cats Pap ak 


3611. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Abu Ar- 
Rabi Ar-Rusydini menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku, dari 


387 





Hilyatul Auliya' 


Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata, “Sesungguhnya Allah & 
akan berfirman pada Hari Kiamat, “Dimana orang-orang yang 
menyucikan diri dan pendengaran mereka dari permainan dan 
seruling setan? Masukkanlah mereka ke dalam taman surga'. 

Kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, 
'Perdengarkanlah pujian dan sanjungan-Ku kepada mereka dan 
kabarkanlah kepada mereka bahwa tidak ada rasa takut dan sedih 
atas mereka.” 


Anna OP HA GAS al GA AI 
Eara CA Aan IK aa Te ee Upaad » Te 


KN AN LA SAR 
A1 Io A1 In DI pa aj at 3 
BS Moe UR AN KAK Jaa LA Td A3 


A3 5 . Gu 


3 aa yah 8 uag SAN, 3 
-.. 0 - - - 3 “2 1, “NX 

ya HL SL al JK AI JL 

3612. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 


menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan 
kepadaku, dari Ibnu Azimah, dari Muhammad bin Al Munkadir, 


388 


Hilyatul Auliya 





bahwa Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang menjadikan 
tujuan-tujuan dunia itu satu tujuan, maka Allah akan mencukupkan 
tujuan dunia dan akhirat untuknya. Namun barangsiapa yang 
memisah-misahkan tujuan-tujuannya itu, maka Allah & tidak akan 
peduli dalam tujuan yang mana dia meninggal atau dibunuh”! 


GAS ema C5 3 
Apa Kep 5 


3 


au Mas babe 3 ja Ja tai 
WI AS 


3613. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id Al Himshi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ghassan, dia berkata: Aku mendengar Muhammad 
bin Al Munkadir berkata, “Akan datang suatu masa kepada 
manusia, yang mana pada saat itu tidak ada yang tulus dalam 


71 Hadits ini hasan. 
HR. Ibnu Majah dalam mugaddimah (257) dan dalam pembahasan: Zuhud 
(4106), dari hadits Ibnu Mas'ud &&. 
Al Hakim (2/443) juga meriwayatkan, dari hadits Ibnu Umar #&. 
Al Hakim men-shahih-kannya, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. 
Aku katakan bahwa hadits ini dianggap hasan oleh Al Abani dalam Sunan 
Ibnu Majah, cetakan Ma'arif. 


389 


Hilyatul Auliya' 





berdoa kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang 
tenggelam.” 


to. o 8-1 30 1 8 0o- Lag 
CRT Up kon ep Al hg Lol ya 
GB 2 Pa - or. 0 —.o £ o Pn aa 
W— US obuls 5 Ave " EA Wwa— 
B5 hg ol KAS Sg | hara 3 KI 
8 e 


v 25 Gp AA Ae 
JS GN PN SA Uta, AS 
AAN SR pe DN Da Han 
Il Jana J3 ma Je Haa JG 


Oo ge RN 


USU Jus Vai OS PA lb Mad 
JP 3 S6 mall 5 (aka ". 


3614. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, 
bahwa Muhammad bin Al Munkadir dan beberapa sahabatnya 
pernah berada di negeri Romawi (Eropa). Lalu salah seorang dari 


390 


Hilyatul Auliya" 


mereka berkata, “Sekiranya kita punya keju yang basah.” Tiba-tiba 
di hadapan mereka terdapat bungkusan berjahit yang berisi keju 
basah di jalan.” Lantas Mereka berkata lagi, “Sekiranya kita punya 
madu, maka kita akan memakan dengannya.” Tiba-tiba di 
hadapan mereka terdapat botol yang berisi madu. 


Oka ji Kabah A3 Lgm SAS YA 0 
3 an 3 Ti 0 ag 
Oppa WAS 0 Pl Gea Op Jesllal GAS 
"Tp 


GG. 0 . Pi £ an 3 . 2 #£ Pap 
Kaban 6 SIS gl WAS 0 Rar BA “IE 


4 - - Hee ea Pa 3 Ng e 5 a? 

SSL Ten NM Domtnah CAS 1JB IE ep 
- Rena Puan TA aa Tana 2 P 

Ta slorg Clean slemd € Jeadl Ad kis 


Pa MAN S £ Ea “Aa BOE 4 - 
IS ES RB DNA ad HVS 


o £ 


DA LB LS IT 3S Y- di 


E: 
“NX 


rr P3 
Ba 


“. 3 a. Er P., Te N Pal 


o 
# 


“ or Sr . 8 3 8 Ps #t o £ . - rd “ C., ( 
SIS obi Gail Ola SU “pel td UU se 5 ISA 
| g 2. nan -— - -, £ 
NB Ada ed Lal, 

3615. Al Husain bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, 


391 





Hilyatul Auliya” 


Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Al Ashma'i 
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: Aku masuk masjid, 
tiba-tiba ada orang tua yang berdoa di dekat mimbar meminta 
hujan, kemudian hujanpun turun yang disertai dengan gemuruh. 
Lantas dia berdoa lagi, “Wahai Tuhanku, bukan seperti ini yang 
aku inginkan.” 


Lalu aku mengikutinya sampai dia masuk ke 
perkampungan Ali Hazm atau perkampungan Ali Utsman. Maka 
akupun tahu rumahnya, lalu aku menawarkan sesuatu kepadanya, 
namun dia tidak mau. Lalu aku katakan kepadanya, “Maukah 
engkau berangkat haji bersamaku?” Dia menjawab, “Hal ini 
(membiayai haji) adalah sesuatu yang di dalamnya engkau 
mendapatkan pahala, namun aku tidak ingin membebanimu, 
sedangkan apa yang aku ambil, maka tidak (ada pahala bagimu).” 


KG 


BIS 0 3 AA AN AL —raaA 
CIEM Al 5 Iii GS SIA AA yh 
PA JB JB LN ES 3 On ne 
Nut aya AS lia sll Ai A HKI 
BL Ant, KEL AGAN te SI BI 33 
Ip Bata Je Hae LAI 1 Uh 2G sa 


—m 


392 


Hilyatul Auliya" 
sd “ La 3g Z s o Ia sa 8. £ Bi 3 Lg, 
VI os bas "JG «Hk VI D6 Lula mkn 

An 03 


A - £ 24 PA - - A 
z w Aye 08 D5 o Lal Oa « “17 
Cdi lbs AMI Celun yl (- (el J9 do bea Isl Axl 


. 


IE Se iba AKI ah dea 0S 


Ab si V3 tah Ka JB US Jat La 


ag 3-3 -g 


an aa Ip IG SAN, ey TP 


z# Pa . 0 AP NU HN TANI Eno E ag 
Cl ama 0 & Gt. oo. Ten be AA 
Is atol bw Lada LAN JB JS 3 


BP, £ (Bs & B c 
4 o£ & Ne SA 8 0. Bg . 80 1 Ao 
Jessi MB 3 taka Ah B3 el b 
SE 3x 0. 3 


dala Aga Most PA YA 86 J3 JG 
Le. Can 4 SM an bae ana 
agitab 1 Gaal Seloh neh HS 


—N 


2 Bento ar 2 nok 

Laman dl ata S3 2 (sa lgelesia 
“6 Pa Ega D3 3- 1 “ Ta Bah Fate 0 
DV Ja Ie Jaa el ds UI Salah 


3 0 - .. 
ya NP US Ie dh 3 Di US 3 


- 


P4 3 0 - - - - 2... .. 20 
IV SE D3 3) Vida GAN 


393 





Hilyatul Auliya" 

- 23. Te - 4£ Ia LE 9 Tn NOba P 

Ll Y, (LD gal (SP Il Jis Nam pt Y3 
0. 


1 el HS P7 5 LE AK Gi 


TAN 


0S and s AD “JG Kak oli OA 


g 


AI AKAN SA MS SS 1JB la 
AP sa Re dea an EN S 
Tn NG Pe 3, 2 J3 UI 23 2 Jai 
£ Os aon p" Pi Len ae 

ya 3 oag K3 WN AJI 5 Jal Jas 
wa JI Es ck 


3616. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abu Al Abbas Al Harawi menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibnu Al Munkadir berkata: Pada pertengahan suatu 
malam aku berada di depan mimbar ini sambil berdoa. Tiba-tiba 
ada seorang lelaki di sisi pilar yang menggunakan penutup kepala, 
lalu aku mendengar dia berdoa, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya 
kekeringan telah menyusahkan para hamba-Mu, dan aku 
bersumpah atas nama-Mu wahai Tuhan-Ku turunkanlah hujan 
untuk mereka.” Selang berapa lama, tiba-tiba awan mulai menebal, 
kemudian Allah menurunkan hujan. 


i 


394 


Hilyatul Auliya 


Ibnu Al Munkadir merasa aneh jika dia tidak mengenal 
salah seorang dari golongan ahli kebaikan, lalu diapun 
bergumam,”Ini di Madinah, tapi aku tidak mengenalnya?” 


Ketika imam salam, maka orang tadi itu langsung memakai 
tutup kepala, kemudian pergi. Lantas Ibnu Al Munkadir 
membuntuti orang itu, dia tidak duduk untuk mendengarkan 
tukang cerita, sehingga dia mendatangi perkampungan Anas, lalu 
orang itu memasuki suatu tempat dan mengeluarkan kunci. Lantas 
dia membuka pintu lalu masuk. 


Ibnu Al Munkadir berkata: Kemudian akupun pulang, lalu 
setelah aku bertasbih, akupun mendatanginya lagi, namun aku 
mendengar suara pemahat di rumahnya. Lantas aku memberi 
salam, kemudian aku berkata, “Bolehkah aku masuk?” Dia 
menjawab, “Masuklah.” Ternyata dia sedang memahat gelas yang 
menjadi pekerjaannya. Aku berkata kepadanya, “Bagaimana 
keadaanmu? Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan 
kepadamu.” 


Ibnu Al Munkadir berkata: Diapun memperhatikan gelasnya 
dan lebih mengagungkannya daripada aku. Ketika aku melihat hal 
itu, maka aku berkata padanya, “Aku mendengar sumpahmu tadi 
malam terhadap Allah #5, wahai saudaraku. Apakah engkau 
memiliki harta yang membuatmu tidak usah melakukan pekerjaan 
ini dan yang dapat meluangkanmu untuk melaksanakan amalan 
akhirat?” Dia menjawab, “Tidak. Tapi satu lagi! Jangan pernah 
engkau ceritakan hal itu kepada siapapun dan jangan pula engkau 
menyebutku di dekat siapapun sampai aku meninggal, juga 
janganlah engkau mendatangiku lagi wahai Ibnu Al Munkadir, 
karena jika engkau sering mendatangiku, maka engkau akan 
membuatku terkenal di tengah-tengah manusia.” Lalu aku berkata, 


395 


Hilyatul Auliya" 


“Aku suka bertemu denganmu.” Dia menjawab, “Temui saja aku 
di masjid.” Dia adalah orang Persia. 


Ibnu Zaid berkata: Kemudian Ibnu Al Munkadir tidak 
pernah menceritakan hal itu kepada siapapun sampai orang itu 
meninggal, semoga Allah merahmatinya. 


Ibnu Wahb berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa 
orang itu pindah dari rumah tersebut dan tidak seorangpun yang 
melihatnya dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lalu 
penduduk kampung itu berkata, “Kami akan tuntut Ibnu Al 
Munkadir di hadapan Allah, karena dia telah mengeluarkan orang 
yang shalih di tengah-tengah kami.” 


P4 
Pe AG 


T ve ar ( 1 Pe S Pi Garaa — YA 


“ 
SE 58 - B- 3 4 oo 


PETA Al Xs £ da 


G- 


Dl P3 pn | ra Be 25 Tara Era 
LAS eni Je “JG J3) ui LS 3 
tut 


OA Si UB bg BL JR EA 


(Ii “JU (ana aa Bai Lali Kontol 


« 


Ye 


sunan Put BUAS GI 


396 


Hilyatul Auliya" 
Ie Pa 8 -..£ 9 04 2. - 20 3 Ta 
JB adlh SU LS Y Se aah LSI 
Wang Sa LX OE (» 8 00... 0. A4 0 —. 
de hb “Ju CET mp9 JP 
ai 2... an 3 2 
Bl 3 2 


«3 ap J3 


? 


SY ant ae ANE Klas 


«- 


A9 Ae DC Sub Gi Ae 
TAS AI Aa Ai TU bg BE AI 
Yg IN IS II AN 
Jb KI os lo Susu 

Menata EA SPSS 


£ 340 3 o- $$. 


OP ai er PL GP mat oke 


- Penang 03 o y o- 40 AA Pd Ae TAG “ a- 


SE Vga, Kaban Kemin bb ea ea MG 


. 


3617. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim 


397 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Yusr Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Zaid menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ibnu Al Munkadir berkata: Ada seorang 
yang menitipkan seratus dinar kepadaku, lalu aku katakan 
kepadanya, “Wahai saudaraku, jika aku butuh maka aku akan 
memakai uang ini setelah itu akan aku ganti.” Dia menjawab, 
“Baik.” 

Lalu kami mempunyai kebutuhan, lalu kamipun 
membelanjakannya. Lantas datanglah utusannya menagih uang 
tersebut, akupun mengatakan, “Aku mempunyai kebutuhan 
sehingga aku membelanjakannya.” Ibnu Al Munkadir melanjutkan, 
“Dan di dalam rumahku tidak ada apa-apa (untuk menggantinya).” 


Akupun berdoa, “Wahai Tuhanku janganlah engkau 
hancurkan sifat amanahku, dan berikanlah aku kemampuan untuk 
menggantinya.” Kemudian aku keluar, lalu ketika aku 
melangkahkan kaki untuk masuk, tiba-tiba ada seorang yang 
menepuk pundakku, tapi aku tidak mengenalnya. Dia memberikan 
kepadaku sebuah pundi berisi seratus dinar, lantas Ibnu Al 
Munkadir mengganti uang itu. 


Orang-orangpun tidak ada yang tahu dari mana datangnya 
uang itu. Mereka tidak mengetahui siapa yang memberikan uang 
itu sampai Amir dan Ibnu Al Munkadir wafat, barulah ada orang 
yang mengabarkan, “Aku diutus oleh Amir -putra Abdullah bin 
Zubair- dengan berpesan, “Berikanlah uang ini kepada Ibnu Al 
Munkadir dan janganlah engkau ceritakan hal ini sampai aku atau 
Ibnu Al Munkadir meningga?.” Dia melanjutkan, “Akupun tidak 
menceritakannya sampai mereka berdua meninggal.” 


398 


Hilyatul Auliya 


Ma'n bin Isa meriwayatkannya dari Malik bin Anas dengan 
redaksi yang beda, namun maksudnya sama, dia berkata, “Lalu 
Amir bin Abdullah bin Zubair mendengar hal itu (masalah yang 
sedang dihadapi Ibnu Al Munkadir), lantas diapun menimbang 
dinar dan pergi membawanya. Ketika Muhammad (Ibnu Al 
Munkadir) sedang sujud, maka dia meletakkan uang itu di 
sandalnya.” 


Lag JG SI X5 Ep Jah Gas Ly 
HASAN » Jaa Ju daa ae ea Gua 
Na Aa cool 3 A gn Kn Aa 


3618. Ishag bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf Al Hisinjani menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan 
bin Uyainah berkata: Muhammad bin Al Munkadir berkata, 
“Seorang ahli fikih dapat masuk di antara Allah dan para hamba- 
Nya, maka lihatlah bagaimana dia masuk.” 


399 


Hilyatul Auliya" 


Ae bia - 4 0 BD. E 
YG OLX ep Iban gal 


- 


ra 
8.9. 


aa MELI 


| 
Lo.  - oo. o BG. 3 R0 3 - 0 AG - 

2 OA sa o | - 8 2, 6 - se nan Go 4 
PAKE ul yP Ola KAS NI 23 UI 


N A -09 2 2... 

202 Omg Al oa JP AA Ul JG 

3619. Ayahku dan - Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Abdul 
Jabbar bin 'Ala” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ionu Munkadir, dia berkata, “Orang ahli fikih 


bisa masuk antara Allah dengan para hamba-Nya.” 


, 0-20 EX0 1G. 3 - 
A—aPan jp Kb Op Kaban Vid —YUY 


& 0-2 “-90. 


Y “ F3 Hg G- 3 303. | Pane 
Al ha A5) al bo i— (ha Cp ee KL A— 


0. J3 9 4 0 


Ga « HI IA BA EN AS 


So. 3 Ta 


“ 


gag... € a02 an 2 Lai 
Sa CD gal TAKE Ha eni CS yaa! 
PN Ona MA 2 ut Ban AK Ke 


23 


bae KA Be kab ia 


400 


Hilyatul Auliya' 
ea Aka La M1 


C3 AL hua PJB US Pa Je SA 
Ie au 


3620. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul 
Karim menceritakan kepada kami, Hamid bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Al Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi 
Ayyub menceritakan kepada kami, Husain bin Rustum Al Aili 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Muhammad 
bin Al Munkadir berkata, “Sekiranya seluruh besi yang ada di 
dunia ini dikumpulkan, baik yang telah musnah maupun yang 
masih ada, pasti tidak akan bisa menyamai rantai yang disebutkan 
oleh Allah dalam Kitab-Nya, Dia berfirman, “Kemudian belitlah dia 
dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta' (@s. Al 
Haaggaah (69): 32).” 


2S Wa OJO 13 SALA Gie UYA 


Y: Pan yg dan Sa 
PA HE Oya Oa Kane 


401 


Hilyatul Auliya” 





3621. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al 
Munkadir berkata, “Janganlah kalian bergurau dengan anak kecil, 
sehingga kalian akan menyepelekan mereka dan merekapun akan 
meremehkan hak kalian.” 


0 @- £ 


AK 3 IG aa 2 aan 
Ia : JU aa 5 ja GA TA 
KOS LI dana Of SG KE ah at 


3622. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sawwar bin Abdullah Al Anbari, Bisyr bin Al 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku duduk 
bersama Muhammad bin Al Munkadir, lalu ketika dia hendak 
berdiri, maka dia berkata, “Apakah engkau mengizinkan (aku 
untuk berdiri)?” 


ana an tni AG - 4 


Pa 


2 


hi es Sahni apa tag Pa 


402 


Hilyatul Auliya' 


JB ISI AJA JP IP ta 
SANG PI 3 PE ale BI 


Pa ” 
- 3, 0 


Kan 2 Ng J3 cola Ag Y, dpl 


AN 


43 


Ke Lanal 5 SI Ab ai of IE Hp 


4 Pd PP 7 
Knp la CKD 


g she £ 5 “ap 1 » 3D. 8 TA 


2G BS yh ana yh He Te na 
BELA Lo 3 ay ae 
“ AN Ta, Five Gratl Ia ES Enya 
Aan Oi Sh aah G3 29 HA 5 IA 
Bh 


BP dag IR IA) SBY Asta yi 


Pa d Ja ee Se & BI 2 da3 (Aas 


403 


Hilyatul Auliya" 

340 AG 3 02 30 2 3 X AE ab ai 

OI Inng AS Ya I Cia Opi, 
- NN Rn 3 Le Ra LG 3D Hua 
as Pas Ob des ep Ola 3 (49 gw 


o-X 4 0 “ 0f,. “8 - Z0- Pa 

BP ca "NYI, ai Cp US Saga 
: ve £ - aa 3 2 Me A.A OA. 3 Pd 
CGI Ah UG Cabang MIL, 
0 3430” Co 30 A2 oa. 
BI ia Ur TU 
3623. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Al 
Aswad menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa 
menceritakan kepada kami, dari seorang lelaki, dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dia berkata: Adam $& tinggal di bumi, dia tidak 
pernah menampakkan kedua gigi taringnya (tertawa) dan tidak 
pula mengangkat kedua matanya. Dia hanya berkata, “Aku masih 


malu kepada Tuhanku untuk mengangkat pandanganku ke langit 
sejak aku melakukan apa yang telah aku lakukan.” 


Muhammad bin Al Munkadir meriwayatkan secara musnad 
dari beberapa orang sahabat, diantara mereka adalah, Jabir, Abu 
Hurairah, Abu @atadah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas dan yang 
lainnya x&. 

Diantara para tabi'in yang biasa meriwayatkan darinya 
adalah, Az-Zuhri, Sa'd bin Ibrahim, Zaid bin Aslam, Yahya bin 
Sa'd bin Sa'id Al Anshari, Abu Hazim, Suhail, Musa bin Ugbah, 
Yazid Ar-Ragasyi, Ali bin Zaid bin Jud'an, Ayyub As-Sakhtiyani, 


404 


Hilyatul Auliya" 
Yunus bin Ubaid, Muhammad bin Sugah, Hassan bin Athiyyah 
dan Aban bin Taghlib. 


Sedangkan diantara para imam yang biasa meriwayatkan 
darinya adalah Ibnu Juraij, Malik, Mu'tamir, Ats-Tsauri, Syu'bah, 
Al Auza'i, Rauh bin Haitsam dan yang lainnya. 


NA Ja & Pe His UT 
Sep Ma Ga Ka an kenapa 


3 - - 
o- mAL AG £ R9 
na ll 2. Ina US an KL A— TE W— 


Ia J6 th Ju SAS eh AAA 


Lg Ia 


oa. 


Lala ola JAN GA ate Ui ol Lalang 


“ 


“ 


“ 


SEA Ko Jp) Kie LS 1G KAL 
Sa te sala 3 SA Ran 
aa Ia ot 3 Te y " 8. 30 03 9. 
ansuaka oi 


AB S9) Kn Kel Sa Aa "3AA Iban mo 


3. 0 Pa 


0g Anu sala 


405 





Hilyatul Auliya" 


3624. Ali bin Al Fadhl bin Syahrayar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Sa'd bin Ibrahim, dari Muhammad bin Al Munkadir, dia 
berkata, “Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah bahwa Ibnu 
Sha'id adalah Dajjal.” Maka akupun bertanya kepadanya, 
“Mengapa engkau berani bersumpah atas nama Allah?” Dia 
menjawab, “Sesungguhnya aku pernah berada di sisi Rasulullah &, 
lalu aku mendengar Umar bin Al Khaththab bersumpah atas hal itu 
dan Rasulullah # tidak mengingkarinya.” 


Hadits ini shahih, muttafag 'alaih dari hadits Syu'bah. Ibnu 
Ma'dan juga meriwayatkan dari Sa'd dengan redaksi yang berbeda 
namun maksudnya sama. 


. 
LG 


Tara Hg - SR Pn Ka— —yTyYo 
an spa 


Na aga 3 Ta 
Ai "3 PRA AE La Ip ya 


Jae maba of ss 


” # La 


2 2g Too 
Ls ul JB Ud la 


tg ” “ P BT 
: OS 3 


. 


B0. Kara 
Sp Dal 


Pa 


ng 


406 


Hilyatul Auliya' 


0. 3 5. 


Ime AV Io aa 2s $ KK 
AS Oi Kabah 3 cepal 


3625. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Bukair menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd 
menceritakan kepadaku, dari Yazid bin Al Had, dari Abu Hazim, 
dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir #8, bahwa orang- 
orang Yahudi biasa berpetuah, jika seorang istri digauli dari arah 
belakang, maka anaknya akan jadi juling. Lalu Allahpun 
menurunkan ayat, “/stri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, 
maka datangilah ladang kalian itu dari manapun kalian mau.” (Os. 
Al Bagarah (2): 223). 


Atsar ini shahih. Banyak yang meriwayatkannya dari 
Muhammad bin Al Munkadir. 


(al c Blbatal 23 Kaka CA — PLN 
PO pa Nay Kis 


(aa gg Be mai Hua (nia kaga Ka P) 


- 


A0 3 “. 


Blm 0 JASA PMN AS 3 Ny Gis 


AE ai rab SP toa Gi AS AS 


. 


407 


Hilyatul Auliya" 





Ja : JG A3 ra BAP AS 
PE Sa KAN A ga 
dye) SA at YR 134 “Ist BUS AG ai 


- Na 
P. 
- 


13 La ai Sa ng ale bi 
Tag ale Ai aa Al ipa Aero 2 


0. 


Asa Ah ia Ce Ul KAS 
JB 3 Be Id mh 


3 


s BA - sa y P3 P 
SUN IL Ily le AI Gale AN Spa) 
Ja Un La dr Ba 


o £ 


Asu as AAN (Bah V5 1 


“JS Catan “ at 


5 aga 


ad 


IN 


2 a"$£.. Pd 
PI A3 Ol ye ia 


2 ge Tatar 20 an “Ls - 3 Ie 
Sd ai Ba Su I 55 


ale Th 3 Ca Oya y G3) eri ae 
Gayam an 


3626. Muhammad bin Ishag bin Ayyub dan Abu Bakar bin 
Khallad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 


408 


Hilyatul Auliya" 


Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada 
kami, Minjab menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Amr bin @ais 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Jabir bin Abdullah #5, dia berkata: Ayahku terbunuh pada 
peperangan Badar, dan berita itu sampai kepadaku. Lalu aku 
menyambut (pasukan yang baru pulang), ternyata mayat ayahku 
ada di hadapan Rasulullah #& dalam keadaan terbungkus. Lantas 
aku hendak mengambil kain itu dari dirinya, namun para sahabat 
Rasulullah #& melarangku karena mereka tidak ingin aku melihat 
kondisinya yang terpotong. Sementara Rasulullah & sendiri duduk 
dan tidak melarangku. 


Ketika pakaian penutupnya disingkap, maka Rasulullah & 
bersabda, “Para malaikat senantiasa melindungi dengan sayap 
mereka sampai penutup itu disingkap.” Kemudian, selang 
beberapa hari setelah kejadian itu, beliau menemuiku dan berkata, 
“Wahai anakku, maukah engkau aku beri kabar gembira? 
Sesungguhnya Allah & menghidupkan ayah kalian, lalu Dia 
berfirman padanya, 'Berharaplah' Lantas ayah kalian menjawab, 
Aku berharap Engkau mengembalikan nyawaku dan Engkau 
mengembalikan aku ke dunia, supaya aku bisa terbunuh sekali lagi" 
Allahpun berfirman, 'Aku telah menetapkan bahwa orang-orang 
yang telah meninggal dunia tidak akan dikembalikan lagi” 


Hadits ini shahih, muttafag 'alaih. Syu'bah dan yang lain 
meriwayatkannya. 


409 


Hilyatul Auliya” 





3GB 


0 OA o 28 4 0 AG 


h 0 Th Bara 1 0G. LX X0 Ae kan 
cr £ — » CO Ja 

8 0 - A - Bg. 3 3 0 an Pap Ta 
aa Cod Chorus Up Lawas Lulo TURN 
F4 
| 


Pa 3 
Iyo 0 


Sa al pa bb ag ala al 


“ 


- - oo. B4 - PP 
Dae SP AK op Kaban LP Ciaia 
2 - - 


# Z Pd 
OS OA 


Aaja Sal pa Gp Ol JB 


3627. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Muhammad bin Hatim menceritakan 
kepada kami, Syu'bah bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Ishmah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Musa bin 
Ugbah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Jabir bahwa Rasulullah & menusuk pinggang Abu 
Ubaid (dengan jari beliau), lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya di 
sini terdapat pinggang kecil yang beriman.”7? 


Hadits ini gharib, dari hadits Musa. Ishmah meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


72 Hadits ini sangat dha'ifjika tidak maudhu ". 
HR. Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya (7/163). 
Di dalam sanadnya terdapat Ishmah bin Muhammad, yang mana Adz- 
Dzahabi mengatakan tentangnya, “Dia matruk.” 
Ibnu Ma'in mengatakan, “Dia memalsukan hadits.” 


410 


Hilyatul Auliya' 


Ara una aa OLS Ci -YAYA 
Bata ata ME Ca. dab yA 
Kata Nae ge Sa Pe Aa Sah 


N 


A Ig, J8 LB Kaler PKN 5 SAS 
TAN sad op Ja ih ale Ai Ja 
NAS JB MAY BAYI IE KKS 
MA Ob) KN ta ala 


LL op Kaban LA yA 
Y : 

3628. Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad Al Karkhi menceritakan kepada 
kami, Abu Al Azhar Muhammad bin Ashim As-Sulami 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada 
kami, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda kepada 
seorang lelaki dari Tsagif, “Apa yang disebut muru 'ah (akhlak 
terpuji) diantara kalian?” Dia menjawab, “Bersikap adil dan 
perbaikan (reformatif).” Rasulullah & bersabda, “Begitu pula 
diantara kami.” 


411 


Hilyatul Auliya" 





Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dan Sufyan. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari hadits Muhammad bin Ashim. 


3 o- 


AA Oh ALI A2 CAS -—yaya 
Pe Ke ae al 


Saga Op PS Da IA yah aloe Sa aa | 


3 0 


JG aa PAK 3 Kah der gl up 
Pe PA 5. s2 3, y tg ae 
ag Uya lag Ke lo Ml Iya, JB 
PG 0. C3 o . "3 Pd ? “Tor 0E # ks 
Ae PA AG aa per Anam AI Aa 


--3 3 Ta Pa 0. 

NAGA Hb dala JALAN Oh 
Ro $ Az BB. 3 - . - o “ 4 
- 3- - 


NP AP APN UP - 3 4 0 


» : £ 
HAB HA RKA 
3629. Abdurrahman bin Al Abbas Al Warrag menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Daud As-Sijistani menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Sawwar Abu Al Ala” menceritakan kepada 
kami, Umar bin Musa bin Al Wajih menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang meninggal pada hari 
Jum'at atau malam Jum'at maka dia akan diselamatkan dari siksa 


412 


Hilyatul Auliya' 
kubur dan pada Hari Kiamat dia datang dengan stempel 
syuhada.”73 


Hadits ini gharib dari hadits Jabir dan Muhammad. Umar 
bin Musa meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Dia 
adalah orang Madinah dan padanya terdapat kelemahan. 


s 
2 AG 


se Dung Dika W— — YA 
2 0 As 3 “5 5 : sa - o 
BD. 3 90 3 Te £ 2 0 3 
EPA NA (cela YI Okgse 
petang ale 3 ae Pn Bas JB :JB 
- - o “ . Ps : 21. - 0 kasa 3 
Ar Fade Uh 2 yr Ola ane Pl 

2 

vc. 0 » ora - o P 0 or 
3630. Ahmad bin Ishag bin Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Kurz menceritakan 
kepada kami, Umar bin Shuhban Al Aslami menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata: 


Rasulullah & bersabda, “ Carilah kebaikan di sisi orang-orang yang 
mukanya bagus. 14 


73 Hadits ini hasan. 

HR. Ahmad, dari hadits Abudllah bin Amr. 

Al Albani meng-hasan-kannya dalam Ahkam Al Jana 'z hal. (50). 
74 Hadits ini maudhu'". 


413 





Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Jabir. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari hadits Sulaiman, dari Umar. 


Cb ha ep Ml KS SAS YA 


Pa - Pe Be PP Ud £ 6 - Pd 30 3 2 3 
KLA— ella 5 913 1 KLA— AL PA 
g - o d : A o- 
- o (PB, o A3 0 c2.8 39 
Ar PAKAI 3 Kaua UP CAS H3 Alb 
a og P 8, : Pn x 0: y, PJ sad 2 Pn 
A 310 8... - .... - N - - 0 £ 
Ogan akan B Hlpprg LL OLI JSI 
BP, - 28 Pan 2 2 gag PaNaN Aa 
cab3 selai Alabi :JE Sl 2 Ga :EG : JG 
Hn ' - o- TN : - o 2 - ai 
abal, Calo 3S Iemea Ia ASI 
" . .“ G ng Z 
ABU 33 giaa Spa 
3631. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Thalhah bin Umar 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Amal yang paling 





HR. Ath-Thabarani dalam A/ Ausath dan Al Bazzar sebagaimana dalam 
Majma' Az-Zawa “id (8/194). 

Al Haitsami mengatakan, “Dalam sanadnya terdapat Umar bin Shahban, dia 
matruk.” 


414 


Hilyatul Auliya' 


utama adalah iman kepada Allah, jihad di jalan-Nya, dan haji yang 
mabrur.” Dia berkata: Kami bertanya, “Apa haji mabrur itu?” 
Beliau menjawab, “Memberikan makanan dan ucapan yang 
baik.” 75 

Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dari Jabir dan 
redaksi yang terakhir masyhurlagi tsabit. 


GA 20 Y, 2a0- 9 


PA Kai Koe Cp Al XS Kan —YUYY 


Pa - 
8. 


o 2 o- 6 - Pad £ 3 9 na “ 
23 Mm KE SIS PS Al ey Kaban Kid 


a 


& o- o 2 GG au g # 
Kaban 2 CLS op dag Vida calah ai 
al n geng 2) V5 JG Car Na CAS 

- - 2 - 


1 AP 20 3 0 TT -. 05 Bg Aa er Ni (P 
1JBG CEK 9 Ob elang Ma AI ee 
Lai GB RU YP YG Ip We Iin 


2 - H4 Pa) £ 4 Pi - Ego o- 

5 ASI mall Uya UU Core 
3632. Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Umar menceritakan kepada 


kami, Abdul Majid bin Abi Rawwad menceritakan kepada kami, 
Balhath bin Abbad menceritakan kepada kami, dari Muhammad 


3 
Pa 


75 Sanadnya sangat dhaif karena terdapat Thalhah bin Umar Al Makki Al 
Hadhrami. 
Ahmad mengatakan, “Dia matrukul hadits”. 


415 


Hilyatul Auliya" 





bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata: Kami mengadukan 
panasnya padang pasir kepada Rasulullah &, tapi beliau tidak 
menggubris kami, kemudian beliau bersabda, “Mintalah 
pertolongan dengan mengucapkan 'Laa hawla wa laa guwwata 
ilaa billaah, karena kalimat ini mampu menghilangkan tujuh puluh 
pintu kemalangan, yang paling rendah darinya adalah 
kesusahan.”76 


Ad Dang Jaan KAL pay 


o 3 u AN Hae clan gd Ian 


5s. 


pa Gas Si Oi aa Ga cg Ia 


3 


aa al AG dls "3 on Gis 
ea “G bg sa ah Karan cdto 


TN 


“ 


“ Ca o Or An £ -£ g . 2g 
Ona Ig Ul sd Ga 


76 Hadits ini dha'1f | 
HR. Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir sebagaimana dalam Majma” Az- 
Zawa “id (1/306). 
Al Haitsami mengatakan, “Dalam sanadnya terdapat Balhath bin Abbad, dia 
dianggap dha if oleh Al Uggili, tapi Ibnu Hibban menganggapnya tsigah. 
Ibnu Hajar menyebutkannya dalam A/ Mathalib Al Aliyah (256), dia me- 
musnad-kannya kepada Ibnu Abi Umar. 


416 


x 


Hilyatul Auliya 


0 - Pe On an BS. , - o “ 2 
Pan La 29 J (Olu—g Kobe eh Ca AL 
3 Te na eh £ 3 0 R -E Pn Gan Nge 
DD Ieh d9 (GAY Y! S3 Lag Olu— 


ag. E 20 PN akun “G2 g- 
hah Ber Somad 2 02,3 ss 


3633. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf bin 
Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, Al Awza'i menceritakan kepada kami, 
Hassan bin Athiyyah menceritakan kepada kami, dari Jabir, bahwa 
Rasulullah & melihat seorang lelaki yang pakaiannya kotor, lantas 
beliau bersabda, “Apakah orang ini tidak memiliki sesuatu untuk 
membersihkan pakaiannya? 


Beliau juga melihat orang yang rambutnya acak-acakan, 
lantas beliau bersabda, “Apakah orang ini tidak memiliki sesuatu 
untuk merapikan rambutnya? 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dan Hassan. 
Menurutku, tidak ada yang meriwayatkannya dari Hassan kecuali 
Al Awza'i. Hadits Balhath bin Abbad diriwayatkan secara gharib 
oleh Abdul Majid bin Abi Rawwad. 


BA AAN 27 SALA IL —yart 


S0 2 0-4 Pa - 


Bo 2 16 - TN Bd 390 Air 0 : 


PN ah 


4 - red -9 
o - KA 18 . X0 8£ 0. AG 3 aa 
Oo Aa W— BAP AI Ud dah 


417 


Hilyatul Auliya" 
Si TA & Uran JB :Ju Aa 8 AE 

TN 2 aye 33 penak: y ea sa ale 
Moe BALI 853 ak Lor 


(-) 


Tor PA S3 II it ABI p 


. LO 4 0 “»X 


PA Diya KR Maan EA 





3634. Muhammad bin Al Muzhaffar Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Sinan menceritakan kepada 
kami, Hubaisy bin Muhammad Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 


— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, dia 


berkata: Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian merasa rezeki 
itu datangnya lamban, karena tidak ada hamba Yang meninggal 
kecuali disampaikan kepadanya rezeki terakhirnya. Jadi, 
bertakwalah kalian kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik 
dalam mencari rezeki, yaitu mengambil yang halal dan 
meninggalkan yang haram.”1! 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dari Syu'bah. 
Wahb bin Jarir meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


77 Hadits ini shahih. 
HR. Al Hakim (2/4), Al Baihagi dalam A/ Kubra (5/265). 
Al Albani men-shahih-kannya dalam Shahih Al Jami '(7323). 


418 


Hilyatul Auliya" 


ee bra Pai 5 JP Ga —y1ro 
An Na AN Pa WAN Kia dea 
pra Chan » Tea Keno Pata ar ee 


@ 


aa Para 3 21 P3 ol pa y£ Kabah 
' Ta Y n ana Bar (ah - 


3635. Ali bin Al Fadhl menceritakan TES kami, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Jarrah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr Al Agadi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad, dari Jabir, bahwa Nabi & bersabda, 
“Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di 
dalamnya kecuali yang diperuntukkan kepada Allah #5.” 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dan Ats-Tsauri. 
Abdullah bin Jarrah meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


78 Hadits ini hasan. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Zuhud (4112), Al Baihagi dalam Syu'ab A/ 
Iman (10512). 
Al Albani meng-hasan-kannya dalam Ash-Shahihah dan sunan Ibnu Majah. 


419 





Hilyatul Auliya” 





o 2 0-90 £ 29 3I9- 3 AB 
: : : # 2 Si AG - 
Oa LI CI 


# 


40 A PA NP ana 
Op Sa Kode alus 


"JB Cr na Kah ' s HL Ugal Oa 
Ann Date Binaan se ana 
ILY JB op lg al MI lo DI Jaw, JB 


Ok 0-07 s.. sz. £ 3 2g 0 Dai Dina BA al 
Io ab Sa | Ad Dad Y oa) al YI 


Fa UI Ss Aa Tas SK, RN 


2. , 


2. 8. & - o A - Ig 23 0. 
Cnler3 hama Key ea Kubah 215 a15 yag 
2 - 


OP Papan 
3636. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abi Usamah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Fa'id mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, dari 
Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
membaca "Laa ilaaha illalllah wahdahu Isa syarlikalah, ahadan 
shamadan lam yalid wa lam Yuulad, walam yakun lahu kufiwan 
ahad, (Tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi- 
Nya, yang Maha Esa, yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, 
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada 
seorang pun yang setara dengan-Nya), maka akan dituliskan 
baginya seribu kebaikan, dan barangsiapa yang menambahi 
bacaannya, maka Allah juga akan menambahinya.” 


420 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad dan Jabir. Abu 
Warga ' meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


& 

"G 
& 
y 
| 
MH 
-“ 
« 


- 


ai Ai 30 Ao 3 


va HB S3 Kara dun 2 kaga 


AL “JG an S3 g ASAM » Open 
TN ema nga ura TNA Na pang 


” “ “ 


N 


Ig de IS BAL IE SU 5 


AP adi 3 KL (apa RUN aa 


Ka o # SP z or 2 3 ca o, ye | Bu 
lia Ga VI AS Se IiaiN9 Kaban 
"20! 

3637. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Umar bin Ayyub menceritakan kepada kami, Daud 
bin Rasyid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 


Munkadir menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & memiliki dua pujian yang terkenal dikala 


beliau ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, yaitu ucapan “A/ 
hamdulilah ala kulli haal, (Segala puji bagi Allah atas setiap 


421 










Kk Hityatsil Anliya” 





keadaan)” Lalu ketika beliau ditimpa sesuatu yang disenangi, 
maka beliau mengucapkan, “A/ hamdulillaahi rabbil aalamiin, ar- 
rahmaanirrahiim, bini'matihi tatimmush shaalihaat, (Segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang, dengan nikmat-Nya sempumalah segala kebaikan).”79 


Hadits ini gharib, dari hadits Muhammad dan Al Fadhl Ar- 
Ragasyi. Kami tidak menulisnya kecuali dari sanad ini. 


“G- @ -...9 Lo $ 4 o- AG - 
L Ci PIL Ia al Ss Ul 
Pa au 38-3 - 50 - 0 

"Jk AKA Pas Sama Wa— (da Pas Jsslasl 
Pa a.. Td ag Oi aa IA 5 "Tgn - 
Jl Cidabe Ka Ka STATS 13318 aa JB 


P3 A Lor 9 o £ PA or- Aa “5 8 4. 
AE TNI Peng bh Io 
om 0 2 “3 0 £ 

Yep (3d Lean 

3638. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 


kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ismail bin Ulayyah menceritakan 





79 Hadits ini hasan. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Adab (3803), Ahmad (2/117): Al Hakim 
(1/499). 
Al Albani meng-hasan-kannya dalam Sunan Ibnu Majah, cetakan Maktabah 
Al Ma'arif - Riyadh. 


422 


Hilyatul Auliya 


kepada kami, Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Abu Matadah berkata: Aku mempunyai rambut 
tebal yang bagus lagi keriting, lantas Nabi & bersabda, 
“Perbaguslah ia.” Maka, aku meminyakinya dua kali dalam sehari. 


E 
KB 


Ka Pa era ee or sal Kd —YUYA 


DA Aa : Ie Bb Ne sala NAN 


Ki sana Sl dd 


“9 


KA Ea up VE ea 3 IL 


AA 3 ena ea 


N 


42 


3639. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Suwaid bin Sa'id 
bin Ya'gub bin Al Walid bin Yusuf Al Madani menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad dengan redaksi yang sama. 


Hadits ini gharib dari hadits @atadah dan Muhammad. 


Kami tidak menulisnya dengan sanad pendek dari hadits Ibnu 
Ulayyah kecuali dari hadits Ahmad. 


0 OA o 2 30 AG. & AS - 
Ho L ea Op Kebun Wa —Y14. 


423 


Hilyatul Auliya" 





T-o5 PI 


BP BP ab EL 3 Mi 
Se Ir YG JB AE oi ob ALA 
2 ta La ng ale Ai 

2 


3640. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Aban As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Salim menceritakan kepada kami, dari Ali bin Urwah, 
dari Muhammad, dari Ibnu Amr, dia berkata: Rasulullah 2 
bersabda, “Barangsiapa yang menuntun orang buta sampai empat 
puluh langkah, maka wajiblah surga baginya.” 


Si Apa JI 25 II AS AL ran 


X0 1” o- & @. £ . 0. 


Oi Pra SA lahan G3 Krn GAS OKE 


“ 
e o 0 8I9- £ 2 2. 


GP GAS GP ON Gi USA UAS aah 
Ta EM Pe Bp 5 Gabe 


80 Hadits ini maudhu'" 
HR. Abu Ya'la (5587), dan Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (13322), 
Al Haitsami dalam A/ Majma”' (3/138) mengatakan, “Di dalam sanadnya 
terdapat Ali bin Urwah, dia pendusta.” 





424 


Hilyatul Auliya 





aa aa Pa NIK Pk Tama Aa, An 
PAI Aa oa Ala 8 Haa Ol Sos :JB 
GAN AB IP dia EN IN 3 SE 
#N 2 . 2 H - 


- A 
0 (-) . 


- - Hd Ska Dp BA NP £ 
aj D pori 3) Olaibin 423 dl A51 boru A9 


or Fe o Bo AA - 4 - 
Store ul GS Jaran Lada 0g KA ee 
o - Lo. II 
(ON cu Pa Le seo CI Ph YI ee 
AL0 -3 A0. Se 9 2 2. 


3641. Abdullah bin Khalid Al Fagih Al Makki bin Abdan 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Umar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Muhammad, 
dari Jabir dan Ibnu Abbas, dari Nabi &, beliau bersabda, “Aku 
diizinkan untuk menerangkan tentang seorang malaikat yang 
termasuk pemangku Arsy. Kedua kakinya berada di bumi yang ke- 
tujuh, di atas tanduknya terdapat Arsy. Jarak antara ujung 
telinganya dan bahunya adalah sejauh terbangnya burung selama 
seratus tahun.”81 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad, dari Ibnu Abbas. 
Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Ja'far, dari Ibnu Ajlan. 


81 Hadits ini shahih. 
HR. Abu Daud, pembahasan: Sunnah (4737), Abu Syaikah dalam kitab A/ 
Azhamah (3/948, 949), nomor (478) dengan redaksi senada. 
Al Albani men-shahih-kannya dalam Sunan Abi Daud. 


425 


Hilyatul Auliya" 





Sementara hadits Jabir diriwayatkan oleh yang lainnya dari 
Muhammad. 


Jean Op pinta Op AL AS SAS YAN 


£ 
A0 £ 


Aa aa ia 2 SA Ta cah X5 n 
Oa aa SAN 2 0 TA pb (— 

Aa So pl le Po LA Ba Tg 
benak aan Sh AN EP, 3 NA 


A3 


PA Tk gal ya ale 3at 2 — Tn 

Pi mart 1g Pala naat 
Ba 933 Aa Tr 0 Tea day Ya 
PA ol SAI aa La ja Gp 
PE DA Y CAK 
i | | TN 
dala 

3642. Abdullah bin Ja'far bin Ismail bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan 


kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Usamah 
bin Zaid Az-Zuhri dan Ibnu Al Munkadir, dari Anas bahwa Nabi 2 


426 


Hilyatul Auliya” 





shalat Zhuhur di Madinah sebanyak empat rakaat dan shalat Ashar 
di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat.82 


Hadits ini shahih #sabit muttafag 'alaih, dari hadits Ibnu Al 
Munkadir dari Anas. 


Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij meriwayatkannya darinya, juga 
dari Ibrahim bin Maisarah dari Anas. 


Hadits Az-Zuhri dan Ibnu Al Munkadir ini tidak kami tulis 
secara keseluruhan kecuali dari hadits Ibnu Wahb dari Usamah. 


(221). SHAFWAN BIN SULAIM 


Diantara mereka ada pula seorang mujtahid yang menepati 
janji, ahli ibadah yang dermawan. Dia adalah Shafwan bin Sulaim 
Az-Zuhri. Dia memiliki kesungguhan dan kecukupan dalam 
kehidupan dunia. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawuf adalah rela 
mengeluarkan harta demi menepati janji, dan menanggung beban 
demi menghindari sikap tidak peduli. 


0 Lo Aro -— an 


Pkn Ujian Op Ma GAS SY 


£ 
Ha - P. 8 Ao AD 3 0 


2 Wa Ta et Wa— AA Sauna DD 


82 HR. Al Bukhari, pembahasan: Haji (1547, 1548) dan pembahasan: Jihad 
(2951). 


427 


Hilyatul Auliya" 





Gu a Ea 0 La Oa na BA 30 
"JB cajl— El C3 BA JS Cile (Ilamna j 


. 


. Ao. aa - 

SS BK el Oni Ae 
. “ng ) & Jd 

3643. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, Abu 
Umayyah menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Shafwan bin Sulaim 


menemaniku ke Makkah dan dia tidak merebahkan diri dalam 
sekedup sampai dia kembali.” 


B3 - y 3 o-— “ 


J— —YT 44 


Ie Bai aan ah Oa 


pia dot Ela gs Gi Lah Sia 
Ad ARA Hal 5 Arin DS -3G 
II bia H Le 3 es 

Tn 


3644. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 


428 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, Abu Umayyah menceritakan kepada kami, Ya'gub 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Salim 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Pada musim panas 
Shafwan bin Sulaim shalat di rumah. Sedangkan jika musim dingin 
maka dia shalat di atap rumah agar tidak tertidur.” 


, 


s. Pap 


A— s0 ee 8 VE 2 d— —YY£0 


Kay JASA 5 Sa Ga 2 Abg sub 
3 da Ujko OS :JE me DG Ea 
ee 2 Peran Pe 22 


- 38, - 

5 yi & ) 233 5, TE 2 Ing Be 
Mo, 4 . 2 au 0. ta. 2 & 
ab BB Uh Pelat JAN A3 Ta dal Yin 

3645. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Husain Al Hija'i menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Muhammad Al Farwi menceritakan kepada kami, 


Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dia berkata: Pada 
musim dingin Shafwan biasa melaksanakan shalat di atap rumah, 


429 


Hilyatul Auliya" 





sedangkan pada musim panas dia shalat di dalam rumah. Dia 
tetap terbangun, baik pada musim dingin maupun musim panas 
sampai pagi hari.” 

Kemudian Malik berkata lagi, “Ini adalah kesungguhan 
Shafwan yang kamu ketahui. Sungguh kakinya membengkak 
karena seringnya shalat malam bahkan sampai seperti bersisik dan 
tampak pada kakinya itu urat-urat yang biru.” 


(3 "JG a ak Pa —YAEN 


sada Z0, 


os aa aed ja 3, K3 5 25 
BE up ab pu Jep te 

3616. Al Husain bin Ali Al Warrag menceritakan kepada 

kami, Ubaidullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Yazid Al 
Adami menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Anas bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat Shafwan bin 


Sulaim yang bila dikatakan kepadanya, “Besok Hari Kiamat”, 
maka tidak ada lagi tambahan ibadah yang biasa dia lakukan. 


430 


Hilyatul Auliya' 





eh 
DA Bu. A 2 0 2 Ao. 9 


Al IS de —YULV 


o 
1 


4 0 IS 8 


C1 NA na 


- Bap era sa 5 MS NA GILA 


- 0 


# 13 Jani & Pa 5 Hg 


Ha OB Apa hi ik PN 


- 23 On KI JG Unggah yng Legal! 


- 


PEN an “JG ae Sh 


3647. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Ayyub Al Mugri'” menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Shadagah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Yahya Ash-Shufi menceritakan kepada kami, Abu 
Ghassan Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata —menurut sebagian 
cerita dia dibantu oleh saudaranya yaitu Muhammad— dia berkata, 
“Shafwan bin Sulaim telah berjanji untuk tidak membaringkan 


431 


Hilyatul Auliya' 


tubuhnya ke lantai sampai dia bertemu dengan Allah #5. Ketika 
maut menghampirinya, dia dalam keadaan berdiri tegak, lantas 
putrinya berkata, Wahai ayah, engkau dalam keadaan seperti ini, 
cobalah ayah berbaring”. Dia menjawab, “Anakku, kalau begitu 
berarti aku tidak menepati ucapanku sendiri.” 


P4 g 
0 .—.o£ 30 39. $ te 0 £ 


BA 3 KA 3 Kaban Up —YULA 
Bas AP oi Kaban Aj KA Gia du 
ES EA SE dB Ka il 


rd 
ora - 0 2 Pa o- 30. 2 #o Z £ 
152.33 net 3 Olah AS Jas 3 
395- a £ 


AP S3 Lu dh ka 


. 
£ 


- 


Ti AN UU eU OB GA KIS Sa o- 0 Ec 
"Il pion pr AS Ol MY ya eU 
3648. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami dalam kitabnya, Ahmad bin Muhammad bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Abu Mush'ab menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibnu Abi Hazim berkata kepadaku, “Aku dan 
ayahku menemuinya untuk menanyakan keadaannya (yaitu 
Shafwan bin Salim), pada saat itu dia berada dalam tempat 
shalatnya. — Ayahku tetap menunggunya sampai dia 
mengembalikannya ke tempat tidurnya. Lantas budak wanitanya 
mengabarkan kepadaku, “Pada saat kalian keluar tadi dia telah 
meninggal.” 


432 


Hilyatul Auliya" 


AG -  - 


— AN » Sal P1) Ka —YU4A 


e- o ag. Pn P Sa Lag” 0 30 AG. AA 
AS ISA aa “AE Inna) Gp Kapan 


2G 2 sada LE Pan (AI 


# 


Paid di pake Ih Aiko OS: Ao 


3649. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan kepadaku, Al Husain 
bin Al Walid menceritakan kepadaku, dia berkata: Malik bin Anas 
berkata, “Shafwan bin Sulaim biasa shalat dengan mengenakan 
gamis agar dia tidak tertidur.” 


PI Kaban ep S1 al Kas -yMo. 


X0 1G 4 


B ai bae Syed! Gl Oa AA "at ea 
Da6 IE IE bb KIA At 


- Jo 


# - sa 2 Ta A4 3) 2. 3 0 
Has Ska ea Ie CO gk Os 2 ab 


3650. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada 


433 


Hilyatul Auliya”" 


kami, dia berkata: Ali bin Abdullah Al Madini berkata kepadaku, 
“Shafwan itu...” Dia menyebutkan tentang ibadah dan 
keutamaannya. j 


£ 
o 34.090 £ 


KP 3 Kaban ep Kal AS —YTPA 


8 1. Ss. o La. 3 .o£ & 
Ke bea Ie Ae AYI | 
MT ba z C . “ai (— 


- 
303 3 9. 


Zo- 2 03 or, - "1A 3, - p Ta o- F3 
baja GP Ah Koja Table Aang ja 
Tor ar. Pang - . AP ha 2 SO ana 
olaet Ai) ad AI de Hip JL Ae 
ta 


3651. Ahmad bin Muhammad bin Adurrahim Al Amdahi 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muhammad Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Adami 
menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Anas bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Pada hari raya Idul Fitri 
atau Idul Adhha Shafwan kembali ke rumahnya bersama seorang 
sahabatnya. Lantas dia menyodorkan roti dan minyak zaitun 
kepada sahabatnya itu, lalu datanglah seorang pengemis yang 
berdiri di pintu, maka Shafwanpun keluar dan memberinya satu 
dinar.” 


434 


Hilyatul Auliya 


o BL Aa 80 1, 3 o- 


Teh K0 AB 3 F3 B- 


8 - sa. 420 re. Pa 
BIUS Ap Kaban BAD CAB 3 SI al Kab 


2 Ta 
& & 
Ba 3 38 oo & WOL AB 
.. 


Lo. Exa. 8 08 
(Olga gal Cod SA Iorur Up Dying d— 


pa gi Apio SAN IJE ai dp 


AE ab Pa AA Sa 
AB BE BE Jala 2 aa jan tai 
Gia DES Si Iin 3 dl, 
GJt jata LAI ale Ha Hata 


o 


Ot duet Uji 


- 03. 


(Otbsl LB Mala 63 S3) Mala Lp 


Sbasi 2Js ANN «a 


. 


| 


. “ 


Atas Abah "JB 


3652. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Rasyid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 
Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abu Marwan 
maula bani Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Pada 
hari raya aku pulang bersama Shafwan bin Sulaim ke rumahnya, 


435 


Hilyatul Auliya" 


lalu dia datang membawa roti kering.” Sedangkan Abu Yusuf 
meriwayatkan, “Dengan membawa roti dan garam.” 


Lalu datanglah seorang pengemis yang berdiri di depan 
pintu. Lantas Shafwanpun menuju sebuah lubang di dinding, lalu 
dia mengambil sesuatu darinya. Kemudian dia menemui pengemis 
itu dan memberikannya. 

Lantas aku ikuti pengemis itu agar aku dapat mengetahui 
apa yang telah dia berikan. Tiba-tiba pengemis itu berkata, “Dia 
memberikan barang yang terbaik yang telah Allah berikan kepada 
salah satu makhluk-Nya” lalu dia memanjatkan doa dengan tulus. 
Lantas aku bertanya, “Apa yang dia berikan padamu?" Dia 
menjawab, “Dia memberiku satu dinar.” 


BD £ 3 oo & o- 


Ae gi ERA Ge aa — YTorf 


EA Para sa Kera - eng an gn Sa 


Ie "3 


Sa Sia Pn aa JD Tar 
Ima 


3653. Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan 
kepada kami, Abu Ma'mar Al @athi'i menceritakan kepada kami, 


LN 


436 


Hilyatul Auliya' 


Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan 
bin Sulaim pergi melaksanakan haji dengan membawa tujuh dinar, 
lalu dengan uang itu dia membeli unta. Lantas ada yang bertanya 
kepadanya, “Engkau tidak memiliki uang kecuali tujuh dinar yang 
akan engkau pergunakan untuk membeli unta?” Dia menjawab, 
“Aku mendengar Allah berfirman, “Bagimu ada kebaikan padanya. 
(@s. Al Hajj (22): 36).” 


£ Pe 
0 -.@ 3G. 7. 9 £ 


ul v CE ee nTe Cl —YTo4 


#£ 
- o BD. RX X0 A- Oo 


Wa pegi An KN ig 
PS AE SIS Sea uda | 
Ia ah ah 9 Ol pa - JG 
SAN ek Sena : “JG dala Ara adl XS 
SA II EN Brad AS 
ab Oke Sl p3 dg AI Ita, 
Man ea Bah 3 


Kr sapa P3 L “JG ae, Ga et ng 
BUAS 3 LS HE U :JE alan 2 Apk 


437 


Hilyatul Auliya" 

J3 Ma Ti Pongea 3 A M3 
Tap, ea 3 Kari) 23 Tr SP and 
Aa AA ps ide EN AU 
Sean DB UB Oto et 
(AA GI ala JaG L 3 dan 
P9 ea ALS ag HSUNA On) Sl of 
HI Ah LA ga A3 
Tek su Celta H Opko AN AI 
LAN JB cela OH 1OU cpat Hi Sigra 
Ou ASI JM (ga LE S3 LE 
NN LGA ol VJB ash OP - 


£ 
P3 Id E | 


Caller Uh Uh de ter Kar Fera 


438 


Hilyatul Auliya' 


Up 2 ab TP Oya IA ES 


“ 





o 4 - 
Pa - - KAL YA .., Lag 


3654. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami dalam kitabnya, Ahmad bin Muhammad bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ayahku Katsir bin Yahya menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Sulaiman bin Abdul Malik datang ke 
Madinah, sementara Umar bin Abdul Aziz waktu itu menjabat 
sebagai gubernurnya di sana. 


Katsir berkata: Sulaiman menjadi imam shalat Zhuhur 
bersama orang-orang. Kemudian dia membuka pintu kurungan 
dan dia bersender di mihrab dengan menghadapkan wajah ke 
orang-orang. Lalu dia melihat Shafwan bin Sulaim yang tidak dia 
sadari. Lantas dia bertanya, “Wahai Umar, siapa orang itu? Aku 
tidak pernah melihat rona wajah yang lebih bagus darinya?” Umar 
menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, itu adalah Shafwan bin 
Sulaim.” Sulaimanpun berkata kepada pembantunya, “Wahai 
pelayan siapkan pundi berisi lima ratus dinar.” Lalu pelayan itupun 
memberikan pundi berisi lima ratus dinar itu. Dia berkata lagi 
kepada pelayannya, “Engkau lihat orang yang sedang shalat itu?” 
Lalu dia menunjukkan pelayan tersebut sehingga dia 
mengetahuinya. 

Kemudian pelayan itu keluar dengan membawa pundi 
sampai dia duduk di hadapan Shafwan. Ketika Shafwan 
melihatnya, maka diapun ruku, sujud dan salam, lalu dia 
menghadap ke pelayan tersebut sambil bertanya, “Ada keperluan 
apa?” Dia menjawab, “Amirul Mukminin memerintahkan 


439 


Hilyatul Auliya" 


kepadaku —ketika dia melihatmu— untuk memberikan pundi berisi 
lima ratus dinar ini kepadamu, pesannya agar engkau bisa 
mempergunakannya untuk keperluanmu dan keluargamu.” 


Lantas Shafwan berkata kepada pelayan itu, “Engkau 
diutus bukan untuk menemuiku.” Si pelayan itu berkata, 
“Bukankah engkau Shafwan bin Sulaim?” Shafwan menjawab, 
“Benar. Aku adalah Shafwan bin Sulaim.” Si pelayan itu berkata 
lagi, “Nah, kepadamulah aku diutus.” Shafwan berkata, “Cobalah 
engkau pergi untuk memastikan sekali lagi, kemudian kemarilah.” 
Pelayan itu berkata, “Kalau demikian pegang dulu pundi ini, 
sementara aku akan pergi (untuk bertanya kembali)” Shafwan 
berkata, “Tidak, jika aku pegang berarti aku telah mengambilnya. 
Tapi, pergilah engkau lalu pastikanlah, sementara aku akan tetap 
duduk di sini.” Maka si pelayan itupun pergi, lalu dengan segera 
Shafwan mengambil sandalnya dan keluar. Dia tidak lagi terlihat 
sampai Sulaiman meninggalkan Madinah. 


al En e aka » Ja pl Was —YY00 
IG - Ani” 0 4 0 si - 9 AG 4 DG ar 
. PN 


o 20 Sa 2. 0. Or Ig Y o- o 8 ,- 
Oa deg tr LI COlaan GAS bl IS Ep de 


se TA GA ne “2 2, - Te na Ta 
GP Coal 1 Olaie de so 1 ella jai 


sma 2IE Ker el il ja Aa j3 “ah 


Pa 


Hilyatul Auliya' 
One Dra te An aga ..”.? Pp Na Pane AA 9 5 2 Ma 
Pa La Ol yh Ol ghnp Ol ye Jus ul OLS 
. cor “ o 23 - 3 0. g ad “3 -9 ta 
AI 3 benua 0 Ta "JW ena A23 


Aga 6 Hn mpadi ai KA NT dp ISI 3G 
si 2 2 0 - 

3655. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Seorang lelaki penduduk Syam datang, lalu dia berkata, 
“Tunjukilah aku kepada Shafwan bin Sulaim, karena menurutku 
dia akan masuk surga.” Ada yang bertanya kepadanya, “Sebab 
apa?” Dia menjawab, “Sebab dia pernah memakaikan gamis 
kepada seseorang.” 


Lantas teman-teman Shafwanpun bertanya kepadanya 
tentang cerita gamis itu, lalu Shafwan berkata, “Pada suatu malam 
yang sangat dingin aku keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang 
lelaki bertelanjang dada, maka aku melepaskan gamisku, lalu aku 
pakaikan kepadanya.” 


Z “ 


38. 3 3 


2 IA ala METE aa 


Pap ” 2 . Pn") Pa 3 Tn “ “ - 

CAS Ce 5 della GAS CA Bl 
#0 rp AAA : Pa y Pap 1 o o 3 id 
Uas Iu JB cola BAD Cl AS 3 JS 








Hilyatul Auliya”" 

ora o sh an 2 2 2 Ha z ae 
: Pad : o Ps 3 - Kai o g 2 Pan 
SUb 3IEI Ale MISU AI Tio Il 2 Jas 
jan IE A £ 2 38 — 4 :7 #2 :g 32 Fed 
2, aul, ISI 1JG Cd daya 3 Cedlor OI 


“0 


4, SA -. PE £ . 0 £ Ban 8 - 
Cas NB Ul CM em MP3 ca 


SAN 


- 


o - e£ 4 o-, - £ Hata o- ai 5 0 T- 2 4 £ pd 
oa AI ga bad Car JI Kalam tm 
- - isi s 
- - - 
p 


PAN BAY aga IE ata Ya 


L 


data op Ikat Sg Lalai Gp jp dal 


3656. Abu Hamid menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Ismail bin Ali 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
bertanya kepada seorang penduduk Madinah ketika berada di 
Mina, “Tunjukilah aku kepada Shafwan bin Sulaim.” Dia berkata, 
“Jika engkau shalat Maghrib, lihatlah di depan menara, maka 
engkau akan menemukannya sedang duduk.” Aku bertanya, 
“Coba terangkanlah ciri-cirinya kepadaku.” Dia berkata, “Jika 
engkau melihatnya, maka engkau akan mengenalinya dengan 
| keadaan khusyuk.” Lantas aku melihat di depan menara, ternyata 
di sana ada orang yang sudah tua, lalu aku duduk di sampingnya 
sambil bertanya, “Wahai orang tua, apakah engkau orang 
Madinah?” Dia menjawab, “Benar.” 


442 


Hilyatul Auliya 





Aku katakan, “Pada malam itu akupun tidak bertanya lagi 
siapa namanya karena aku yakin itulah dia. Aku duduk di 
sampingnya dan tidak lagi bertanya siapa namanya.” 


AS 


Ka MAN ar ae GA -ytoY 


3 wo. 


AS Chan Up A3 13 BL CA Yaa 
Anti ia Naa 
SANA SAN ip ab ya ie 

A4 V: KT 


3657. Al Husain bin Ghailan menceritakan kepada kami, 
Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, @utaibah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari Shafwan, dia berkata: 
Tidak ada seorang malaikatpun yang bangkit dari bumi ini 
sehingga dia menucapkan, “Laa haula walaa guwwata illaa billaah, 
(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 


Ja Na ee TA Ta —YTOA 


£ 
Bg Na ea 213 & OA KG 


SIS laa Cp AN ASe MO Aas 


443 





Hilyatul Auliya” 

ba OS JB Oao 15 9yaP Eh Naa 

3, dd y Egg 2 AS An NA 
43 Bo Yy ap TA 


3 P4 

Oo Am ... 8 - Aa Oo - aa an 
"NI dbs Op Alam 2 Olgiap Iial 
P3 


jaan op AL AS AI AS Oi aer) Ul Ha 


Anh 2 de san) 2 ye AS 9 
Can AS La ah ALA aa 
B3 ak ag ea Aj Aa ia A5 IS 


a AS 3 lah AN 3 Gates GA » XS 


OP Ie Pe ae YAN Gb yi 


Cpetar Mi GE SP PA Ae 


(habun an ap Cjr Be BU, Ula » 
ng PIMNOET BUY 23 Kygo 


LS LIL yag KAN ap 0 533 


Hilyatul Auliya' 


“ 
3 “. . tr “ 


o : Bs o 
CASE 23 Kaban Ah AS NG”, 
A4 0 (na - 0 AG. AA Ca 4 0 Pd 
ae Jaja Fa Aa Aoa 9 AS Up Sm yag 
3658. Al Hasan bin Sallam menceritakan kepada kami, 
Ja'far menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari Shafwan, 
dia berkata: Abu Muslim Al Khaulani berkata, “Dulu manusia itu 


adalah dedaunan yang tidak berduri, sedangkan kalian sekarang 
adalah duri yang tidak berdaun.” 


Shafwan meriwayatkan secara musnad dari beberapa orang 
sahabat dan dia melihat mereka, antara lain adalah, Anas, Jabir 
bin Abdullah, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Amr, Abu 
Umamah bin Sahl bin Hunaif, Tsa'labah bin Malik Al @urazhi. 


Dia juga mendengar dari para tabi'in senior dan dia 
meriwayatkan dari mereka, seperti Sa'id bin Al Musayyib, Abu 
Salamah bin Abdurrahman, Urwah bin Az-Zubair, Salim bin 
Abdullah bin Umar, Hamzah bin Abdullah bin Umar, Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf, Atha' bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, Nafi' 
bin Jubair, Al @asim bin Muhammad, Thawus, Ikrimah, Nafi', 
Dzakwan Abu Shalih dan lain-lain, baik kalangan Anshar, @uraisy 
maupun para maula mereka. 


LM 


Golongan para tabi'in yang menceritakan hadits darinya 
adalah Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin Ugbah, Muhammad 
bin Ajlan, dan Zaid bin Aslam. 


Hilyatul Auliya" 

Pen ag Lana Af PA AGAS —ynoA 

BP USG EN eh UG Hj KA GA 
PN PET ME LA ES Agus 
aan pi Opi 2 JAS 3 KA 3 
le So AI JB SJ PL oi oi LP 


an: oo 


Rp Ab ui SNI SA Ie ea ng 
265 Aa ep JI Ai NI 


z 
- 840 A0 £ 38... Pa nara 


Opi Lp 2 ag Tg ES ENI 


“ 


TN 


8. 


Pn Naga 5 3 
R5 2 al A s Cakaua 5 
3659. Abu Bahr Muhammad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, Muslim 
bin Khalid Az-Zanji menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, 
dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Shafwan bin Sulaim, dari 
Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Aku diutus 
setelah delapan ribu orang nabi, empat ribu diantaranya dari 
kalangan Bani Israil. 


446 


Hilyatul Auliya' 





Hadits ini gharib, dari hadits Ziyad. Zakariya meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. Sementara Ahmad bin Hazim 
meriwayatkannya dari Shafwan dan Muhammad, dari Anas secara 


bersamaan. 
C5 KA EPA Ba STA 


s na J0 


EN wajaPn ap danau 
HP CA ME Bb 

- Gp Ahin L II NN RCA 
Gali al ae Le 3 JB :JE 


JI a Kama HI 3" KPA 


20. 


SO Le gp 


0, O . 


ASASI, Ag ot Sp ang ot An Jun, 


Ap Ipa S3 Vio data in Tap 


3660. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Utsman bin Shalih menceritakan kepada kami, Amr bin 
Ar-Rabi' bin Tharig menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 


447 





Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dari Isa bin Musa bin Iyas bin Al 
Bukair, dari Shafwan, dari Anas, dia berkata: Rasulullah 2 
bersabda, “Pelajarilah kebaikan semasa hidup kalian. Berusahalah 
mendapatkan hembusan rahmat Allah, karena hembusan dari 
rahmat-Nya akan didapat oleh hamba-Nya yang Dia kehendaki. 
Mintalah kepada Allah agar Dia menutupi aib kalian dan 
memberikan rasa aman atas ketakutan kalian.” 


Hadits ini gharib, dari hadits Shafwan. Amr 
meriwayatkannya dari Yahya bin Ayyub secara gharib. 


TA pi ana an et ANN La 


B2 3 30 3-0 £ 


Ie Bt Tee Mena 


AS Cg 3. 2 ar aa set aa 3G. $ 
: 3 Pa Karya aah aa rang ai 


- 


AN 
"$ 


- 


A 


“ ” 


“& 


& dee a NPa J6 -JG il us TON ALa 
oo AP IS ata 39 SEA 1G ala 
AP Ta YES Iko oua 


3661. Al Husain bin Ali Al Warrag menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Ajlan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan Al @athawani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin zaid bin Abdul Malik An- 


448 


Hilyatul Auliya' 


Naufali menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, dari Shafwan, dari Anas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Lindungilah diri kalian dari siksa neraka, walaupun hanya 
bersedekah dengan belahan kurma.” 


Hadits ini gharib dari hadits Shafwan. Kami tidak 
menulisnya kecuali dengan sanad ini. 


Ne Sa Ken MY salak 3 Jalan 
i 


PS PoMaa 4 


“ 


Lane ca Jk Kara oa: » AAS 


2 PEN NAN 
: NA BUPATI ET 3? Pa Aan 
OI cg SB gih OB ANA SU Ujka 


83 Hadits ini shahih. 
HR. Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam A/ Ausath sebagaimana dalam A/ 
Majma' (3/106). 
Al Haitsami mengomentari, “Perawi Al Bazzar adalah perawi kitab Shahih.” 
Aku berkata: 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, pembahasan: Pelembut Hati (6540): 
dan Muslim, pembahasan: Zakat (1016), dari hadits Adi bin Hatim.” 


449 


Hilyatul Auliya" 


Ame ya agan La Sa Mela Iya 


ea UA A VI Eh ag J Oio 
F 0» 
MEP 
3662. Ahmad bin Muhammad bin Yusuf dan Muthahhar 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan kepada kami, 
Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Ayyub 
Al Ifrigi menceritakan kepada kami, dari Shafwan, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Akan datang suatu kaum yang akan melaksanakan shalat 
bersama kalian (menjadi imam kalian) Apabila mereka 
menyempurnakan (shalat), maka (hal itu) akan bermantaat bagi 
kalan dan mereka. Namun apabila mereka tidak 
menyempumakan, maka (hal itu) akan menjadi tanggungan 
mereka.” Na 
Hadits ini tsabit lagi mmasyhur dari hadits Shafwan, tapi tidak 
ada yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Abu Ayyub 
Abdullah bin Ali Al Ifrigi. 


2 


@. RD 8 e 1 o- 
Maen Mena CO IA 203 Gia — ILY 


Pera na Na 


Hilyatul Auliya 





Pane las 2333 EL ad EA lal 


gi ip Oa 3 aa 5 Ah 


CoA 


Pura 3 B2 ai 3 Ju - JG OA Pj 
bela 1 Y LNG 2 LS sp IS 1g 
Jen 3 Lp 03 IE aa 


-. 


2 125 AI A5 Ja Aa TP 0S ca 


o ant 


ko KaNa L aa Na - sn 


So pa 0 TAN 


3663. Abdullah bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far bin @asim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Daud bin Atha" menceritakan 
kepada kami, Umar bin Shuhban menceritakan kepadaku, dari 
Shafwan, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah 8 bersabda, “Setiap mata akan menangis pada Hari 
Kiamat kecuali mata yang terpejam dari apa yang diharamkan 
Allah &, mata yang tidak tidur dalam jalan Allah, dan mata yang 
mengeluarkan air mata sebesar kepala lalat lantaran takut kepada 
Allah &.” 84 


84 Hadits ini sangat dha'if. 


451 


Hilyatul Auliya”" 





Hadits ini gharib, dari hadits Shafwan dan Abu Salamah. 
Umar bin Shahban meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


€ 


i Pe Ha dara Mede aa a 


. PA ara jojo ga Pati Ss SI o 
(Po JB IE GE AI P3 Ce 13 AN 
TAI Ld Lp aga LN 
kta Haa Ia HP AK padi) Gilan 
Sr td Bi SP HA NE 33 
HI 


3664. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Abu 
Mas'ud Ahmad bin Al Furat menceritakan kepada kami di 
Sharafah, Ya'mur menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al 
Mubarak, dari Usamah, dari Shafwan, dari Urwah bin Az-Zubair, 





HR. Ibnu Al Jauzi dalam Dzammul Hawa, hal. (141). 

Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Shahban, dia dha 'if sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ibnu Hajar. 

Sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan, “Dia matruk.” 

Al Albani mengatakan, “Apa yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi lebih benar.” 
Lih. Dha'if Al Jami (4243). 


452 


Hilyatul Auliya 


dari Aisyah «, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Salah satu 
tanda wanita baik adalah memudahkan lamarannya dan 


meringankan maharnya.”85 


Hadits ini #sabit dari hadits Shafwan dan Urwah. Usamah 
meriwayatkannya secara gharib. 


Ibnu Lahi'ah dan Ibnu Wahb meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


7 2.3 & o 


Ia ag Pb Ii KebA Ula -Ute 


sai Pa 2. & Ea Kai 2 Ra Ji 


Si Ha BA aa ie 23 Ne 25 AS 


ae Fa AI Jp AN) 1G cad 3 AS 
B9 SI IG GW BI An 3 Ag 
AS. sa kh, 3 


85 Hadits ini hasan. 
HR. Ahmad (6/77, 91): Al Hakim (2/181): Al Baihagi dalam A/ Kubra 
(7/235): dan Ibnu Hibban (1256). 
Al Hakim menilainya shahih berdasarkan syarat Al Bukhari-Muslim. dan Adz- 
Dzahabi menyetujuinya. 
Sedangkan Al Albani menilainya hasan dalam Shahih Al Jami' 


453 


Hilyatul Auliya" 


3665. Muhammad bin Umar bin Salm Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Abdullah bin Mihran 
menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Yahya menceritakan 
kepada kami, dari Shafwan, dari Salim bin Abdullah bin Umar, 
dari ayahnya, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah #8 mengangkat 
kedua tangannya, ketika beliau memulai shalat ruku dan ketika 
mengangkat kepalanya dari ruku.” 


4 - 


BAL KM Ip OK EL —ran 


LC. 


Ole Op AAA Ka Pa yaa Pep ot Op ian 


Papa Tn 3 Pa Yi B- eh o- 8 To 
BA YES hahaa ep Al KE ea 
2 o- » Pa 3 0o- 
AN pd X3 
Keane 8 AA ch Pa YO, A0 3G. 4 knevata 
I— Ulil Obok CO kobua J9 
o- 40 3G. 3 IG 3 BA 0 L0 3-0 £ 
JS 0g Kau ba— Ul Dag Kp Io) 
G 2 Oo o 9 340 A ra AG a 
YG (hr 2 lal IL PU Wd— Ka 
- TA — .y0 o Pari A o- ena 
Pa La CO yap Tab sa «deal ee P3) IS Km 


1 2 sanad C9. £ 0. Os ” Ph 
AN Syah JB 1JE Apa AP MA tellet 


454 


Hilyatul Auliya" 
3 o- a Na ea ot AN, 2, 
P9 ERP II BY das AN ap 


P3 2 RR 01 - A.A. PR & 0, - Ta » 24 
AA V9 top PPA Kaka NY) tUnj 
. LX. . 


- o 2 & AA 03 -., - - 8 23 

& . . s .. .- . 
Ed. 0 AP AP A9 Sa D5 ag 
Lea Ai 84 0 hn Jok Pa ape Tuh 

Abe ep 2 AS 4 Ol gk 


3666. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Sulaiman An-Naufali dan Abdullah bin Muhammad Al Umari 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Aziz Al 
Uwaisi menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Sulaiman Al Hasyimi juga menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Amr Al Bazzar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdul Aziz bin Al Muththalib menceritakan kepada kami, 
dari Shafwan, dari Atha' dan Humaid, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidaklah seorang pezina 
melakukan zina dalam keadaan mukmin, tidaklah peminum 
khamer meminum khamer dalam keadaan mukmin, dan tidaklah 
orang yang memiliki pangkat melakukan perampasan dalam 
keadaan mukmin. 86 


86 HR. Al Bukhari, pembahasan: Kezhaliman (2475), pembahasan: Minuman 
(5578): dan pembahasan: Hudud (6772). 


455 


Hilyatul Auliya" 





Hadits ini gharib, dari hadits Shafwan. Abdul Aziz bin Al 
Muththalib meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


(Iya 0 SA pb Ci Tm YLY 


An aan BS SAI Je Ne ar 


AAS gi Wani dag IP Oa Ta 
CAS RB AE 5 La (NS Pra 

Pe an Gi “5 1 4. 0 #0. 
Ken ar anak naa Ga 


0. 


Ke ea PN JA 
Jha ya wah A AA 43 DEA AU 


A o- Loc 


AS Ay 5. kaka bag ip tap Ta 


3667. Umar bin Muhammad bin As-Sari menceritakan 
kepada kami, Musa bin Sahl Al Jauni menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Ja'far, dari 
Shafwan, dia mengabarkannya dari Hamzah bin Abdullah bin 
Umar, dari ayahnya, dari Rasulullah &, beliau bersabda, “Seorang 
hamba akan senantiasa meminta-minta kepada manusia sehingga 


456 


Hilyatul Auliya” 





dia menghadap Allah & pada Hari Kiamat dalam keadaan 
wajahnya tidak memiliki sepotong daging.” 


Hadits ini #sabit dari hadits Hamzah, namun gharib dari 
hadits Shafwan. 


Abdullah bin Abi Ja'far dan Ibrahim bin Abi Yahya Al 
Aslami meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib.87 


4 
Bi 3 3 o Ao £ ag 


Kagak Ab Saur Up Ka Ia Kd —YUTA 
2 HN Bas “aa - 33 1 2 
Yg ag Gg Abs 55 (Ap pr Cinta 


SENI al “JG 2 Par AI Bag eri .£ sn 


Pn & aa Dk ada aa Kah ea 


3668. Ahmad bin Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Az-Zubair bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Shafwan, dari Atha' bin Yasar, 


87 Dalam sanad hadits ini ada Ibnu Lahi'ah, dia dha'ifdan mudallis. 


457 





Hilyatul Auliya' 





dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
orang yang berbicara dengan kalimat yang membuat tertawa 
teman-temanya dapat menjatuhkannya lebih jauh daripada bintang 
surayya.”88 

Hadits ini gharib, dari hadits Shafwan. Az-Zubair 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


- 
2, G1 


Lae NE u S Ad GAS —yana 


PDA dik GIA 5 
3 A A2 Gas SI ay Ao » 2 
Sa pa 5 ca yA Kd 
x 


Do Jab Pa 


SA G3 op De Noyah SE Op nh ale 
.. Aa 3 Pa : ii 3 - # 2. 
aa! S3 “Ai “AYI Y di JB Ia 
4 Kn BG jg jas 


88 Hadits ini dha'if 
HR. Ahmad (2/42, 403). 
Al Albani menilainya dha if dalam Dha'if A/ Jami (1451). 


458 


Hilyatul Auliya" 


- o - 3 - - 2. 

-D 2 aa n 9 “ . 4 o -, Ap Ko 0... 

SE (Olgkko CAS ya HP Kg Das 
- 

o- o- » 0 3 


1. 0 18. 3 er Lo” & 0 
AS S 3 an ne 3) alay yA “al ai 


at 
. 


- o “ B3 - 0 HP: - sg. 2 Sg 
Oli 1S sih Ulin 1S Ulah uji Kawal 

3669. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ibrahim bin Abi Amr Al Ghifari menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abi Bakr bin Al Munkadir menceritakan 
kepada kami, dari Shafwan, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
Allah Ta'ala mempunyai tiang yang terbuat dari cahaya yang 
berada di hadapan-Nya. Jika ada seorang hamba yang 
mengucapkan, aa ilaaha Illallah, maka tiang itupun akan 
bergoyang. Lantas Tuhan Jalla Jalalihu berfirman, 'Diamlah!' 
Tiang itupun menjawab, 'Bagaimana aku bisa diam, sedangkan 
Engkau belum mengampuninya?' Maka Allah & berfirman, 
Sungguh Aku telah mengampuninya.' Maka tiang itupun 
terdiam.” 89 


89 Hadits ini sangat dha'if jika bukan maudhu'. 
HR. Al Bazzar sebagaimana dalam. Majma' Az-Zawa "id (10/82). 
Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ibrahim bin Abi 
Amr, dia sangat dha if” 
Lih. Tanzih Asy-Syari'ah (2/319) dan AKLa 'ali" Al Mashnu'ah (2/289). 


459 





Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib, dari hadits Shafwan. Ibnu Al Munkadir 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Muhammad bin 
Asyras juga meriwayatkannya dari Abdus Shamad bin Hassan, dari 
Sufyan Ats-Tsauri, dari Shafwan dengan redaksi yang sama. 


Cl 3 Aj Kaaa SA IV, 


AG .- o GI 30 2 ox AG PN 
Ka— BN Uu KoeA Ud od—3 . Oto 
o- Ao S3 -6 AB - Co ora o Be 1 LX 0 3G. 4 
AS Op pedia Cadas (Ologhu 0y Ia2ta Cj 

Oo - Lo. "abi - 0 AG Bea, at” oh 
Na Cina Uji Jelas ka :YG dea v al 


o “ 


OOP Ojak OP toa oi ega Ui Kang 


SI So Ip Sr ip gp ah 
Ong 3 SA GT A3 Fe 


460 


Hilyatul Auliya' 





£ 


LP Oke 2 2 al gp Ad kp 


Lo. Oo - 5 Ae Ko A4 £ Arr Oo o 217 
ah GP OS op An Ogan US al 
o B- 3 0 - An Aa 0 8. o IN ANN Me 
A2 boa Pa La Ol yk ee (hous Oi A89 S 
Ao # 


20 ya dal Ss ai » ha 


3670. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Junaid menceritakan 
kepada kami, Al Haitsam bin Al Yaman menceritakan kepada 


“NN 


kami. 


Al Husain bin Muhammad bin Razin juga menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah bin Hatim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Isa bin Musa bin Iyas, dari 
Shafwan, dari Nafi' bin Jubair, dari Sahl, dari Sa'd bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian shalat 
dengan menghadap pembatas (dalam tempat shalat), maka 
hendaklah dia mendekatinya agar setan tidak dapat memutus 
shalatnya. 20 


90 Hadits ini shahih. 
HR. Abu Daud, pembahasan: Shalat (695): Ahmad (4/2), An-Nasa'i, 
pembahasan: Kiblat (748). 
Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa , 
cetakan maktabah Al Mar'rif. 


461 


Hilyatul Auliya" 


Demikianlah pendapat Ismail, dari Sahl dari Sa'd. hadits ini 
di-mutaba'ah oleh Ubaidullah bin Abi Ja'far. Lalu ada perbedaan 
pada Shafwan dalam riwayat ini: 

Ibnu Abi Uyainah meriwayatkannya dari Shafwan, dari 
Nafi', dari Sahl. Sedangkan Yazid bin Harun meriwayatkannya dari 
Syu'bah, dari Wagid bin Muhammad, dari Shafwan, dari 
Muhammad bin Suhail bin Hanif, dari ayahnya dengan redaksi 
yang berbeda, namun maknanya sama. 


£ 


Nae aa na 

A3 Aa Ce TM 5 Ch IS 
JO MA Ueib Ip Ope ip dad 
BIL Y san) ale Ko AI J5 JB :JE 
2 Lag ML BE, HAN SI 


3671. Sulaiman bin Ahmad bin Yahya bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Shalah menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abi Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Shafwan, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Tidak ada perceraian bagi orang yang 


8 N 


462 


Hilyatul Auliya” 





tidak memiliki (istri) dan tidak ada pemerdekaan bagi orang yang 
tidak memiliki (budak)? 1 

| Hadits ini gharib dari hadits Shafwan. Kami tidak 
menulisnya kecuali dengan sanad ini. 


Sen | - Oya Pari (C9 —IVY 


- 


aa. - o B3 30 4-0 £ An - 0 
A— Pe aa boua Cp Saul Us JI lh 
30 Bangr 0 - 2 o Pa 380 A4 


“ 


Haag Ae or 3 aa Nana Pe 
ai IS ag RAN Led Iya) JB Hae 


A0. 3 ga 3 Dena £ 9. E- - o- 
OS Ja PM ola el pend KAI 


“ 
9 0d 


Pa .£ a Pada : - & “ 4 o £ 
455 Oke Lada gg AP ep AN 
Pj an tra 
3672. Al @adhi Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 


menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ashim 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir bin Yahya 


91 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (20/166), hal. (349): Abdurrazzag 
(11502), Al Baihagi dalam A/ Kubra (7/235). 
Sanad hadits ini dha'if karena Thawus tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. 


463 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepadaku, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepadaku, 
dari Shafwan. Nafi” berkata: Abdullah bin Umar berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Apabila seorang budak menasehati 


majikannya, kemudian dia melaksanakan ibadah dengan baik 
kepada Allah #, maka dia mendapatkan dua pahala.” 


Hadits ini gharib dari hadits Shafwan. Ishag meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


£ - 
£ 30 348. 4 29 


G3 ae an DASI G3 Maba Gan YUI 


Pap P4 sn an - 8 8 L&0o 5G. A4 AG - To 2 
Wa— ASI Aa CP Sen KL A— CM 


ra 


3 0 


- 0 3S AN AG - Pn Ap 3 0 TA 
meli D Sa 3 I— Opa 2 Tg 
# (-- PNG (-) “ 0 - PA 0. P4 “a 
su tyas up Jumm S Ogan NI 
. - es 2 " 2. , . 3 EU arena C0 
2 . 38 0 0 eX E Inn Pd Ta AN Na 
£. So- “8 2 2 - - 2 0 “ SA 
Se ea Ol gap 9 Casa sana, OS 

F- To £ - - 0 o 3. Tin 
3673. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yunus Al Kudaimi 


92 HR. Al Bukhari dalam pembahasan: pembebasan budak (2550). 


464 





Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Ghanim bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Al Aslami menceritakan 
kepada kami, dari Shafwan, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Seseorang itu 
berdasarkan agama teman akrabnya, maka hendaklah salah 
seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman 
akrabnya.”?8 


Hadits ini gharib dari hadits Sa'id dan Shafwan. Ada yang 
mengatakan bahwa Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan hadits 
ini darinya secara gharib. 


(232). AMIR BIN ABDULLAH 


Diantara mereka ada pula yang menjadi seorang da'i yang 
selalu beramal, menyembunyikan amal lagi cerdas, Dia adalah 
Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Dia melakukan apa yang sedang 
dia hadapi dan cerdas dalam menyikapi apa yang akan datang. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah 
menenggelamkan diri dalam amal dan menjauhkan diri dari 
penyakit. 


93 Hadits ini hasan. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Zuhud (2378), Ahmad (2/303, 334), dan Al 
Hakim (4/171). 
Al Albani menilainya hasan dalam Sunan At-Tirmidzi, cetakan maktabah 
Mararif — Riyadh. 


465 


Hilyatul Auliya”" 


an 2 - 4 0 2 - £ AG 
4 0 & o- A0 3G. 4 


DA SAS Ph HE Ii KA 
PAI AP Oi Aap Yi JA OS 


3674. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib bin Harb menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Maslamah Al @a'nabi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata, “Amir bin 
Abdullah bin Az-Zubair berdiri di tempat jenazah sambil berdoa. 
Saat itu dia memakai selimut beludru, terkadang selimutnya itu 
jatuh, namun dia tidak menyadarinya.” 


Tea cak » Sal P3) ee —YUVO 
Aa Jean Ga (apa Bala Ep SAS 


Oo IG - - S&90 3D. 4 AG . 23 
Ta La uya Lv A— bo Op Sea Wa— Ol 


0 Oo. Ao A.A 22... - GA ara E o - 
MAS ep Ha Lay JB « RU 
- - P3 - 


Hilyatul Auliya' 


04 


Ko Ijah Jembat  K Gp Ba 


ta 


aa Is 


Ada SB ae Gpia dn ala 
SP SL WS IG KB ak ap dia 
Aan PN PAD 3 era 


3675. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abu Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi 
Yazid menceritakan kepada kami, Ma'n menceritakan kepada 
kami, dari Malik bin Anas, dia berkata, “Terkadang Amir bin 
Abdullah bin Az-Zubair keluar dari masjid Rasulullah & setelah 
melaksanakan shalat Isya terakhir, lantas dia berdoa sebelum 
sampai ke rumahnya, lalu dia mengangkat kedua tangannya, dia 
senantiasa demikian sampai terdengar adzan Subuh. Lantas 
diapun kembali ke masjid untuk shalat Subuh dengan wudhu shalat 
Isya tadi.” 


25 GAS SL uj Ke MAL pai 


2G 0 -..oOo £ 3 o 


any : £ 2. $ 
tas WI— di (SA AN aa Oi Imel en AN 


Hilyatul Auliya' 

0 90. “z1 Ti ed 

2 @ 
3 
3676. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dari seorang lelaki, dia berkata: Amir bin Abdullah 


bin Az-Zubair berkata, “Setelah kematian ayahku aku tidak 
meminta apapun kepada Allah selama setahun, kecuali untuk dia.” 


MA o - sa AA AG - 
6 - £ o- Pap 


Tu naa an 3 Kila » A KS Wa 


sk la Nag 


ag 0 nz 


2677. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Amir bin Abdullah bin Az-Zubair telah membeli 
dirinya dari Allah sebanyak enam kali.” 


468 


Hilyatul Auliya 





DE op KAN pb AS WA 


—X 
“- 

Ka 
k 
“ 
N 
ha 


2. - A “Gg £ 

aa "JB Os a ” Ol. W— « h) 
ey o- 30 & - ka 2 2 w. - 0 & P3 
PN IS og ae SF Ida KiaaS Gp Ola 


ES ema HE BI ya Kei HN 
PA pa le AN Op Moi ya 

3678. Umar bin Ahmad bin Utsman menceritakan kepada 
ku, Muhammad bin Ahmad bin Syaiban Ar-Ramli menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Imran bin Abi 
Imran menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sufyan bin Uyainah berkata, “Amir bin Abdullah bin Az-Zubair 
telah membeli dirinya dari Allah dengan tujuh diyat.” 


Tea sala ee Jualo Pi kata —YUVA 


469 


Hilyatul Auliya' 
2 - 9 an an ig Tn ata 
Jar V3 Kawah R9 VI SAS Upah BAL 
ba ah 


3679. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag bin As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abi Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yazid Al Adami menceritakan kepada kami, dari Ma'n bin Isa, 
dia berkata, “Aku mendengar bahwa Amir bin Abdullah keluar 
membawa sejumlah uang senilai sepuluh ribu dirham yang akan 
dia bagi-bagikan, lalu dia melaksanakan shalat Isya, sementara dia 
sudah tidak mempunyai satu dirhampun dari uang tersebut.” 


- 2 L.90 £ 30 B- .. £ 
ES 2 Sol Kan Cl —YYA: 
Ket 3 E IG - - 0-0 £ 30 1G. 3 xa- 
Ol 1 Ko I— hu uj Sl Soe UI 
o- - Na 2 aa 8 0 £ LG 
(Mb gm la Uas 


£ 
o- 3 0 Ka! 


Na £ 0. Y 3. 
039 dl AI AS og te Aa 

2 TB ena A : 

- o- DL 2 o Z0. -“ - .. aw. 


: bea Mb hua ya OT Lo 30 - Nda - kg 


470 


Hilyatul Auliya 


- Pa. 
aa TS ia Ga A5 LA Jail 0 
II (NI Aa or Pu) J3 Pn 


£ 3 SA aa E 


D0 die SNN an 5 SA, 2 
eta Chan uv & 35) casan vi 3653 EA 


.. - # 
SS » DS, NET era . NY Cia 23 
20316. 4 


JS Karun 9 oa oi SMU 


3680. Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami di 
dalam kitabnya, Muhammad bin Ahmad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada kami, Al 
Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata, “Sandal Amir bin 
Abdullah pernah dicuri, maka diapun tidak lagi memakai sandal 
sampai dia meninggal.” 

Amir bin Abdullah meriwayatkan secara musnad dari 
ayahnya dan sejumlah sahabat yang lan #. Dia juga 
menceritakan dari sejumlah tabi'in antara lain, Amr bin Sulaim, 
Auf bin Al Harits bin Ath-Thufail. Sedangkan diantara tabi'in yang 
biasa meriwayatkan darinya adalah, Amr bin Dinar, Yahya bin 
Sa'id Al Anshari, dan juga kalangan para imam seperti, Abu Al 
Aswad, Utsman bin Abi Sulaiman, Ziyad bin Sa'id, Abdullah bin 
Sa'id, Ibnu Abi Hind, Rabi'ah bin Utsman, Utsman bin Hakim, 
Malik bin Anas dan Muhammad bin Abi Humaid. | 


471 


Hilyatul Auliya' 


Ie gi BG EL TN 


Ta an A0 Ao £ 


£ 0 “- Ta. Pa 8 s3. -. 2 0 30. 
TAN ding ca Ka SA JI cp 9 


£ 


2 oh sa 0 RI He LP Op 
| Pan G3 Pn : 23 ore Ni “3 
3 jasa Has OS pelan dala Al ep 


3681. Muhammad bin Ali bin Sahl bin Al Imam 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Malkan 
menceritakan kepada kami, Amr bin Khalid Al Harrani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Al Aswad, dari Amir bin Abdullah, dari ayahnya 
bahwa Nabi#@& pernah menyampaikan khutbah dengan 
memegang tongkat. 


AL . Lo. 4 0 Ao 16 - 

(AsLazr & Paman", Isa Cod —YTAY 

M3 KG - 8 2 $- Bi 30 2fo- AD cak 
Asal bA— se Soma Up RN ka Nb 
40 3 oo. IS Oo A0 3 - 48 - “'. 4 0 
LN Kwa— BI » Ih toa Aam G3 
ah o- (3 . 0 - Ta Pa o Bi 8 0 Ar 
IIS op PEP MS 0 Saman YP Call 


se ot S Le y ig 3 "3 £ 0 0d o 


“ 


N 


472 


Hilyatul Auliya" 
Sud sa Je ACA 25 Se os 
tot JEp CB ola SAN 3, 
Pat Tn ana Ge an JUS 
3G MAS SIA Ol op dh Ii Ot 
HI SI AA Ia Haa 


- 
Io 


0 yu se “ 3D 
5 

3682. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami 
secara berjama'ah, mereka berkata: Ja'far bin Muhammad Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bistham 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada 
kami, Rauh bin Al @asim menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari 
ayahnya bahwa ketika Rasulullah & shalat (duduk tasyahhud), 
maka beliau meletakkan salah satu tangan beliau di paha beliau 
yang kiri dan tangan yang satunya lagi di paha beliau yang kanan. 

Abu Az-Zubair berakata, “Sedangkan jari beliau seperti ini.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd, Ziyad bin 
Sa'd dan Sulaiman bin Bilal, dari Ibnu Ajlan dengan redaksi senada. 


Sedangkan Amr bin Dinar, Utsman bin Hakim dan Hajjaj 
bin Arthah meriwayatkannya dari Amir dengan redaksi yang 


i 


senada. 


473 


Hilyatul Auliya' 





g 3 
AB TE Ao - 


Be Gn ok CASE TAY 


A0 s0 tp 30 3G. Aa 


Lo A4 Ao NY, & oo 


od e 1 o- 5 
an Me Gea 


JB aj U Al 2s Shane SG SA. 
LPSE 09 Sa - 9. PG TIA ta. 
Va Ulah DASI Aa KS al SJ al ta 
023 E 39. Arah SS GA ae 0 A0 So. 4 5 
Pai IS 3 ds Ai Va SK NN Pe ahh, 
DID IK a aah Sa Al Ab 
or J6. Er obor ha “MAN 1 Lo 0... 
ds SI alay (HA Ia Y Jb HA 
AI no NI 5. uut Ah 
Io dog AG AB ed 3 deh 

3 ih o £ Pn en ad Pas Pa a se 
JG A39 SO oa OMA j3 lag sale 


- “ E 02 5E XX... 033 Mana Car 
Me AN ON al 


3683. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Az-Zubair 
bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mus'ab bin 
Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, ayahku 


NN 


474 


Hilyatul Auliya 





menceritakan kepadaku, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dia 
berkata: Aku mendatangi ayahku, lalu dia bertanya, “Dari mana 
engkau?” Aku menjawab, “Aku mendapati sekelompok orang 
yang belum pernah aku lihat orang yang lebih baik daripada 
mereka. Mereka berdzikir kepada Allah & dan ada salah seorang 


dari mereka yang sampai gemetar bahkan sampai pingsan karena 
rasa takut kepada Allah #8, lantas akupun duduk bersama mereka.” 


Ayahku berkata, “Setelah ini, janganlah engkau duduk 
bersama mereka lagi.” Aku rasa ayahku tidak menyukai hal itu 
padaku, lalu dia berkata, “Aku melihat Rasulullah &, Abu Bakar 
dan Umar membaca Al @ur'an, namun mereka tidak sampai 
seperti itu. Apakah engkau mengira bahwa mereka itu lebih 
khusyuk kepada Allah daripada Abu Bakar dan Umar?” Maka 
akupun berpikir memang seperti itulah keadaannya, sehingga aku 
meninggalkan mereka. 


"A 5 ai ae Gu o NG 3... 3 Cat — YUA$ 
4 9 NP AS 3 aa . 0-3 Lo A -0 Ig 
Gi Tn P3 - 
- 24 9 LD 


ala 41 3g LAN AS 3 pb 
Ce ANI 33 W Kala AT at 15 VAN OS y- 
2. ye ea aa N 2 , 3 Gina Man 3 2, 
Je Isl dag ade MN le Iya, JB J2 


Hilyatul Auliya" 


£ 


pi ” 3 o On AN YA o-' - - 
an Me aan sa 
PE AN 3 
# 

3684. Muhammad bin Ishag bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Zuhair Al Hulwani menceritakan kepada 
kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sa'id bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dari Amir bin 
Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim -dia adalah seorang 
yang punya penampilan menarik-, bahwa dia mendengar Abu 
@atadah Al Anshari berkata: Rasulullah & bersabda, “Apabila 
salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah 
duduk sampai dia shalat dua rakaat” 


Abu Al Aswad meriwayatkannya dari Amir. 


x 
1 Ga 4 0 AG 


Bagan ae aa 5 ber bJ— —YTAO 

Ba MEI ae 3 TAI ae SAS 23 AA 
SPAN Al GP taka oh AR 3 Cjaa BK 
ea or api be ENG Ab Ak ih 
Aan lag aa Kep B3 A3 


3685. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Abdul 


476 


Hilyatul Auliya" 


Jabbar menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abu Al Aswad, dari 
Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim, dari Abu 
@atadah, dari Nabi & dengan redaksi yang sama. 


- 
9 - 4 o-— 


AS Gk 23 ai daa NOae SIA 


- 


3 Fi Pa TP £ .8- - o 
edi 55 psi) sa ae UP Oa 
“Da o oo 3! 21036. 3 0 SE Sa. - 


E Xa- 8 23 o Lo ora S0 3G. 4 AG - 
- £ 4 0 F4 


MEP trit Ii MUG UG YG ek se 


£ 0. OT 0 o- 0 04 01 o- o 
De aa PAN MAS 


Bea ale di Io IA IE IE 
Af JB ob Yati kmnah #Snat j3 
Po MR MA 

Sd Aa HS AE PA) dlu pe 


477 


Hilyatul Auliya' 


ee He ab -. - Kia Mn RD Lo ora 
(Olsis ep dns 9 SL Olais 3 (OLoul ud 


. 
“ 


2 | 

- 2 2 o- 4 an Das Pa 

3686. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami. 


Abu Bahr Muhammad bin Al Husain bin Kautsar juga 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Malik bin Anas 
mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, 
dari Arr bin Sulaim, dari Abu @atadah, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam 
masjid, maka hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum duduk.” 


Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Malik bin Anas 
dari Amir dengan redaksi yang sama. 

Ziyad bin Sa'd, Ali bin Abi Sulaiman, Utsman bin Hakim, 
Rabi'ah bin Utsman, Muhammad bin Abu Humaid dan beberapa 
orang lainnya juga meriwayatkannya dari Amir. 


 - Pa 4 0 — £ 9. 
Kb ME 3 S3 al Bab —YTAV 


ss. 3 0 3G. 3 


ey Rve Ba Fauna Aa 2 3) 


478 


Hilyatul Auliya 


He CA ae » Bj AS 


. 


Aa MEA YG CAT Ela UPS laa y 1 


AN Oi PA AS or APP Li 3 ea 


Pn De 


“ 


. 


ob 5 Jaga 4 52 IL 
# . 
3687. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 


Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Umar Al Wagidi menceritakan kepada kami. | 


Farug bin Abdul Kabir Al Khaththabi juga menceritakan 
kepada kami, Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, 
Al @a'nabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sa'id 
bin Muslim bin Nabik menceritakan kepada kami, dari Amir bin 
Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah mengabarkan 
kepadanya, bahwa Rasulullah & bersabda, “ Wahai Aisyah, jangan 
sekali-kali engkau mengerjakan dosa yang diremehkan, karena ia 
akan dituntut di sisi Allah” 4 


94 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (6/70, 151) juga dalam kitab Az-Zuhd (77), 
Ibnu Majah dalam pembahasan: Zuhud (4243). 


479 


Hilyatul Auliya' 


Sa'id bin Amir meriwayatkan hadits ini dari Amir secara 
gharib. 


(233). SA'D BIN IBRAHIM AZ-ZUHRI 


Diantara mereka ada pula orang yang ahli fikih di masanya, 
orang yang berpuasa sepanjang tahun, ahli ibadah lagi ahli gar?, 
dan orang yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak 
memilikinya. Dia adalah Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri. 


RP o Go 30 Ao E 
(Oli Op Kan Na ea 
“ 


- 


y o- 9 - 3 (N- AK” 0 o B- LD 
AN IS WAS USAI BE Ap Kan GAS 
Ia MANA RA Cats 3 Ae aa (3 o o- 4 9 
Mat aa IAI MA aan PG 
£ Tt #85. a. £, £ 4 0. 9 
Jana BEI 2 S s 
- s3 3 Pe o, ari & 0 Y Loe Ine o 
CA OS Cilai Ius pd IS dnag AP 


4 0 0 4 P P: PL. 
Bagan JB nail K3 ip Lyon Cap gak 


Al Albani menganggapnya shahih dalam Sunan Ibnu Majah cetakan Al 
Ma'arif. 


480 


Hilyatul Auliya" 





3 Ina Up Ea de CI 23 Page 
- Pp - ad 


Sab ga Apa oa 


AE ada Ita At Na Dah 


8.2 . 0. .. s0... 5 “ Ps & 
SN PI ai aa» BIA Ja GH 
lo 


3688. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Az-Zuhri menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Aku membacakan hizibku kepada Abu Sa'id, pada 
saat itu dia bersama Abdullah bin Fadhl Al Hasyimi. Dia termasuk 
salah seorang ulama yang diambil ilmunya. 


Ya'gub berkata: Ayahku menyenandungkan kepadaku 
beberapa bait syair seorang lelaki yang memuji Sa'd bin Ibrahim, 


“ Kurangilah celaan terhadapku wahai Ummu Hajib 
Berprasangka baiklah kepada Sa'd saat dia tidak ada 


Berprasangka baiklah padanya pada setiap perkara yang engkau 
hadiri 


481 


Hilyatul Auliya' 


Sungguh aku tak penah bertemu dengan sahabat sebaik dia 


Ayahnya dan kakeknya adalah hawari (sahabat setia) Nabi 
Sementara ayah dari ibunya adalah Sa 'd sang ketua maganib 


Dia memanah di jalan Allah dengan panahan pertama 


Dengan anak panah yang besar pahalanya serta besar pula 
dikenang lagi tepat sasaran.” 


P4 


beramal j3 Kadal 5) Kaban (aa — YTAA 


Donna Me ola sal GI Dea aa tita 
"JW cal Na cela OP rama 2. Pa Berat dns ee 
JB Sandal Jal dal La HR Ui Ia 


ai aa 
3689. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, Ibnu Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'd bin Ibrahim, 
“Siapa yang paling paham agama diantara penduduk Madinah?” 
Dia menjawab, “Yang paling paham agama adalah yang paling 
bertakwa diantara mere: 


482 


Hilyatul Auliya' 


2 Bin Suu Id BIS —raa. 


? P4 
PA z “ 


AM “. . 0 -.o 0 Y 
Oa boa— ud (— je ae. Sa ge al 


Bo 2 37 BL 0, A0 L£o-— KP Naa 
s3 US Ulas Lok ASING: Ann OS JG 
La .& 2 13 . 90. 

3690. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Sa'd bin Ibrahim adalah seorang hakim, lalu 


dia dilengserkan, namun dia tetap bertakwa sebagaimana dia 
bertakwa ketika masih menjabat sebagai hakim.” | 


. “ 
PG Pn . 


Ea aa P5 —raan 


Se 


La 


SA aka & A war WIL cl aa 


N 


Aa Ungaran 

3691. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 

Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
bin Sa'd Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Pamanku berkata, dari ayahnya, dia berkata, “Ayahku, Sa'd bin 


483 


Hilyatul Auliya' 


Ibrahim berpuasa dengan berturut-turut selama empat puluh 
tahun.” 


- 
AB NX Pa 


AI 3 Ki Oj Kaban Cile YAN 


f “- .- o TN o 3 £4 0o- kana 
« : « : . . : 

KE PN KO en EA TE 
10 Ao. d Ta Sah - go KE 


3 38 


SAS Aya ml 


3692. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Sa'd bin Ibrahim berpuasa sepanjang tahun.” 


» II » Ia 4 25 4-0 | ( —-YLAY 
“3 P3 2. ate An... 9 30 AG AA Pa 2 8 
#1 Wwa— Apr) Gb Oi Saur UI Hilal 


- eh - OP 3 
9 o- o " Kr - Tea 30 A4 | | Ka - NI 
& “ Sc 6 aa rai ( . 3 tc 
- . # 
"5 Se oo 


- Ti ena Ka KG Ta aa 
oran Kas 


484 


Hilyatul Auliya' 





3693. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl Ash-Sha 'igh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Uyainah menceritakan kepada kami, Abu Sa'd 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ayahku 
biasa menggunakan serban, dan dia tidak akan melepas serbannya 
itu sampai dia membaca Al @ur'an.” 


Ja gi Lah spa Kasal SAS YA L 


Sis Tan aa GP Upah GAS 


2 “5 50 5 2 AA DA o- Ex 2 
SU al CE diAurd dog 


-— 
Pad P4 ". 


£. ai 


DA Pertap Oya 


3694. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadh! menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, pamanku 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya yaitu Ibrahim bin Sa'd, 
dia berkata, “Hizib Ayahku, Sa'd adalah dari surah Al Bagarah 
sampai ayat, "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah 
kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik! (Os. Al Ahzaab (331: 1).” 


485 


Hilyatul Auliya' 


Oo 3 0-3 30396 3 HG- 


Aka 3 IN KE SAS Blah Op Kaban Wil 
LAS II HA D3 AK NOS 1b aa LE 


Ao 
o- - 


omi) yak) OX) Ceragy Sial Ud 


Bab Sore (HI OA ag Ora 
sr aa ea Tha ola aa Si & 


- 2 Apt 0 0 Pa Pen an Oi ae aan Tana 
SI der TE BI OS OS) GAY sudi, 


233 

3695. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadh! menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia 
berkata, “Biasanya ayahku Sa'd bin Ibrahim jika telah memasuki 
malam ke 21, 23, 25, 27 dan 29 (Ramadhan), maka dia tidak 
berbuka sampai menghatamkan Al @ur'an. Terkadang dia 
berbuka di antara Maghrib dan Isya yang akhir. Apabila dia 
berbuka, maka dia sering menyuruhku untuk mengundang orang- 
orang miskin agar mereka makan bersamanya.” 


486 


Hilyatul Auliya 





PP Aa Maya SN Ha 
No HA JB ar Sp ale) 
ASI CL SS SKI 3 gk HA 
:JG Ang SB Ab ba JII A1, 206 
Ke NE S1 8 “ L Ws Du 
Jan pd bag aa 2 Ea al cai 

HA ea Kena Ala Las 3 


P4 
Oo Nai 


Re Nana sai (IU 
S3 SN ah seat Jina Ta 


PEN AE oi AE aka gl 533 ad 3 


487 





Hilyatul Auliya" 
FAKE AE LAH dang IE 
HP KS BL ah 

sP 5 2 Ae 


9 kah Dau 


pa : pra Sr, eh ya (Ar 


d 4 0 Pa Ie KPI 2 

oa ML KAS pa oya 
3696. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
bin Sa'd Az-Zuhri . menceritakan kepada kami, pamanku 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya yaitu putra Sa'd, dia 
berkata: Ada beberapa ahli gira 'ah menemui Sa'd bin Ibrahim 
guna menjenguknya. Diantara mereka ada Ibnu Hurmuz dan 
Shalih maula Tau“ amah. Air mata Ibnu Hurmuz mengalir begitu 
deras (maksudnya adalah karena menangis). Lantas Sa'd bertanya 
kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Dia menjawab, 
“Demi Allah, seakan-akan esok (Hari Kiamat) aku bertemu 

seorang wanita yang berkata, Wahai Sa'd'.” 


Sa'd berkata, “Jika benar dia berkata demikian, maka (hal 
itu) karena aku tidak pernah menghiraukan celaan orang-orang 
yang suka mencela sejak empat puluh tahun yang lalu karena 
Allah.” 


488 


Hilyatul Auliya" 


Kemudian Sa'd berkata lagi, “Bukankah Tuhanku & Maha 
Mengetahui bahwa kalian (para ahli gira 'ah) adalah makhluk-Nya 
yang paling aku cintai.” 


Sa'd meriwayatkan secara musnad dari Abdullah bin Ja'far 
bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Muhammad bin Hathib, Abu 
Umamah bin Sahl bin Hunaif. Dia juga sempat melihat Umar. Dia 
juga meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Salamah, Ubaid bin 
Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Musayib, Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah, Al @Gasim bin Muhammad bin Abi Bakr, 
Hafsh bin Ashim, Nafi' dan lain-lain. 


Diantara tabi'in yang biasa meriwayatkan darinya adalah, 
Yahya bin Sa'id, Ayyub As-Sikhtiyani, dan para imam diantaranya 
adalah, Manshur bin Al Mu'tamir, Ats-Tsauri, Mis'ar, Syu'bah dan 
Malik bin Anas. 


7 
9 . 


Wa Ea X s1 Bab —YYAV 


Lo 303... Ia. Mag £ 20” Pa 


? ? “ 
Pa 8 


3 Pen Ou ae AI 


dal PP Ana 3 Bl 


3697. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Musa Al Asyyab dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya. 


489 





Hilyatul Auliya'" 


€ Ta AI Kam Pap Kabah , 34 — YTAA 


Ju Ona lose keset Oa Me Da as 
al Pa uan gi 
- Ga sa - . , 


Ina ni ke Aa Inn 2 sen Lanal 


. 80 


sea pe ta. ia Si ta Si 33 ng 
. : : “3 
2 yk Dp ya aU Pawio Enya (3 —L JL 
P, Pd - 

3698. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain juga 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Ayahku Sa'd 


menceritakan kepadaku, dia berkata: Dari Abdullah bin Ja'far bin 
Abi Thalib, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah & sedang makan 


mentimun dengan kurma basah.” 


Hadits ini shahih lagi tsabit dari hadits Abdullah bin 
Ja'far. 


95 HR. Al Bukhari, pembahasan: Makanan (5447): dan Muslim, pembahasan: 
Minuman (2043). 


490 


Hilyatul Auliya 


“. 


Bab ukk 3 OM X3 El —ryaA 


Ci Lab 233 yf Gis aa Ap 
Su d AG chan cal Cha » Hai 
ala ala 2 ee dh ola Aa P3 
BA ta Is oa Sh KAI 36 
Bab pa nb ba Al 
Aga | AS KIT ke Pa Ha 303 

Tae Wo YEN 


AN sa AL Ap SA ah eny NA 


du Y | ee Uh ak Dog 


3699. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya yaitu Sa'd, dari Anas bin 
Malik &, bahwa Rasulullah & bersabda, “Para pemimpin dari 
@uraisy itu, apabila mereka menetapkan hukum, maka mereka 
menetapkan dengan adil, apabila mereka berjanji maka mereka 
pasti menepati, dan apabila mereka dikasihani maka merekapun 


491 


Hilyatul Auliya ' 





akan mengasihani. Barangsiapa diantara mereka yang tidak 
melakukan itu, maka dia akan mendapat laknat Allah, para 
malaikat dan seluruh manusia, Allah tidak akan menerima 
kebaikan dan keadilan dari mereka.”98 


Hadits ini masyhur lagi tsabit dari hadits Anas. Setahuku 
tidak ada yang meriwayatkannya dari Sa'd kecuali Ibnu Ibrahim. 


X6 . 


tara KI A6 Hi Bye Wa LV 
HS og yank 6 (2 CAS ia yi 
se io Sala DD WA 


Loc 


RAN Gpp GAN paha 9 
Haa gi Aka LS dia KS :Jb 
a63 ain da ea Ip ai 
et pebaa Sek Be aki: | 
Sie as Uu d ea Telan AJA 
Na Oo Jus Pan de 2 2 dya) 


96 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (3/183, 4/421). 
Al Aibani menilainya shahih dalam Shahih Al Jami (2758). 


492 


Hilyatul Auliya" 


ja ol ad SE -JE Ae MA 
43 LS Lab :JUE anal an oh AAN 


(3 o 
3 
MI 
—. . 
- 
Ae 09 ore “Ga 


Beda at bala 


Oo. 0 


PAP oi Oi ena Ie Amma e 


T- 4 
ab 

3700. Farug bin Abdul Kabir menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahl bin 
Hunaif, dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata: Ketika Bani 
@uraizhah tunduk pada keputusan Sa'd bin Mu'adz, maka 
Rasulullah & mengutus orang kepadanya (untuk menghadap), 
yang mana posisinya berdekatan dengan beliau. Lantas datanglah 
sa'd bin Mu'adz dengan mengendarai keledai. Tatkala dia telah 
mendekat, maka Nabi & bersabada, “Berdirilah kalian untuk 
pimpinan kalian.” 

Lalu Sa'd bin Mu'adz duduk di dekat Rasulullah &, lantas 
beliau bertanya, “Mereka tunduk kepada keputusanmu.” Sa'd pun 
berkata, “Sesungguhnya aku memutuskan bahwa orang-orang 
yang memerangi akan diperangi, dan keturunannya akan dijadikan 


493 


/ 


Hilyatul Auliya' 
budak.” Beliau bersabda, “Sungguh engkau telah memutuskan 
sesuai dengan keputusan Al Malik (Allah)? 1 

Hadits ini shahih, muttafag @alaih. 


Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-nya dari hadits 
Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah. 


0 148. A6 - 


aan Na rana don gay uno 


“ 


dal 1 GA oi Ik P Oia GAS ujan 


aya Ba 1JB PE al ka UP 
oa - 0 .. Ga ate ot 5, Lg y 


Mean na Lene Ungake 


- “ - 
0. - 0 “ - - - 0. 
(haw Ud ja Dl nd Ud | 


AD. LL Paud 


TA Ra BA BAL Fo AG 


97 HR. Al Bukhari, pembahasan: Managib Anshar (3804), pembahasan: Kisah 
Perang (4121): pembahasan: Meminta Izin (2626), dan Muslim, pembahasan: 
dihad (1768, 1769). 


494 


Hilyatul Auliya 


3701. Abu Bahr Muhammad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Faraj Al Azrag menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, 
Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari 
ayahnya, dari Sa'd bin Abi Waggash, dia berkata, “Pada saat 
perang Uhud aku melihat di sebelah kanan dan kiri Rasulullah & 
dua orang laki-laki yang berpakaian putih yang tidak pernah aku 
lihat sebelum dan sesudahnya.” 


Hadits ini shahih lagi tsabit dari hadits Sa'd. Abu Usamah, 
Ali bin Mis'ar, Muhammad bin Bisyr, Syuaib bin Ishag dan 
beberapa orang lainnya meriwayatkannya dari Mis'ar. 


Bb 5 df BAL —rv.Y 


- PB, -! Pa: £ o 2 aa 
OB Ah ng BIS Aa ai LI 
o Pn ea EX GT cai 

tell up Jaa US Ah de Ul 


os GI ala ate la Job den 
AS AB Sa RA 
Cha Cd Ca & mo £ 2 (Aa 


aa PSG IS OS Heo ola) 


495 


Hilyatul Auliya' 


o- 3 0-4 0 Se ang PN AN RAP CA 
Iu Gp mela SI Lagi) Sola 4 
cal 23 Ha Jaan 


S-o.2 


SA Pi) us 


3702. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, Zakariya bin Abi Za'idah 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Jiwa anak Adam akan senantiasa bergantung (di tahan) 
karena hutangnya, sampai hutangnya itu dilunasi.” ?8 


Hadits ini shahih lagi tsabit dari Sa'd. Shalih bin Kaisan 
meriwayatkannya sebagaimana riwayat Zakariya dari Sa'd dari Abu 
Salamah. Namun Ats-Tsauri dan Ibrahim bin Sa'd menyelisihi 
keduanya, mereka berdua meriwayatkannya dari Sa'd dari Umar 
bin Abi Salamah, dari ayahnya dari Abu Hurairah. | 


Ta Nu Kaban HH Ke AA 
Inn Hi ISA Ga NA 


£- 


“- 


Ti 33 
3 ab en G3 CAS AL 


98 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (2/508). 
Al Albani menilainya shahih dalam Ahkam Jana 'iz. 


496 


Hilyatul Auliya” 


bp GA kap AB gi 


2 


NA AP BAP IP AS A6 
2 0. "B3 ASI ia “JG dg ana Ja ds 


N 


S3 Ai Jap BI Op G NE KA, SD 


Aa Ta Uh oi 1 


- 


CNG 
LN ps o 


en ag Lag 3. 


Mk 


- 
Be 


“0 - 30 IA. Ao - Nada 
Ha tang 33 2 an an 
Aap na PGA Gk 


3703. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya dan Ibrahim bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Had, dari Sa'd bin 
Ibrahim, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr bin 
Ash, bahwa Rasulullah & bersabda, “Diantara dosa-dosa besar 
adalah makian seseorang terhadap kedua orang tuanya.” Para 
sahabat betanya, “Wahai Rasulullah, apa mungkin seseorang 
berani memaki kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Iya, jika 


497 





Hilyatul Auliya 


dia memaki ayah orang lain, maka orang itu akan membalas 
memaki ayahnya, atau memaki ibu orang itu, maka orang itu juga 
akan membalas memaki ibunya.” 

Hadits ini #sabit lagi muttafag 'alaih. Ats-Tsauri, Syu'bah, 
Mis'ar, Hammad bin Salamah, Ibrahim bin Sa'd dan yang lain 
meriwayatkannya dari Sa'd dengan redaksi yang sama. 


0 4 0 3G. £ 5 “4 


Ina HM IA Pe Bai 


ne Ba CA PSI Pair ra 
SN 2 GA Oh AKAP Uhan SU 


PN 


SPG Ae CE 
or 2 2. 40. Teo 
Ie KP 5 “JG Ce P3 dy ,A 


Jua dd ga: J8 Ca Kd as 


HK It dai 2 pong JB P3 H ye 


SN 
NX 
NX 
Y 


99 HR. Al Bukhari, pembahasan: Adab (5973): dan Muslim, Peneaaa Iman 
(90/146). 


493 





Hilyatul Auliya 


Pena tete te AN 3, Mura 
AS Pi Saha Ap Tang Shan MA 


4 
2... $ 0. o- o Be . Ko 


La ag ap in 2 ag Ia 


Pa o- “9 


PN AE op eta IP AKA IP emg 


3704. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thayyib Muhammad bin 
Hamdan An-Nashibi menceritakan kepadaku, Abu Al Husain Ar- 
Rahawi menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam 
menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Sa'd bin Ibrahim, dari 
Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Abu Hurairah 28, dia berkata: Nabi #& bertanya kepada Abu 
Bakar, “Kapan engkau shalat witir?” Dia menjawab, “Sebelum aku 
tidur.” Beliau juga bertanya kepada Umar, “Kapan engkau shalat 
witir?” Dia menjawab, “Setelah aku tidur.” 


Lantas beliau bersabda kepada Abu Bakar, “Perumpamaan 
dirimu bagiku adalah seperti orang yang telah melakukan 
kewajibannya, namun dia masih melakukan amalan sunah.” Beliau 


499 





Hilyatul Auliya" 
juga bersabda kepada Umar, “Sedangkan engkau, engkau beramal 
seperti amalan orang-orang yang kuat”100 


Hadits ini gharib dari hadits Mis'ar dan Sa'd secara 
muttashil. Sementara Syu'bah meriwayatkannya dari Sa'd, dari 
Abu Salamah dan Sa'id secara mursal. 


Mush'ab bin Migdam meriwayatkannya dari Mis'ar, dari 
Sa'd, dari Sa'id, dari Abu Salamah bin Abdurrahman secara 
mursal. 


KI op asa Aas ee Ra Era AV 0 

Tara Pi Neni ata Sp Tg B2 
2 F 1 2 f o 

» Ol Ga MATA S Pl pe 5 pe 

sa et E Naa # kai BAL 333 


o- Te 4 0 -— 


AE. Ja Ten TES 2 af se 15 


100 HR. Abu Daud, pembahasan: Shalat (1434): Ibnu Majah, pembahasan: 
Mendirikan Shalat (1202), dari hadits Abu @atadah, dengan redaksi yang 
sama. 

Al Albani menilainya shahih dalam Sunan Ibnu Majah dan At-Tirmidii, 
cetakan: Al Ma'arif. 


500 





Hilyatul Auliya 





ai Ls SA pH s3 


2. aa yg - AN ca 0.7 ng a. 22 san 
"axnjan & Jis He Jas (3 "lusa LN Ya) 


Lb LIA AB DS Ana AAL St RE 


J3 
“Axa 
Nae me nb an 
« CA ya Teman Lab Ly 
5 .. ” ? On On asu e “ 
SANA Loc “G1 o- . -. 09 - P 


3705. Al Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Kaisan An- 
Nahwi menceritakan kepada kami, Yusuf Al @adhi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi Bakar Al Mugaddami 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin 
Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah menceritakan, dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, 
bahwa Umar #& hendak membacakan khutbah di Mina. Lantas 
Abdurrahman bin Auf berkata, “Tundalah khutbah itu hingga 
engkau tiba di Madinah?” Umar menjawab, “Iya.” Maka Umar 
melaksanakan saran itu dan dia berkhutbah. Dalam khutbahnya 
dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah & pernah merajam dan 
kami juga merajam bersama beliau.” 


501 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini sabit lagi shahih, dari hadits Abdullah. Namun 
gharib dari hadits Sa'd. Syu'bah meriwayatkan hadits ini darinya 
secara gharib. 


£ h 2 (7 ee. 2 8. 
Ga « | N| Wa —YVAN 
Pata X » 
LX R0 3 IG ITU Los 30 No.21 
DP Pas ng” WI— Pa Cr) ri Ka) 
P 
ov o Bi 3 4 Oo 


3 o-,-G Ben IU KG 
IS SP Soya Kebun uj BA IS Kid 


” rd ”9 2 0. 0. Oo . # 0 sa 
SA lk LP OS DN IAI 
2 . 9. x 2 PP . .- Fin ag o 0 
PES mp Tile GS Saman Gym 


01 “sg Gee NI Na Tn Sa aa sa “. 8 3 

oa Uh Jab oa JG lag dala Ml lo 
Sp CA La 

199 058 ad oi JA ab ema TA 


8 sar LoL K0 Y, xo- 0 A0 “Gg o- 0 
| “0, AS 


BA BI 0 al ah 


3706. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Ja'far Al Gattat menceritakan kepada kami, Dhirar 
bin Shurad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 


502 





Hilyatul Auliya 


Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid bin 
Abi Aun, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Al @asim bin Muhammad, 
dari Aisyah & dari Nabi &, beliau bersabda, “Barangsiapa 
melakukan sesuatu yang bukan termasuk perkara (agama) kami, 
maka ia tertolak”101 


Hadits ini adalah hadits Abdul Wahid bin Abi Aun. Ada 
beberapa orang yang meriwayatkannya dari Sa'd, antara lain 
adalah, Abdullah bin Ja'far Al Makhzumi, puteranya sendiri yaitu 
Ibrahim bin Sa'd, dan beberapa orang lainnya. 


Ga ae ab el pay 
BRA Cit ML ap pb YK 
AS YP Kan oa GP de Obi EA 
PN ga PP bu Su 


“ 
Pa 


1 IG plg ala In Id gp Ol 
Aa AAN EA op DE FE gih 


.I-0 aan 


51 Ja ASI J9 MEA Uh F5 


101 HR. Al Bukhari, pembahasan: Perdamaian (2697), dan Muslim, pembahasan: 
Kehakiman (1718). 


503 


Hilyatul Auliya" 

OI SPI RAN HI imi 
ana NU 

AE Up Aka aa Ip Tapi Laga NA 


gl 
3707. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain bin Ghassan menceritakan kepada kami, 
Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abdullah 
bin Ka'b bin Malik, dari Ka'b bin Malik #, bahwa Rasulullah & 
bersabda, “Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti 
tumbuhan lentur yang bisa diterpa angin ke kanan dan ke kiri tapi 
ia tidak dapat mencabutnya. Sedangkan perumpamaan orang kafir 
adalah seperti tumbuhan yang tertancap kuat diantara pepohonan. 
Tidak ada yang bisa menerpanya, sehingga ia pun akan terjatuh 
dengan sesekali saja.”102 


Hadits ini gharib dari hadits Sa'd dari Abdullah. 


WEI Ch el Ap AAS SAS —YVA 


Pd 


Pa aer AI seb "5 Sh Lea 


102 HR. Al Bukhari, pembahasan: Orang Sakit (5643): dan Muslim, pembahasan: 
Ciri-ciri Kiamat (2810) dengan redaksi yang mirip. 


504 





Hilyatul Auliya 


- -0 60 0. 0 s #0 2 Sa IS aan 
aa Y Saw ep SA Ulun I— A0 I— 
- X9. 


Ju “JG CE ap) PE ON op PB up 
Pak Hebat aan 


CA 3 0 aga 


dala IE Ai Sa La an pe 2 


Pega G PNP. —. 
ana ab Naru an ra 


2.3 


Sr 


Ula 3S TN 0 ee. ad olga AS 
o- 33010 R03 PTE 


ai sa aan Bee MEI 
An GS AN op) TA 3 C0 


3708. Ahmad bin Al @asim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Al Husain Al Harbi menceritakan kepada 
kami, Ibnu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar @, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Andai 
saja ada seseorang yang selamat dari adzab kubur, tentulah Sad 
bin Mu'adz yang selamat darinya.” Beliau memberi isyarat dengan 
tiga jari, kemudian beliau memadukannya, seakan-akan beliau 


505 





Hilyatul Auliya”" 
menunjukkan bahwa hal itu sangatlah sedikit. Kemudian beliau 
bersabda, “Dia dihimpit. kemudian dia dimaafkan.” 198 


Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah, dari Ats- 
Tsauri, dari Sa'd. Sedangkan Ghundar dan lainnya meriwayatkan 
dari Syu'bah, dari Sa'd, dari Nafi', dari Sinan, dari Aisyah & 
dengan redaksi yang sama. 


(234). MUHAMMAD BIN AL HANAFIYYAH 


Diantara mereka ada pula yang menjadi seorang imam 
yang cerdas, fasih dalam berpidato, memiliki isyarat-isyarat halus 
dan ungkapan yang jelas. Dia adalah, Abu Al @asim Muhammad 
bin Hanafiyyah. 

o- o G- AA 20 3.0 £ In - 
AS 3 Sabun op Sal Code —YY.4 
A02 - Pa Laga 0 30 AG. 4 IS Ba 
JD d- Ia (Gal OP Kun Wb A— “ola jl 

Ka 3 a 


Para 3 la & 
3, Lo Abalos u 0d yA W— ll 


SES AJB OSN LP Wah LP aa 


103 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabagat (3/430). 
Sanadnya juga shahih. 


506 





Hilyatul Auliya" 


Ganga 3 o, 8 .- o B- . - 2, - :8 Pa, ? 
KEL ol JP 03 Labuan II NA all Lagi 
Es Rek Be -a, “ sen Papa o DU Kena 


20 X0. Pan PS aan MORE Papa Ao, 
SSI IS alas ARA OP BUSI SGG cakala 0 


i 


Ie 0. S9 


AA Como IS AM SL gb dg 
B3 Cg KI UAS JG, VA 
K3 OP La K6 AA, SUba 
KB SN 3g Saat AS) OKI 


NA DOG MSI 2 NI PEG PA TA TA DN 2 
KAA ma OS sb IL VA ob 


3709. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Hatim bin Al Laits menceritakan kepada kami, 
Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, Auf Al A'rabi 
menceritakan kepada kami, dari Maimun, dari Wardan, dia berkata: 
Aku termasuk rombongan yang menemui Muhammad bin Al 
Hanafiyyah. Sementara Ibnu Zubair melarangnya masuk ke kota 
Makkah kecuali dia mau membaiatnya, tapi dia tidak mau 


507 


Hilyatul Auliya” 


membaiatnya (Ibnu Zubair). Lalu dia hendak memasuki kota Syam, 
tapi Abdul Malik bin Marwan melarangnya masuk, kecuali dia mau 
membaiatnya (Abdul Malik bin Marwan). Akhirnya kami berjalan 
bersamanya dan sekiranya dia memerintahkan kami untuk 
berperang, niscaya kami akan berperang bersamanya. 


Pada suatu hari dia mengumpulkan kami dan membagikan 
sedikit makanan, kemudian dia memuji Allah # dan menyanjung- 
Nya, lalu dia berkata, “Naikilah kendaraan kalian dan takutiah 
kepada Allah. Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian 
ketahui dan meninggalkan apa yang kalian ingkari. Jagalah diri 
kalian, hindarilah urusan masyarakat umum, berpegang teguhlah 
terhadap perkara kami sebagaimana teguhnya langit dan bumi, 
karena apabila perkara kami ini datang, maka ia bagaikan 
matahari yang menyinari.” 


P3 - 
GB. $ NN Ta AG 


“y Same Ludoe —YVYN 

HE EN Blah Ip ALA GIS AYI XL 
- 0 4 0 - Pe UD 3 Dt Ea 4 0 
(desah 7 Lyn Uid US aga LN 


Pa” ” 


— S aa a Tp lip Ad GAS 


WAN AN Ga Uh Aaja oi MASA 


AS OS Ad Inna IP Bb Gale sal oa 


.. g 


508 





Hilyatul Auliya' 


LA kt Sab EA ju 
GG Bab 2 GERAK ae aan aa 
SB Ja LA pg 
P GS ES NI Ih JG 5 
AC Ana up ae AA 
AA gai AN d3 IS PIL (Ams la 
PN YA KI ERA KA gi 
AA AG GASA ITA BN JA de 
Ka Sa Da ab yi oi PE 


AA 5 Pena Aa 


ng 


N 


33 
Mn 


Aa 


N 


Dar Au PAN Una Naa P TA ae 


2 at 3 S3 BLN ARA (HI dy Deal Ag 


509 


Hilyatul Auliya" 
1 Kn ut sa aa SG ak Sa ep 
Gp daa ea 1 ar 2 SALA 1 


.. 3 90. — 


s3 Panti af ba 9 C2 Fara Ai en) 
3 Naa CA RN La: pera z Jend 
TA 
MA) Hak SI SP IA Sp 
Baku Tata: AS A3 Lah 
38, N Kane: Ban PERAN J3 Ta (21 
Te Aa an Kn Derkong 
BE SA S3 aa II Ca KL 


3 


2. Nina 


An BPS oa 


3710. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Hatim bin Al Laits Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 


510 











Hilyatul Auliya" 


kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, 
dia berkata: Aku bersama Muhammad bin Ali, lalu kami berjalan 
dari Tha 'if ke Ailah empat puluh hari setelah wafatnya Ibnu Abbas. 


Sementara Abdul Malik telah mengirim surat kepada 
Muhammad bin Al Hanafiyyah berisi janji akan menerima dia dan 
para pengikutnya di negerinya sampai kaum muslimin damai 
dengan menetapkan seorang pemimpin. 


Ketika dia sampai di Syam, maka Muhammad bin Ali pun 
mengirim surat kepada Abdul Malik agar memberi keamanan 
kepada para sahabatnya. Abdul Malikpun melakukan hal itu. 
Lantas diapun berdiri, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, 
kemudian dia berkata, “Allah adalah Pemimpin dan Hakim bagi 
segala urusan. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa 
yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Semua yang akan 
terjadi itu dekat, hanya saja kalian tergesa-gesa meminta sesuatu 
sebelum waktunya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya diantara kalian akan ada yang berperang bersama 
keluarga Muhammad. Pelaku kemusyrikan tidaklah samar bahwa 
urusan keluarga Muhammad itu biasanya ditangguhkan. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, hal itu akan kembali kepada 
kalian sebagaimana ia datang pertama kali. Segala puji bagi Allah 
yang telah menahan pertumpahan darah kalian. Barangsiapa 
diantara kalian yang ingin mendatangi negaranya yang aman lagi 
terjamin, maka lakukanlah.” 


Setelah itu para sahabatnya meninggalkannya, dan yang 
bersamanya tinggal 900 orang. Lalu dia melakukan ihram untuk 
umrah dan mengikat hewan kurbannya, kemudian dia mendatangi 
kota Makkah -kami juga pergi bersamanya-. Namun ketika kami 


511 


Hilyatul Auliya" 


hendak masuk Makkah, maka pasukan Ibnu Az-Zubair mencegat 
kami dan melarang kami untuk masuk. 


Kemudian Muhammad bin Ali mengirim surat kepada Ibnu 
Az-Zubair, “Aku telah keluar dari (wilayah)mu dan aku tidak ingin 
berperang denganmu, lalu aku datang lagi ke (wilayah)mu, dan aku 
juga tidak mau berperang denganmu. Biarkanlah kami masuk 
untuk menyelesaikan ibadah umrah kami, setelah itu kami akan 
keluar dari (wilayah)mu.” 


Namun Ibnu Az-Zubair tidak mau dan kamipun dilarang 
menyembelih hewan kurban. Akhirnya Muhammad bin Ali dan 
kami pulang ke Madinah. Kami tetap di sana sampai Ibnu Az- 
Zubair terbunuh, lalu dia (Muhammad bin Ali) dan kami menuju 
kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Aku melihat kutu 
yang bertebaran dari Muhammad bin Ali. Ketika kami 
menyelesaikan ibadah umrah, maka kami kembali ke Madinah dan 
Muhammad bin Ali menetap di sana selama tiga bulan sebelum dia 
meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya.” 


Pap a 10 36-43 H6 " Bakaa ar 
BIS alan 1 ab GI «dal Aa 
AAA Ya gi aph GA 


. 
ri 


M8 Komo ah La bal ya UAN YA KE 
Ken Es Ya kaus 


512 





Hilyatul Auliya" 


3711. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Tsabit, dia berkata: Muhammad bin Al 
Hanafiyyah berkata, “Kalian akan melihat perkara kami akan lebih 
terang daripada matahari ini. Maka janganlah kalian tergesa-gesa 
dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.” 


£ - 
ni Pa 9 


4 Ex 0 2 - 013 AG 
# Caranya 3. Obok db —YVIY 
lo 20 9. aa L 30 Y, 401 9. ca - 
Op AI IL Cod CAS op AI Ia Cod dala 
.01 0 - 8 Gg Pn, o o- 2? - PT Be 
yha ea Pa Gel Pa sa wa 
# - - - 

- 01 Br Oo2 0, 36-52 de ai S G3 
ae al sate) GT Soea J8 JG S3 
z Li . 
AN PA Tran -K9- . ea Deen Doa Ora 
pa Ca hama Y oya Bg rel pilu da 
2 0 2 ps ee - 3 


3712. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Aisyah 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, dari Al Husain bin Umar At-Taimi, 
dari Mundzir Ats-Tsauri, dia berkata: Muhammad bin Al 
Hanafiyyah berkata, “Bukanlah orang yang bijak bila tidak mau 
bergaul dengan baik kepada orang yang harus dia temani sampai 
Allah memberikan kelapangan dan jalan keluar.” 


513 


Hilyatul Auliya" 


Ca pl BS cra jl GAS —VAY 


0 PI - AB - 3 9 - o - Pa 
ge 0 ya Wb a— (SN Aa Isra er & Wa— 
A8. 3 d Je : JG Cek ep aa "& Ing) 
PA PA IND .. 8 - Oo x - - Ga Aa 
mer, Tung 2 LS ya "ai da3 dai 


. A4 0 0 01 3 co EC. ... Ka Naa aan 2 
Saba mede Pt 3 LPS OP day 3 


- - 


3713. Abu Hamid menceritakan kepada kami, Abu Al 
Abbas menceritakan kepada kami, Ali bin Sa'id Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Al Husain, dia berkata: Muhammad 
bin Al Hanafiyyah #8 berkata kepadaku, “Barangsiapa yang 
menahan lisan dan tangannya, lalu dia duduk di rumahnya, maka 
dosa-dosa bani Umayyah lebih cepat atas mereka daripada 
pedang-pedang kaum muslimin.” 


380 Ao 


IL ih 3 Kn 3 9G Laga 0 03GB LX nh 


Te NO 3 Or 5 


o- ae 16 - £ 19 - Bak aka 
Pan Led. Op Lado TE Come Up 


? 7 


514 





Hilyatul Auliya" 


Mp SI gi PP ab oi ap 
SEA AAA OA op SURI E SI ' Fi 
MA sa jad O Sala 


AS las KE Bp 


here A S AS oi gema S , 


« Pr ea 3G. 


Ls S3 Ula ar S5 KL Nara 3 SIA 0233 
INI dab AS TN ai SI ea 
Oh AL 2 AAN JL AMAN, 


AU aa Jb sh MS S3 
Da Up SE 3S db baka 
a KTA aura IS Ea cal 235 :JE 
MAN aa Mn Aka pala 
Y, DP IC AN Ba IL Nani 


Bad ah Uya Yap tas 


515 


Hilyatul Auliya" 


3714. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag As-Sarraj Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Umar bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Ali bin 
Al Husain, dia berkata: Raja Romawi mengirim surat kepada 
Abdul Malik bin Marwan, dia mengancam akan menyerang dengan 
100.000 pasukan darat dan 100.000 pasukan laut, atau dia harus 
membayar upeti kepadanya. Lantas surat itupun dia letakkan 
dalam baju besinya. Lalu dia mengirim surat kepada Al 
Hajjaj, "Tulislah surat kepada Ibnu Hanafiyyah, takut-takutilah dan 
ancamlah dia, kemudian beritahukanlah aku apa yang dia berikan 
kepadamu.” Maka Al Hajjaj mengirim surat kepada Ibnu Al 
Hanafiyyah dengan surat yang berisi ancaman perang. Ali bin Al 
Husain berkata: Maka Muhammad bin Al Hanafiyyah membalas 
suratnya, “Sesungguhnya Allah mempunyai 360 pandangan untuk 
para hamba-Nya dan aku berharap Allah memandangku dengan 
sekali saja yang dengannya Dia melindungiku dari seranganmu.” 


Lantas Al Hajjaj mengirim surat balasan itu kepada Abdul 
Malik bin Marwan, kemudian dia mengirimkan salinan surat itu 
kepada raja Romawi. Maka raja Romawipun membalas surat itu, 
“Ini bukan kalimat darimu, dan bukan pula kamu yang menulisnya. 
Ini tidak akan keluar kecuali dari rumah keluarga nabi.” 


c Gea 2 Na Sa 3 ai 


- 


(5 -rvio 


- 2... 
9 


A5 « 


BA TU AG - 


2 Bui Wa YG 


N 

1 o 

N 

- 

— 

Ce 
N 


516 





Hilyatul Auliya" 
4 0 ta Pap Ph o # 3 1 2 s 0. Do AA - 
Op Ae Kol (aa SSI Pang -N 
3 Pn Pa 2 8 - 2. 3 0 A3 Oo - 21 
Oli Ul (Spa ia 03 Olaian GS ASI 
0 To £ 0. £ 0. Pi Na - 4 0 
o 2 oz o 0 £ na CO an 11 an Ia 4 o gG- 
S3 ne Ip SB idU IR ul Kaban 


Gap Il JATI OSK ARE A5 9G OI 
KA Ga Gema Sig anon Ta Ma la Sa 


3715. Ayahku dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Amr As-Sakuni Al Himshi menceritakan kepada kami, Bagiyyah 
bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Rustum 
Ash-Shuri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Abu Ya'la, dari Muhammad bin Al Hanafiyyah, 
dia berkata, “Kaum sebelum kalian senantiasa membahas (perkara 
agama) dan menyelidikinya sampai mereka menjadi linglung. 
Sehingga ada seseorang yang ketika dipanggil dari belakang, maka 
orang didepannya yang menjawab, dan ketika dipanggil dari depan, 
maka orang dibelakangnya yang menjawab.” 


517 


Hilyatul Auliya' 


- 
Pa 9 B8. 4 2G 


2 SA Pie u ba-ua Pj Ea SYVAA 


4 0 sa? & o- 5 .0 A4 o 1 o- So AG. 4 
- P. - - 


. 


20 4 G Pap “- 3 & 9 Pa Pa pa aa 
CO BI oa (Ay alan CO Ola WI Ya 


. 


UR IA RSA JB AG dah 13 la 
Yy, 20 - 203 £ 2 Ta “ 2 - PP, PB, OI 02 
Il Ang dg ea YO JS JG Oh 1S kia 


2 “0 “ Aa Pd 

3716. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Abdullah bin Mush'ab menceritakan kepada 

kami, Abdul Jabbar bin Al Ala' menceritakan kepada kami, 

Marwan bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin 

Al Mundzir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: 

Muhammad bin Al Hanafiyyah berkata, “Wahai Mundzir.” Aku 

menjawab, “Iya.” Dia berkata, “Setiap sesuatu yang bukan untuk 
mencari ridha Allah, maka ia akan musnah.” 


P4 


OI umah gl Bab cal Wa —YVNV 


23 kal BIS cerap ey S3 l BIS C0 
P1 - 


Me an Seet 3 ba £ “- 9 o- 
JB JB 03FdI OLS yi Sy XS 


518 





Hilyatul Auliya' 


Sd ea Ae SRS UA KASN SA KA 


“ 
RO 4-0 


133 obg La 


3717. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Husain 
bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Uyain 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Muadzdzin 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al 
Hanafiyyah berkata, “Barangsiapa yang memiliki jiwa mulia, maka 
dunia tidak akan berharga baginya.” 


0 


Coral gl KIS gl BAL —YVIA 


o- & 0 F3 AG 


AP HI RSA SAS top KO Gis 
sa PA db Naa pasa 8 Ismi 


3 Sa ES II JS EA 0 ha 


.. 0g 3 


Hah Gp Hip GP MA In ma ie kasi 


519 


Hilyatul Auliya" 


48-35. ia 0 G3 Lo, 20... 8 Ta » 91. 
p” - - - 


- 
CO o 0. 


3 0 
3718. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Uyain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Majid menceritakan kepada 
kami, bahwa dia mendengar Ibnu Uyainah berkata: Muhammad 
bin Al Hanafiyyah berkata, “Sesungguhnya Allah #&& telah 
menjadikan surga sebagai barang berharga bagi diri kalian, maka 
janganlah kalian menjualnya dengan yang lain.” 


Muhammad meriwayatkan secara musnad dari beberapa 
orang sahabat. Seluruh haditsnya diriwayatkan oleh anak-anaknya. 


Amr bin Dinar, Mundzir Ats-Tsauri, Abdullah bin 
Muhammad bin Agil dan Muhammad bin @ais bin Makhramah 
meriwayatkan darinya. 


o- 2 0 --.. o BB KG 
OLX se A3 - "4 Fi LA 08. R0 AG. A 
ra ya) Cod VE Gia Or IP 1 Karna 
40 £ o- KG - 


7 
4 o— aa 


ha $ Pan TEA 
ui Uu IS Ui Ph, 


8 03 - 2 - 0. - o 0 -— 0 o- 
USA LP LAI TA ea or 
o- 8 - o Bi & 0 — Pa NN Se y o- o- 


520 





Hilyatul Auliya' 
a 


Ta le At IM Ia Dina ap 
BI IP 


i: 3 


Pe 


AA NG Sp IE Guan aa KA 


3 0 3 o- Ta en 


olay9 CAN SA X5» MG US Ata gi 
» A Ta Kap NG CG yan (SP 2 


0.3 


ASN, » Bl Tam Ai pl Ka KE 39 
SE 2 an Aa SIS Je 
IA AA pb ji 


30 Loc P Td ra 


5 8 Ta s UI Op AS olga Camp pl 


21 


2 AI BAN og Ag ? Mb se 
- ah Up ek ata LP EA DEA 3 La : 
3-0 c3 Pd 
AP de 


3719. Muhammad bin Ahmad bin Husain dan Muhammad 
bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abu Syuaib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Ar- 
Ragi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr menceritakan 


: 


521 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Az-Zuhri, dari 
Abdullah dan Al Hasan keduanya putra Muhammad bin Ali, dari 
ayah keduanya, dari Ali, “Sesungguhnya Rasulullah & 
mengharamkan nikah mut'ah pada perang Khaibar.” 

Hadits ini shahih, muttafag 'alaih. Hammad bin Yazid dan 
Abdul Wahhab Ats-Tsagafi meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id. 

Ma'mar, Malik, Ibnu Uyainah, Ubaidullah bin Umar, Abdul 
Aziz bin Abi Salamah, Ishag bin Rasyid meriwayatkannya dari Az- 
Zuhri, dengan beberapa perbedaan antara mereka dalam riwayat 
mereka dari Az-Zuhri tentang Al Husain dan Abdullah. Diantara 
mereka ada yang memadukan keduanya dan ada juga yang 
memisahkan keduanya. 


Antar bin @asim meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri, 
dari Malik bin Anas, dari Az-Zuhri. 

Abu Sa'id bin Marzuban Al Baggal juga meriwayatkannya, 
dari Abdullah, dari ayahnya dari Ali dengan redaksi yang senada. 
CI KA ep ujan Vide VI. 

o 8 0 Ou PPA Pp Br PN Da Mn PAT 
8 - 0- £ 0. Gm o 8. 0 - 9 
SEP tah PIA Kaban ji al 
2 Ce. San ot N Ng y 2 33 s £ : 
SM #elag Kla Al eko Ml Sm, JB :JG 


522 





Hilyatul Auliya 


gi e £ Tor P3 ana AS 0 A4 0. “OF G 
SEN AI 3 Ji Al Alan cd Jual Un 


Bo | - o 3 A 2 - aa 
olyy JPaa CEglm Ua Uaf Lado laa 


Pd . 8. 3 Ta Pa ud SE o-A 3 0. “ - 
tigae SP SAI das plg md Clg SI 
- Pd 

o An De 30 NB. 3 Ie. 

an ulas an Sea ol4y39 

3720. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Fudhail bin Muhammad Al Malathi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Yasin Al Ijli menceritakan kepada kami, dari Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hanafiyyah, dari ayahnya, dari Ali, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Mahdi itu termasuk golongan 


kami, yaitu ahli bait. Allah akan membinanya dalam satu malam.” 
atau beliau bersabda, “Dalam dua hari” 194 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad. Waki', Ibnu 
Numair dan Abu Daud Al Hafari meriwayatkannya dari Yasin, dan 
Muhammad bin Utsman Al Wasithi juga meriwayatkannya. 


104 Hadits ini hasan. 
HR. Ibnu Majah, pembahasan: Huru-hara Akhir Zaman (4085). 
Al Albani menilainya hasan dalam Sunan Ibnu Majah, cetakan: Maktabah Al 
Ma'arif. 


523 


Hilyatul Auliya'" 


aa e Ai Pe MA ENYA 


aa un IL 33 LG - E 8 


boa CP « MI AN AS as HA Es 


PE RA ang 
AS ah ia IP sa ip 
Pe ii TU SES : "IG Ag AI 
WE Api 3 aa ab 
Wo Ip IS MN WE yg 
ob Jl Gbu Ka ND Jas ND aah Ala 
Saad Tea ABG Gke FS 
LP SI KS ya 
YO Bia Aa 5 
Sr y Ca SA Jati 2 J5 CAT Ka 


SA 5 seng Li Pa Lin 


La 


Us N 


524 








Hilyatul Auliya'" 
- (3 SEA #. 
is damlh » 5 Sp alan AA da 


” 


WA ema SN GA Il ea AA dal 


z 


o£ s1 


ai Duda Rear NI Y, SB JUS 
IE IS P3 In ala N 


. 


s3 Jt 5 Pai 
VI BEI lia (Oh PARA Apa In 


@.- 


3721. Ahmad bin Yahya bin Zuhair menceritakan kepada 
kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari 
Ibrahim bin Muhammad bin Ali Ibnu Al Hanafiyyah, dari ayahnya, 
dari kakeknya, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia berkata: 
Seorang @ibthi yang merupakan saudara sepupu Mariyah ibu 
Ibrahim putra Nabi & sering kali mengunjungi Mariyah, dan dia 
menyelisihinya. Maka Rasulullah & bersabda kepadaku, “Ambillah 
pedang ini dan berangkatlah kepadanya. Jika engkau lihat dia 
berada di sisi Mariyah, maka bunuhlah dia.” 


Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apabila engkau 
merintahkan aku, maka aku bagaikan besi yang telah dipanaskan, 
tidak ada satupun yang dapat membengkokkan aku sampai aku 
melaksanakan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. 


525 


Hilyatul Auliya" 





Apakah orang yang hadir dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh 
orang yang tidak hadir?” Beliau menjawab, “Iya, orang yang hadir 
dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir.” 


Lalu aku pergi membawa pedang itu dan aku mendapatinya 
di tempat Mariyah, lantas aku mengeluarkan pedang. Ketika aku 
berhadapan dengannya, dia mengetahui bahwa aku hendak 
membunuhnya, maka diapun pergi ke pohon kurma, lalu dia 
memanjatnya, kemudian dia menjatuhkan dirinya dengan cara 
menjatuhkan punggungnya dan mengangkat kedua kakinya. 
Ternyata dia tidak mepunyai kemaluan sedikitpun seperti halnya 
laki-laki pada umumnya. Lantas aku menyarungkan pedangku, 
kemudian aku menemui Nabi & dan melaporkan kejadian itu, 
maka beliaupun bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah 
melindungi kami ahli bait”105 


Hadits ini gharib. Kami tidak mengetahui hadits ini 
diriwayatkan secara musnad dengan redaksi ini kecuali dari hadits 
Muhammad bin Ishag. 


105 Hadits ini shahih. 
HR. Ibnu Asakir (1/232/1): Adh-Dhiya" dalam A/ Mukhtarah (1/247): Ibnu 
Mandah dalam Ma 'riah Ash-Shahabah (42/531). 
Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishag, dia mudallis, tapi dia 
menegaskan bahwa dia meriwayatkan hadits Al Bukhari dan Ibnu Mandah, 
sehingga hilanglah syubhat tadlis-nya. 
Lih. Ash-Shahihah (1904). 
Al Haitsami dalam A/ Majma' (4/329) menyebutkannya bersumber dari Al 
Bazzar, dia berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishag, dia 
mudallis, tapi perawi lainnya tsigah.” 


526 








Hilyatul Auliya" 


$ 10 08. 20 36-3 i9- 
SB Fe Ot ia ur Sepaa Cile —YVYY 
- 
Go AA 30 3,0. Kara A Ke 


AA Koes Pa Ja Ko a— AJB (Asa 
0 AN Di Let Copa cdbat pinta san 
One bad aa jaka 
o o 3. @ - A.A s N 3 5 
Ye (SE ily ale Ml Ko Al Iya 

JAN Ikan udah Lia AAN 
SB Gp Sa Lp Tap ca 


20 


naa Y) 2 Y, Koe Ai VI Era 


3722. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami bersama beberapa orang lainnya, mereka berkata: 
Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, Abu 
Ja'far An-Nufaili menceritakan kepada kami, Yunus bin Rasyid 
mengabarkan kepada kami, dari Aun bin Muhammad bin Al 
Hanafiyyah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hendaklah kalian memakai celak, karena 
ja dapat menumbuhkan bulu (mata), menghilangkan kotoran mata 
dan menjernihkan pandangan.”106 


106 Hadits ini hasan. 
HR. Al Bukhari dalam At-Tarikh dan Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (183). 


527 


4 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Ibnu Hanafiyyah. Tidak ada 
yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali anaknya, dan tidak 
ada yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Yunus. 


aa AA C5 -yvyr 


Sa Kara Lon An 2 5 Lang Jaga 


Ie Z 0 LL. “3 AA 
& Ka ob (pr Us Kar Iya 


rs Te ar Pai 


“0 


Ja tian Y BR 


Al Haitsami di dalam A/ Majma' (5/96) me-musnadkannya kepada Ath- 
Thabrani dalam .A/ Awsath, dan hadits ini hasan. 

Al Mundziri dalam At-Targhib (3/115) dan Al Albani dalam Ash-Shahihah 
(665) menilainya hasan. 


528 





Hilyatul Auliya" 


3723. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Ugbah Asy-Syaibani 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Al Hanafiyyah bahwa dia 
mendengar ayahnya yaitu Ali # berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah # menyediakan hak 
orang miskin dalam harta orang kaya sekedar apa yang dapat 
mencukupi kebutuhan mereka. Apabila orang kaya itu tidak mau 
memberikannya kepada mereka sampai mereka kelaparan dan 
kesulitan, niscaya Allah akan menghisab mereka (orang kaya) 
dengan hisab yang berat dan mengadzab mereka dengan adzab 
yang pedih. »107 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Hanafiyyah. 
Hadits ini tidak diketahui kecuali dengan sanad ini. 


bertani v Jab 2 Saha SAS VE 


4 o- Kaaval - aa Ta 4 o- Pt - 


2 ane v Te Na » a AS kwa— 
AN Ae 5 315 GIS sa ON Ya 
SP HA At aa Ea GL 


107 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan A/ Ausath sebagaimana kata Al 
Haitsami dalam A/ Majma' (3/62), dia berkata, "Tsabit bin Muhammad 
meriwayatkan hadits ini secara gharib." 
Aku katakan, "Hadits ini dianggap dhaif oleh Al Albani sebagaimana dalam 
Dha'if At-Targhib (162)." 


529 


Hilyatul Auliya" 
e 4... ena o ai o- 0 BP o- 
OP KA Oli 01 ea a22 € demdl 3 at 


AB. : o Be AA 0 8 o Ba Lo. 4 
- ba Pd " 


# 


lag Ale AN eko BI Sya) JG 1JE cad 1 
SA Ea Sp MI Tap (NET AN “0 


3 
o 


un nd 4 o , : - 3 3 : - MP 
PAR Tai Pa Ia 
0 padi dad 3 


3724. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Daud bin Abdurrahman Al Aththar menceritakan kepada kami, 
Abu Abdullah Muslim Ar-Razi menceritakan kepada kami, dari 
Abu Amr Al Bajali, dari Abdul Malik bin Sufyan Ats-Tsagafi, dari 
Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Muhammad bin Hanafiyyah, 
dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
Allah 8 mencintai hamba yang beriman, merasa fakir lagi 
bertobat”198 


108 Hadits ini maudhu ' 
HR. Abdullah bin Ahmad dalam Zawa “id A/ Musnad (605, 810). 
Al Haitsami berkata dalam A/ Majma '(10/200), "Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Ya'la. Di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak aku kenal." 
Al Albani mengatakan dalam Adh-Dhai'fah (96) dan Dha'if Al Jami' (1705), 
“Hadits ini maudhu '.” 


530 





Hilyatul Auliya” 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Hanafiyyah. 
Daud bin Aththar meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


oa 


AS GAS CA Si pl GAS —rvyo 


4 


Pn ae Bea AG o Ae 2. Ao 


agan marak 


BAR EK EN KA era Li 


G! :5 atu 2 Pi KA aka al 


8. Ang : - Pan, - 8. 
KA aus Ab 3 AK IE KA Gi 
8, a. v Hi S Pe Tan ore N, 3 
CL ae ca 3) "JB (alay dala as elo 
Gan Ga SLS Ah Ye gi ata 


- 
233 


aah Id dag le Jo opa Me 
KN MO Ti Pet LN 


“J3 “de Kapan mp) 35 L (ai “Ist 


531 


Hilyatul Auliya" 


. 


3 


j 


21X 
Laka 


P 
2 
- 


g £ 1. 0. - Lor. 
Ol Gal Jal ima LO, SI 
T HA Berantas JP AS 

Tee IA an ana Kap ur 0 
Tor) CL G3 P3 UU MN 3 ya Io 
ai Ba RE ea Toge ai ag Sl De na 04 
S5 KAI Jal US du 3 Jai UI 1 


8. - 0... PK Asi 
IR Sah Jos GE JA 


w 


L 


2. AN Aoa Aa Da 
Asta LIPI le : mali) Torseh) 


ga 0 .. - 
e Oo . 0 301 0 - .. 
“ ” . 


Pa Id - A4 0 Z0 : L40- Pd ag o-X 
PN aa Pan Mn DN 
SA An 

3725. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 

Ja'far bin Muhammad bin Imran menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Yazid Al Bashri -dia tinggal di Maghar- 
menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada 
kami, Harb bin Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, 
“Aku sebagai tebusanmu, apakah syafaat yang telah engkau 
bicarakan dengan penduduk Irak itu benar?” Dia balik bertanya, 
“Syafaat yang mana?” Aku menjawab, “Syafaat Muhammad &.” 


Dia berkata, “Tentu, demi Allah, pamanku Ibnu Muhammad bin 


532 





Hilyatul Auliya' 


Ali bin Hanafiyyah menceritakan kepadaku, dari Ali #8 bahwa 
Rasulullah & bersabda, Aku memberi syafaat kepada ummatku, 
sehingga Tuhanku #8 menyeruku, “Apakah engkau rela wahai 
Muhammad?” Akupun menjawab, “Tentu wahai Tuhanku, aku 


,7 


rela? 


Kemudian dia (Ja'far) menghadap kepadaku dan berkata, 
“Sesungguhnya kalian wahai penduduk Irak mengatakan bahwa 
ayat yang paling memberi harapan dalam kitab Allah $ adalah, 
“Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya (Os. Az-Zumar (391: 53).” 


Aku katakan, “Kami memang mengucapkan hal itu.” Dia 
berkata, “Tapi kami (ahlul bait) mengatakan bahwa ayat yang 
paling memberi harapan dalam kitab Allah & itu adalah, “Dan 
kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu 
(hati) kamu menjadi puas.' (Os. Adh-Dhuhaa (93): 5). Maksudnya 
adalah syafaat.”109 

Hadits ini tidak kami tulis kecuali dari hadits Harb bin 
Syuraih. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali 
Amr bin Ashim, dia adalah orang Bashrah lagi #sigah. 


109 Hadits ini dha'if. 
HR. Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam A/ Ausath sebagaimana kata Al 
Haitsami dalam /A/ Majma '(10/377). 
Al Haitsami mengatakan, ”Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 
Ahmad bin Zaid Al Madari yang tidak aku ketahui, sementara perawi lainnya 
dianggap #sigah meski ada beberapa dari mereka yang dha if” 


533 


Hilyatul Auliya" 


ea ". A4 0 "al E KG - 
KI VE S Ba aa MAT 
A0 3 oo Esx0.G. 4. 


0 ui Era CS ia 3 KA "3 Sea 
5 ah BI To ti sak aa Can 


Je -JU Ka Fa ae tah 12 Kau 


Pl 
o 2g. 


2 356 maan Kan ae Si da & ska 


£ - o A 2 2 - &, Pd 

2 TP Ro " Z0 ena £ 0. Bo 3 
YP as Yo 9,oc SN ee Ka oa 

- na PN 2 ee. 9. to.” PP nd 
Di LAN 5 Pa an 
3726. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Nashr At-Tirmidzi menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 


Yazid Al Makki menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, 
dari Al Hasan bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali #, dia 


api 0 
Co 


534 





Hilyatul Auliya” 


berkata: Rasulullah & bersabda, “Keluarlah dan umumkanlah 
kepada manusia dari Allah, bukan dari Rasu-Nya bahwa, Allah 
melaknat pemotong tumbuhan sidr.” 

Hadits ini gharib dari hadits Al Hasan bin Muhammad dari 
ayahnya. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali 
Amr, dan tidak ada pula yang meriwayatkan hadits ini dari Amr 
kecuali Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Al Jauzi, dia tinggal 
di Makkah, dia juga sempat tinggal di daerah bukit Al Jauz 
sehingga dia dinisbatkan kepadanya. 


AG - Coco. No 0 E 9 


3 o Ga 6 - s1 AN o jngn 3 
ES Op JII KS BIS Obi 3 
# 


- ta - 9 - 3 - P3 "3 - IG 
ur (EYE WAS Ca jl IS ay Knig GA 


. . 


Z0. - - 


Gn GEA SA Jp ai AS 
Kn AG ae AM jan 3 Jpg JB :J 
Isep ata Ben IE Ios HP Ii, HP 

MTA PAP ana 


535 


Hilyatul Auliya' 


3727. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin 
Attab menceritakan kepada kami, Anbasah bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Allag menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ali Ibnu Al Hanafiyyah, dari Ali #, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “A/ Kursi itu terbuat dari mutiara, AI 
@alam juga terbuat dari mutiara. Panjang @alam adalah tujuh ratus 
tahun, sedangkan panjang Al Kursi tidak dapat diketahui oleh 
mereka yang tahu.” 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Ali. Anbasah 
meriwayatkan hadits ini secara gharib, dari Allag yang disebut 
dengan Abu Muslim. 0 


21 rara aa 2 Teng GAS —YVYA 
AA GAS IE Ie El CA ka 
Sa uga Sg 


le ta, 3 36 Gal, da ie 


N tu 


110 Hadits ini maudhu " 
HR. Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus (4939). Dalam sanadnya terdapat 
Allag bin Abi Muslim yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi, "Dia dianggap sangat 
dha'if oleh Al Azdi.” 
Lih. Adh-Dha 'ifah (4155) dan Dha'ff Al Jami (1298). 


536 








Hilyatul Auliya” 


ala AN lp TN 33 ae ena TIA 
AKA LAS La A9 AYI Ii Aa pal 


0 PP TE da au. NO, Lo. Pa age e a Kn Ia F 
dus laga Ibis dus ud Lag et 
- - p” - - 

Aa” 8 401.0 £ 2, 0£ “. 
Olx Gi Si Lani Jas 


3728. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu 
Syuaib Al Harrani menceritakan kepada kami, Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, dari 
Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Pemberian sepanjang umur 
dibolehkan bagi pemiliknya. 111 

Hadits ini #sabit dari Nabi & dengan selain sanad ini, yaitu 
dari hadits Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah, hadits ini gharib. Ibnu 
Agil meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib, dan juga 
Ahmad bin Ishag. 


(235). MUHAMMAD BIN ALI AL BAGIR 


Diantara mereka ada pula yang hatinya .selalu berdzikir, 
khusyuk lagi sabar. Dia adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al 


111 HR. Al Bukhari, pembahasan: Pemberian (2626), dan Muslim, pembahasan: 
Pemberian (1626) dari hadits Abu Hurairah :8:. 


537 


Hilyatul Auliya" 


Bagir, keturunan Nabi yang memadukan kemuliaan agama dengan 
nasab. Dia biasa bicara dalam masalah ilham dan bisikan hati, 
sering mengucurkan air mata dan kaya akan ungkapan hikmah, 
melarang perdebatan dan permusuhan. 


Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah 
menghormati majelis dzikir dan membedakan bisikan hati. 


3 o- 18 


PP 
2 Kena 


NN 


Ea 


- 
3 o- Pa IG 


DA jt ut Kemaga 3 Pan 
KA aa DP op oi ala LP 
EN aja S — aeyI Apr 


8 US Inad AA Lah AS dark 


o 2 X0 


kah ejan Na Ay Ar 


3729. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Musa menceritakan kepada kami, Abdus 
Salam bin Harb menceritakan kepada kami, dari Khalaf bin 
Hausyab, dari Abu Ja'far bin Ali, dia berkata, “Iman terdapat di 
dalam hati, sedangkan keyakinan adalah bisikan. Lalu keyakinan 


538 








Hilyatul Auliya” 


itu akan bertemu dengan hati, maka ia bagaikan potongan besi, 
kemudian ia keluar darinya, maka ia bagaikan perca yang basah.” 


ha 
. 


SA Op BII AS Ui GAS NY 
PBS CAS ena al BIS toll gi 


Ti 3 . Io 4 Oo 


Ia SP IE 0 BU AI MAh 
UI IE Uda Ke ap Gia 
Cb ab NS NB EA 
IS 2 . 8. P3 ag 
GS 3 J3 IIS ea A3 


3730. Ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Ar- 
Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nasyith mengabarkan 
kepadaku, dari Umar maula Ufrah, dari Muhammad bin Ali, 
bahwa dia berkata, “Sifat sombong tidak akan masuk ke dalam 
hati seorang hamba kecuali ia akan mengurangi akalnya sesuai 
kesombongan yang masuk kepadanya, baik sedikit ataupun 
banyak.” 


539 


Hilyatul Auliya" 
o & oo Ro 1G. 3 KO 


- 
30 3G. & 9 


ap 8 0. Koo 2 ay 
CL CIA Oles Ap Kaban Vida Oli 
30 3-0 E£ xa. 8, Pr £ 0o. Ao 90 8 3 0 


A90 3.09 


£ 2 In # 0. 4 “. 3 Na ” 


0 y o- 0 Ta E 3 0 aa. - 
UAS 3 aah Al ui ugadg mag 


JET CN JB IE oi PE 3 KA 


2 DO . Ie 9 


$g Ne Ta nd - 3 0 8, o Bo 
SIA Rnayy Aan CP SPS ONE) JP Nara 
Ela Ja Oa Ag SA HI lal ask Sh 
1 Os. 8 ce ? Pan 3 a “ni. 0 ngan ara 
Al KE rah plong ramai Tlah ph JAN 
233 Ka Pan, Be Pn Ce X0 


SP 3 SAN JA A3 (Ld At IE 


s 
- - “G5 Karat . Ie » 5 La ta : 8 
A3 HBp AN Ya Bg ha LN IN jg as 


Pd 


ale D sha) Ih, J6 CO JII Ls Ore mp) 
tgh HS NB MA JP Ca SI 


540 





Hilyatul Auliya 





G- AE s0 - - 


Ai an Hb di PP un 
Au JK ND HB S3 yaa ol 


2. 05 o Z Sos Hi an -.. Z £ si Ag 
ai Yam Koga VA Ka TU 3 LA, 
P. - 


£ 


o o 0 Nama 2 0 8 ai TURA 0 
Aa EN US Keali seh dm Ah) 
Pa Pa 
or : " .. F .. Ta Ps Te 2: # « 
Ale Hen JB Sal ola Je la Ol ea 
- - 3 3 - - 9 
4 


ES EP ani 


s3 AL La GIE AN JG SUS Va 
PENA NA PN 


3731. Muhammad bin Ahmad bin Hammad bin Sufyan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Manshur Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa Al Alawi menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya. 
Ahmad bin Isa berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepadaku, 
dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali, dia berkata: Aku 
pernah duduk bersama pamanku dari pihak ibu yaitu Muhammad 
bin Ali, pada saat itu dia sedang bersama Yahya bin Sa'id dan 
Rabi'ah Ar-Ra"yi, tiba-tiba datanglah seorang hajib (petugas 


541 


Hilyatul Auliya' 


penerima tamu), dia berkata, “Ada beberapa orang Irak yang ingin 
masuk.” 


Lantas Abu Ishag As-Sabi'i, Jabir Al Ju'fi, Abdullah bin 
Atha' dan Al Hakam bin Uyainah masuk, lalu mereka berbincang- 
bincang. Kemudian Muhammad bertanya kepada Jabir, “Apa yang 
diriwayatkan oleh para ahli fikih Irak mengenai firman Allah &, 
“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan 
itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) 
dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya.' (Os. Yuusuf (12): 24). Apa yang dimaksud dengan 
tanda dalam ayat ini?” Jabir menjawab, “Dia melihat Ya'gub & 
menggigit jempolnya.” 

Muhammad berkata, “Tidak, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, dari Ali bin Abi Thalib &, bahwa dia 
(Yusuf) hendak melepaskan tali celana, lantas wanita itu pergi ke 
sebuah patung yang berhiaskan mutiara dan yakut di salah satu 
sudut rumahnya, lalu dia menutupinya dengan kain putih sebagai 
penghalang antara dia dengan patung itu. Maka Yusuf bertanya, 
“Apa yang engkau lakukan itu'? Dia menjawab, “Aku malu kepada 
sesembahanku bila dia melihatku seperti ini'. 

Lantas Yusuf # berkata, “Engkau malu dengan patung 
yang tidak bisa makan dan minum, sementara aku tidak malu 
kepada Tuhanku yang senantiasa mengawasi setiap perbuatan 
manusia.' Kemudian Yusuf berkata, “Demi Allah, engkau tidak 


akan mendapatkannya dariku selamanya'. Itulah tanda yang dia 
lihat.” 


542 





Hilyatul Auliya" 





BP, 2... 


Pan 2 . gn) Kana Bk Pa 


Mpg an, 19 


3. 8g 2. 8, 
NK BB teng BG 
i Ha, Na £ "ANA 3 
BERI 3 MG 


3732. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Abi Al Hasan Abu Ali Ar-Rudzbari 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Abbas Al Masrugi berkata: Aku mendengar Bisyr bin Harits 
berkata: Aku mendengar Ibnu Daud berkata: Aku mendengar 
Sufyan Ats-Tsauri berkata: Aku mendengar Manshur berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali berkata, 
“Kekayaan dan kemuliaan akan berputar dalam hati orang yang 
beriman. Apabila keduanya telah sampai kepada suatu tempat 
yang di dalamnya terdapat sifat tawakkal, barulah keduanya akan 
menetap.” 


Hilyatul Auliya' 


0 8 - 40 1G. A3 


Oa S, IS ep Iran Tas DVI 


» 


Pp, Ad GA Tea SB. 38 3 o 3 0 3 


OA op JASA GOA Es 


2 o- 


Mn ae OS eh 
spa BER Sel aa “JG Ka al ara ta 
- « 3 | 4 4 - OA : - 0”, - 

HSNI eni Yg ap ee 

3733. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Maimun bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, 
Abdus Salam bin Harb menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin 


Khaitsamah, dari Abu Ja'far, dia berkata, “Siksaan yang 
membinasakan itu akan menimpa orang yang beriman dan orang 





yang tidak beriman, namun ia tidak akan menimpa orang yang 
berdzikir.” 


ea na y 4 o-  - 


Ui KA Ai X3 GIS —rvrt 


SP as Ih id En Op Ap Oia 


ta 


HE KA GA 3 YA AA Ea 


“ 


3 





Hilyatul Auliya” 
TE EL AB II PP pa 
MEN IS SAN IE JB Ivo mua Hee 


3734. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Sawwar menceritakan kepada kami, 
Abu Bilal Al Asy'ari menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Marwan menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Muhammad 
bin Al Husain mengenai firman Allah &, “Mereka itulah orang 


yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena 
kesabaran mereka.” (@s. Al Furgaan (25): 75). 


Dia berkata, “Maksudnya adalah bersabar atas kemiskinan 
selama di dunia.” 


5 £ 


an, (AN Ka Pa « Pi £ » Sa bodo —YVYO 
g SA oa Kena CA pes Si 
Pa 38. 3 aa da PN SA 


S Nian 2 LIA 5 2 Kena 


Of” 


“0 


hr ouy) 3 2 Ina be Ja 3 
MI Al Pri SEN pro La JB 


545 


Hilyatul Auliya" 


3735. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Shalih Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Muhammad bin Said Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir Al Kufi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, dari 
Abu Ja'far, mengenai firman Allah #, “Dan Dia memberi balasan 
kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan 
(pakaian) sutera.” (Os. Al Insaan (76): 12). 


Dia berkata, “Maksudnya adalah, mereka bersabar atas 
kefakiran dan musibah yang mereka alami di dunia.” 


P4 Pa 
Te P5 IG - s 


AA sd 1 Wa— “ ara —YVYI 


- 


AS - B- £ So & o- - E o BD AA 2 o 


Wa— Kos Up AN MG EN CO oa 5 


2 aa Abi Map ena al 


AI AP ah UP CN AN 
AA Ba gl Ju ba 
DP dg Pi 3223 Ao 

Sea LI KA Jk 
cs Va aer GE clgaa Uap MS II Ts "al 


“ 


546 





Hilyatul Auliya" 
Pen YA PO EU, 
s3 Oo CA 6 en an ta 
KAS WE 4 Aga AA UAN Ii adal 
AA 53 Aa Ap rela 52 
Nae & BI 5 HN 3, ENG He 
dal SI ai Na MAS ALI La He 
-. ORA Ap EN Jala 

1 BE oh BS Lemas OI 
GA Tag ESA La A su ca 
sisa 5 “15 PKP MINI J3 
ANE) ae TAI Ga A5 maja 
Jia GA Jb eta Sa me Go 3 of 


2 - 


- . . 2 £ Pa o £ koe — Ng 2 - - 
aa BE JUS Y can AG 4 Dp 


547 


Hilyatul Auliya' 
Aa N, “9 - er -, X0 2.00 or - .. To T 
Ls al Jail aa din Yaa and enim 
SES k33 Up BE AAN Le 


3736. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
Ahmad bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abi Muhammad menceritakan kepada kami, Salamah 
bin Syabib menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar Al 
Wasithi, dari Abu Ar-Rabi' Al A'raj, dari Syarik, dari Jabir —yakni 
Al Ju'fi— dia berkata: Muhammad bin Ali berkata kepadaku, 
“Wahai Jabir, sungguh aku sedih dan hatiku sibuk.” Aku bertanya, 
“Apa yang menyebabkan engkau sedih dan hatimu sibuk?” 


Dia menjawab, “Wahai Jabir, barangsiapa yang masuk 
kepada agama Allah dalam keadaan hatinya bening lagi bersih, 
maka ia akan membuatnya sibuk dari yang lainnya. Wahai Jabir, 
apalah dunia dan yang akan terjadi. Bukankah ia hanya kendaraan 
yang engkau naiki, pakaian yang engkau pakai dan wanita yang 
engkau setubuhi. Wahai Jabir, orang yang beriman tidak akan 
merasa tenteram karena keabadian di dalam dunia, namun mereka 
juga tidak merasa aman akan kedatangan akhirat pada mereka, 
fitnah yang mereka dengar tidak membuat mereka tuli dari dzikir 
kepada Allah, serta mata mereka tidak dibutakan dari cahaya Allah 
oleh perhiasan yang mereka lihat. Maka merekapun memperoleh 
pahala orang-orang yang baik. 


Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang 
paling ringan biaya hidupnya diantara penduduk dunia dan paling 
banyak membantumu. Apabila engkau lupa, maka mereka akan 
mengingatkanmu dan apabila engkau ingat maka mereka akan 
membantumu. Mereka berbicara dengan hak Allah, melaksanakan 


548 





Hilyatul Auliya” 


perintah Allah, menautkan kecintaan mereka dengan kecintaan 
Allah #5, dan mereka memandang Allah & serta cinta-Nya dengan 
hati mereka. Mereka lari dari dunia karena ketaatan kepada Tuhan 
mereka dan mereka tahu itu akan diperlihatkan kepada mereka. 


Jadi, tempatkanlah dunia itu dalam posisi persinggahan 
yang mana engkau akan meninggalkannya, atau seperti harta yang 
engkau peroleh dalam mimpi, lalu engkau terbangun dan tidak ada 
apa-apa padamu. Jagalah apa yang telah diamanatkan Allah Ta'ala, 
berupa agama dan hikmah.” 


8 Luy..9 40 A0 £ G - 
Wb (Glbenl Kl Ud —YVYV 
10 36. .a- - o B- 2'o 


P 
SN AB BPN 
DG Su kasa jar ee. 
aan 


- P3 Pan 


. 


3737. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Muhammad bin Syarik menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Ya'gub 
Al @awwam -Abdullah bin Yahya- menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku melihat Abu Ja'far bin Ali memakai sarung kuning. 


549 


Hilyatul Auliya' 


Dalam sehari semalam dia shalat lima puluh rakaat beserta shalat 
fardhu.” 


Caanua op AI Ap OA AS —YVYA 


&- ra 2 2 2 o - Pa Ipa 
Maman GA (S3 dl Na sad XS Gas 


- 2... 
A0 2 o— 4 LG 2 KO On 1 1h 
. - 


OP 0 Lido (akan Op ay ka CS 
GT IN Nan Oa maa ea aa 
AI Au SR (JS op Karan US #JB oya 


. 


ON 


Ta 
( — 


3738. Al Hasan bin Abdullah bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz bin Yahya Al Juludi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, 
Mais bin Hafsh menceritakan kepada kami, Husain bin Hasan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ali 
berkata, “Ucapan salam orang yang hina adalah perkataan yang 


h 


- 
2, 


KS AS jp ab pl & 


r 
| 
A 
« 
A4 
» 


550 





Hilyatul Auliya" 


4 0. 


d Sabun har CA ara yaaa - PI 


z 


4 “ 00 A- Aa BA £... 
AI ball BT) AT s1 JSI 2G Je 
3739. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan 
kepada kami, dari Manshur, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, 
dia berkata, “Setiap sesuatu memiliki penyakit dan penyakit ilmu 
adalah lupa.” 


SIN ee IN YA 


20 So ea 8 05 | L 30 3G. 4 e.. 

Oo 3) Jb Amal Asma Cr Sauna Kec 
p 

GG - BB. 3 


si ae 1 in IS Pn ra o - ., 

Ule-g (Jain Cod “S3 ee Saga Cod chan 
KK jika NPL ASKUY aka 3 IE UI 
MEA Ua Jia badar AA IE IE (de sj 


3740. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar Muhammad bin Sa'id Ash-Shairafi menceritakan kepada 
kami, Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Musa 
bin Daud menceritakan kepada kami, Mindal dan Hayyan 
keduanya putera Ali menceritakan kepada kami, dari Sa'd Al Iskafi, 
dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, “Seorang alim 


551 


Hilyatul Auliya' 


yang memanfaatkan ilmunya lebih utama daripada seribu ahli 
ibadah.” | 


2 KA Gi KS Kara -YV SA 


8. 


Wa 


Kara 213 20 2G. 3 


1g Ae ya a Ki O Th 


4 - o- 0 Ae X0 - "3 
-. 3 0. NY. Si aan SA: o B3 “oo - £ 
Je D ya ana JB 3 baea Ann Si 
4 - - Pi ". 
# - Os os 0 # KJ 1 3 Pd £ 
ab JH 3 si ce J 2 sd Ky | 
3741. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Abu Bakr bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Sa'd Al 


Iskafi, dari Abu Ja'far bin Ali, dia berkata, “Demi Allah, 
meninggalnya satu orang alim lebih disukai oleh iblis daripada 


meninggalnya tujuh puluh ahli ibad 
BIS raha 03 KM CI -yVEr 


Na Aa 3 8 40 AG. AS 


Tapal UD ging Oi sale bera ae bera O 


E x0 A4 


AP can Tea DO uin 


552 








Hilyatul Auliya 





ga ON Na Ou .. Ae anaa Tan 

Au aan) AN La Harap Na Ka) dy (3 JG 
-. £ Pa Oa 3 ag 3 2 00 hg 90 - 
PAN IIS ip) Ceiata FS Hap) 
: f z Be bin 2 2D 
23 y3e IS WI Jess CS 


3742. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Abbad bin 
Ya'gub menceritakan kepada kami, Yunus bin Abi Ya'gub 
menceritakan kepada kami, dari saudaranya, dari Abu Ja'far, dia 
berkata, “Tiga golongan yang dapat membuat diri kita beruban: 
Satu golongan yang memakan manusia bersama kita, satu 
golongan bagaikan kaca yang pecah, dan satu golongan bagaikan 
emas merah, jika ia dimasukkan ke dalam api, maka ia akan 
bertambah bagus.” 


2 o GL. 10 3-0 £ 9- 
sg 8 .. £ Pa P- 2 3 o- Pa 
HIB AI BIS CSI GAS 3 Kab 


# 
7 


Tn Oo al - 1G 8. 25 3 Ta LI, Du 
JS OLI Ca IS ca gb pm 
8- 0. cor. o - Dira “3 2.43 

3743. Ahmad bin Muhammad bin Migsam menceritakan 
kepada kami, Duraid menceritakan kepada kami, Ar-Riyasyi 


553 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami, Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muhammad bin Ali berkata kepada anaknya, “Wahai 
anakku, jauhilah olehmu sifat malas dan gelisah! Karena keduanya 
merupakan kunci dari setiap keburukan. Apabila engkau malas, 
maka engkau tidak akan melakukan kebenaran, dan apabila 
engkau gelisah, maka engkau tidak akan sabar atas kebenaran.” 


Ao 


KAS SA HMI AS SIS ve 


P5 20 £ 


2g PA ye me aa AG 5 Sol 


“gg 


SN 


s 4-0 £ 


1 


"4 


Jk “ EP 1 KENEu Ken Tj 
JI S 5 TP Bhi B3 BY, 


3744. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Jarud menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al 
Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu Ja'far, dia 
berkata, “Amal yang paling berat ada tiga: Dzikir kepada Allah 
dalam setiap keadaan, berlaku adil pada dirimu sendiri, membantu 
saudara dengan harta.” 


554 








Hilyatul Auliya" 





0-3 0 8 5 A0 AG. 4 Papa 
Oya aa as "3 Kama Ld —YVY 0 
2 - hai 
3803 KG - s9, Oh A0 A0 EF s0 
Saber VJ Pong Aek ain ba— 
Hb o- o BD. 3 18 - 


Sad £ aan Pannan Ba an 


adu ad :JB Kesal satu Ae 


38 Y. ea? 


-. 


LA ea Da se uunan Dean Nan Mt ena A n 
PEN HAMA SEA 
IS BR Tb diah GA YES 


- 


o4 


Kabah KK VERATA EPA SE 3 Wa 
IE Sg yag AG Ka maka 
Ha an JAN 
YG KU aah Yeh 3 5 
NN To AN Pe nan, 
Sa 019 Nb da aa 


555 


Hilyatul Auliya” 





B3 Le Pe na £ NA - 2086 0 , 2 
Dan Daisy Ola 3 UP (Gan oma Y 1G 


SAda Y IE Kemal Ah MU itb IE 
3 A Nae ea AAS Pi tr At 


PIN 


3745. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Yusuf bin Adh-Dhahhak menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al @urasyi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, Abu Ja'far Muhammad bin Ali 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku berpesan kepadaku, 
“Janganlah engkau bersahabat dengan lima jenis orang, janganlah 
berbicara kepada mereka dan janganlah engkau jadikan mereka 
teman dalam perjalanan.” 


Abu Ja'far berkata: Aku bertanya, “Aku sebagai tebusanmu 
wahai ayah, siapakah kelima orang itu?” Dia menjawab, 
“Janganlah berteman dengan orang fasik karena dia akan 
menjualmu demi sepotong makanan atau lebih rendah dari itu.” 
Abu Ja'far berkata: Aku bertanya lagi, “Apa yang lebih rendah dari 
itu?” Dia menjawab, “Dia menginginkannya kemudian dia tidak 
meraihnya.” 


Abu Ja'far berkata: Aku bertanya, “Wahai ayahku, siapa 
yang kedua?” Dia menjawab, “Janganlah berteman dengan orang 


556 








Hilyatul Auliya 





kikir, karena demi harta yang engkau sangat membutuhkannya dia 
rela meninggalkanmu.” 


Abu Ja'far berkata: Aku bertanya lagi, “Wahai ayahku, 
siapa yang ketiga?” Dia menjawab, “Janganlah berteman dengan 
seorang pendusta, karena dia seperti fatamorgana yang dapat 
menjauhkan engkau dari yang dekat dan dapat mendekatkan 
engkau dari yang jauh.” 

Abu Ja'far berkata: Aku bertanya lagi, “Wahai ayahku, 
siapa yang keempat?” Dia berkata, “Janganlah berteman dengan 
orang dungu, karena dia ingin memanfaatkanmu lalu membuatmu 
celaka.” | 


Abu Ja'far berkata: Aku bertanya lagi, “Wahai ayahku, 
siapa yang kelima?” Dia berkata, “Janganlah berteman dengan 
pemutus silaturrahim karena aku mendapatinya dilaknat dalam 
Kitab Allah di tiga tempat.” 


MN AEAS Unpad 1 La Cik —YVEN 
As ag yg Ge PA 3 
Bean Fa OA y LD 36 4 


"Ag BP 2d AB ega Up 
B9 FU To 9 AN Aa 


“ 


na aya 


- Ng 3 2£- 


dgol) 


Hilyatul Auliya" 


3746. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu 
Syu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, 
bahwa dia mendengar Muhammad bin Ali berkata, “Apabila kalian 
melihat seorang gari' mencintai orang kaya, maka dia adalah 
pecinta dunia, dan apabila kalian melihatnya bergabung dengan 
penguasa tanpa keperluan yang mendesak, maka dia adalah 
pencuri.” 


EA KS Jaa Ap IKA Bab —YVLY 

Ga Pt Ear Aa dagaa AA rn da 

Tag Kara data £ u Ol Aa TA SA 
ol :Jb ujian BA UP ee Ik 

s6 BE LN Cibah oi BB 

eU TA ES DS Ea bh 


"Okay ge Pen 

3747. Muhammad bin Ahmad Al Jurjani menceritakan 
kepada kami, Imran bin Musa As-Sikhtiyani menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Malik 


bin Ismail menceritakan kepada kami, Mas'ud bin Sa'd Al Ju'fi 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abu Ja'far, dia berkata, 


558 








Hilyatul Auliya” 


“Sesungguhnya Allah #8 memberikan rasa takut dalam hati 
golongan kita. Apabila pemimpin kita telah datang dan Al Mahdi 
telah muncul, maka seseorang menjadi lebih berani daripada singa 
dan lebih melesat daripada mata tombak.” 


Cb KM Ip Ketan Vid —YVLA 
“18 - Lo. £ 3501 2. 8 - Khan aa 

d— ca du Ulas Usa KAP Ol yg 
GP Caha Ep Dgn Vide 4 Jatah Ul 


£ 
La TN NP £ 


AI PU 2 as JG jinsn Ap ae 


ud . 

“jer , 

3748. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 

Imran bin Musa menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi 

Syaibah menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail menceritakan 

kepada kami, Mas'ud bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari 

Jabir, dari Abu Ja'far, dia berkata, “Golongan kita adalah orang 
yang mentaati Allah &.” 


2) BAL IR ah a CA —yvsa 


o- 4 


2 jar: OA P3 8 Ia 2 4 
Pl yaa 3 (Ser " "JB 


559 


Hilyatul Auliya 
ai ana Let Na Ta Td 6 - ag Ia in Pap 
2 


- 8 o Bo & o to. o 
B caol OS Ud 3 Ira j jian ,£ 
£ Lu » & - 0-0, Ta sa - KE LI 
Gu D—),99 HA ha Up Gia yna 


| 3749. Ibrahim bin Ahmad bin Abi Hushain menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Kakekku Abu Hushain Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Aun bin Sallam menceritakan kepada 
kami, Anbasah bin Makhlad Al Abid menceritakan kepada kami, 
dari Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dia berkata, 
“Jauhilah perdebatan, karena hal itu dapat merusak hati dan 
mewariskan kemunafikan.” 


2 
“ P3 Panen 


ELANG Ala Bin yo: 


PA Ep TA Es 


-G 


PS pu Apa MAS Ci 
Bl AT 3 Op as Up IE AAL Cah 
Sena pal an Pe 


3750. Makhlad bin Ja'far Ad-Dimasygi menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Abi Al Ahwash menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Syihab 
menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Hakam, dari Abu Ja'far, 


560 








Hilyatul Auliya" 


dia berkata, “Orang-orang yang suka memperdalam (pemahaman) 
ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang suka berdebat.” 


pa 0 IP ep KAA BAK —YVON 


IG 340 43 Ai - 


AAS BA Aoa Bah Ch nil Erna 


TU: PA Oia Bab yA 


ut 2G “JG Ai XS ni Ng Na Kan 
Y JB Pan naa Panu 3 


Lo- 2 


BN 3 SAN KA 3 
KG LAJU la J3 1 2d & 


Mana Tn Nan 2 2 EU 
Sa sala JP ae Ja 
SAN EM SYP TN Sk AN 
3751. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Syarik Al Asadi menceritakan kepada 
kami, Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Bukair menceritakan kepada kami, dari Abu Abdullah Al Ju'fi, dari 
Urwah bin Abdullah, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali tentang hiasan pedang. Lantas dia menjawab, 


SN 


561 


Hilyatul Auliya' 


“Tidak mengapa, karena Abu Bakar Ash-Shiddig @, pernah 
menghiasi pedangnya.” 

Urwah berkata: Aku bertanya, “Engkau mengatakan Ash- 
Shiddig?” Mendengar pertanyaanku, dia berpaling ke kiblat sambil 
berkata, “Ya,  Ash-Shiddig. “Barangsiapa yang tidak 
mengatakannya Ash-Shiddig (yang selalu membenarkan ucapan 
Rasulullah), maka Allah tidak akan membenarkan perkataannya di 
dunia dan di akhirat.” 


0 3G. 4 


uh aa DA Neh Uka: —YVOY 
» KE EL GIE PI up KA Na 


. 


S Je JB AE GP AB ape LP ea 


- ag Aa P 20 245. 
aa Ua3 ol : ! Dah ) os OP Sebnn 
"3 K5, Sidoj ANE Ty Oya 


z 


Pj HL ca, HA P3) OP Laga Si 


Aj) oa Kaban 1 SN, ss Ha A al 
LAS BY Kat JEN I ana 


562 





Hilyatul Auliya” 


Ol Kala SA, Mad abah gal 4 ol Kaban 
AS OA AI pas 





3752. Muhammad bin Ali bin Hubaiys menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Syamr, dari Jabir, dia berkata: Muhammad bin Ali berkata 
kepadaku, “Wahai Jabir, telah sampai kepadaku bahwa ada suatu 
kaum di Irak yang mengaku mencintai kami (ahli bait), namun 
mereka menghina Abu Bakar dan Umar @s, mereka juga mengaku 
bahwa akulah yang memerintahkan itu kepada mereka. 
Sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari 
mereka. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya 
seandainya aku bisa jadi pemimpin maka aku akan mendekatkan 
diri kepada Allah dengan cara menumpahkan darah mereka. 
Syafaat Muhammad & tidak akan aku peroleh jika aku tidak 
memintakan ampunan untuk mereka berdua (Abu Bakar dan 
Umar) dan memintakan rahmat untuk mereka berdua. 
Sesungguhnya para musuh Allah melupakan mereka berdua.” 


“7.3 4 0 


(Al d - Fa. aneh Kara —YVoOY 
2 03 3 o- 48 - . o 1 2 03 Go 


Pa 3 te 3 SIS Par pr 


563 


Hilyatul Auliya' 


E 


NU ND” 0 38. 4 
OI Gp Gi Ahhh jain jl Jo JB 
£ 6 Es 0G IX G- 
PNG Lx asi SA 5, dat at Ag 
. Lg. IG te ola - 
Ketan CN £ 
3753. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Ahmad bin Agil menceritakan kepada 
kami, Manshur bin Abi Muzahim menceritakan kepada kami, 
Syu'bah Al Khayyath maula Jabir Al Ju'fi menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Ali berkata kepadaku 
ketika aku mengucapkan perpisahan kepadanya, “Sampaikanlah 


kepada penduduk Kufah, sungguh aku berlepas diri dari orang 
yang berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar #&.” 


ja 5 SE KS KAL -YVot 
yi 23 kas GAS Pap | ee sbg Gas 


40.2 1. 8 


cab - e LT mag Lg 03 ya P 
An Yan aa Hn Ke 
3754. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 


kepada kami, Ibrahim bin Syarik menceritakan kepada kami, 
Ugbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair 


564 





Hilyatul Auliya' 





menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Abu 
Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, “Barangsiapa yang tidak 
mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar @, berarti dia tidak 
mengetahui As-Sunnah.” 


Pd - Na o - 3 ”4 - 

Ba AI 1 Jab pl GAS —yVoo 
2 celah pe Kan ar Alb |) ee 1 Pe 
:: catu E 3 0 L! 20 - - Sa . 


g - 8» 90.6. 3 


3 
Pn La A20 0 Lte 52 SA.“ £.. 
SIA BAR GAN GA GAN RA AT SG, I—-r3 
. o # d 


Ma JL oo sh 3 EM 3333 
- 5 2 . “ P3 - or Ni “5 5. 
PE Cola ale Al Io Kaban 


010 8 ,- g - 8 - 

Ia (JO JB ega 

3755. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, Abu 
Hammam menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan 
kepada kami, Abdul Malik bin Abi Sulaiman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad 
bin Ali tentang firman Allah &, “Sesungguhnya penolong kamu 
hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang 


565 


Hilyatul Auliya' 


mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
pepata Allah).” (Os. Al Maa 'idah (51: 55). 

Dia berkata, “Maksudnya “adalah para sahabat 
Muhammad &.” Aku katakan, “Mereka “(orang-orang Irak) 
mengatakan bahwa maksudnya adalah Ali.” Dia berkata, “Ali 
termasuk diantara mereka.” 


PA Ia 


Ka Tin ge Jual Pan kara —YVOT - 


Hg - A0 4G. 3 6 - 30 34G. 4 


Wa— cai aa Saman MI (Slnaal FN 


Aa da Pep Ie apa yaa 
BEE KAT IU nto Isl OS 


3756. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Aban menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair 
menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Dinar, dari Abu Ja'far, 
bahwa jika dia tertawa, maka dia mengucapkan, “Ya Allah, 
janganlah Engkau membenciku.” 


566 





Hilyatul Auliya 


MX 


G- 3 £o 


Ha o£ La “JG Os 0 


Sn sakuka Aa si 


“..9 


SA ah ojata dl Ia 3 le Kl 


3 " P3 6. 3. 0 
iban SS osis 
3757. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Abu 
Maimun menceritakan kepada kami, Abu Malik Al Janbi 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Atha', dia berkata, 
“Aku tidak pernah melihat ulama yang ada di sisi seseorang lebih 
rendah ilmunya daripada mereka yang ada di sisi Abu Ja'far. 
Sungguh aku telah melihat seorang hakim yang ada di sisinya 
bagaikan orang yang sedang belajar.” | 


Bl op dl aa A3 maa GAS -YVOA 
OR GB ENI (aldi AI SAS ea 
PA Jet YG ab B3 ala 


(EA Fa SA Je Bs HE AAA 


3758. Ibrahim bin Abdullah bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 


567 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dia berkata, “Dalam cincin ayahku terdapat tulisan '4A/ 
guwwata lillah jamii'an, (Semua kekuatan hanya milik Allah) '.” 


Ke NA ET ENY 
Kan 8 ag BD. 3 3 9 " 2 o- Kara 2.3 o 


Na ag 


2 3 ae ra SBU 


". “ 


3759. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad Al @urasyi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad 
bin Ali berkata, “Aku memiliki saudara yang di mataku dia 
sangatlah agung. Yang membuat dia agung di mataku adalah 
karena dia menganggap kecil dunia di matanya.” 


SI AR EL ag GIS va. 


“ 


5 - 8 Pa (YP Tg ” FI AG 3 o-? 


568 








Hilyatul Auliya" 


oo PN) 2 0-4 30 AG. 


Na na Kara tuah 01 Naba 


Nia GP ATA Gi pakan GP YA Yi aya 


2. Pa ” 


SA IR JM SE OS 
Y, NG ag S5 DIG ia P3 S3 SP 
Sasel 


3760. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid Al 
Umawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Musa bin Umair, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, bahwa dia pernah berada dipertengahan malam sambil 
berkata, “Engkau memerintahkanku tapi aku belum 
melaksanakannya. Engkau melarangku tapi aku belum 
mematuhinya. Ini adalah hamba-Mu yang ada di hadapan-Mu dan 
aku tidak mencari alasan.” 


Jen 4 0 AA Ta ea Ci En an — YVTN 


569 


Hilyatul Auliya' 


& .6- 0 1 ig Tn ar Pan E BB. AA 3 0 
Al Lao, BS dl Gl Aa Plan Gp 


Pa F3 39 


Si j - KW app Inten Ap Ig 
Ne aa san AG Oa 
Jap ik WS GI Jas Age 33 JA 


- 
- 


9. 1 Phat Pan Id ? £ Nk Ta L£ Oo o£ o £ 3 7 2. 
SW as Kd ola Hb cal CS 


5 . 
“J3 
3761. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abi Ad-Dunya menceritakan kepada kami, Sawwar bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mis'ar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan 
kepada kami: Ayahku penah kehilangan seekor keledai miliknya, 
lalu dia berkata, “Apabila Allah mengembalikannya kepadaku, 
maka aku akan memuji-Nya dengan pujian yang diridhai-Nya.” 
Tidak begitu lama ada yang mengantarkan keledainya 
lengkap dengan pelana dan ladamnya. Lantas dia menaikinya, 
ketika dia sudah duduk di atasnya dan mengenakan pakaiannya, 
maka dia mengangkat pandangannya ke langit, lalu dia hanya 
mengucapkan, “Alhamdulillaah (Segala puji bagi Allah)” Dia tidak 
menambahinya. 


570 





si — — ——— Hilyatul Auliya 


Ada yang memprotesnya karena dia hanya mengucapkan 
itu. Maka dia berkata, “Apakah aku meninggalkan dan menyisakan 
sesuatu, aku telah menjadikan semua pujian untuk Allah 4?” 


P4 
Pd N os IS Pa - 


SI— —YVUY 


4 o- P a 


IS La ng o 8. Papa : 0. 6 


P4 Bo £ Ao 


aa SEN NE PA SP PA Sg 
SAAD GI JA Aa oa Yi 


Cai plg 23 3 ia gag Fang Ng pa 
.. - # - 6... 5 o Ox P PN 
ISI Na IMS OS BE BI ag 

. 3-0 | P 3 


Pane aan 
Ha Al donat ya Yaa 3 


3762. Abu Abdullah Mahdi bin Ibrahim bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zakariya Al Ghalabi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin 
Ali bin Al Husain berkata, “Barangsiapa yang dikaruniai akhlak 
terpuji dan sikap lemah lembut, maka dia telah dikaruniai semua 
kebaikan, ketenangan, dan keadaannya yang baik di dunia dan 
akhirat. Namun barangsiapa yang tidak dikaruniai akhlak terpuji 
dan sikap lemah lembut, maka hal itu akan menjadi jalan baginya 


571 


Hilyatul Auliya' 


menuju semua keburukan dan bencana kecuali orang yang dijaga 
oleh Allah &.” 


2 na aa td Pi KL —Yyar 


an an 
Gi Sh Gp 3 Aa 
Jab MAS IE SEA HK 3 0S 
PN aa 


“ 


3763. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Al Hasan Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, dari Ishag bin Katsir, dari Ubaidullah bin Al Walid, dia 
berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Ali berkata kepada kami, 
“Apakah ada dari kalian yang biasa memasukkan tangannya ke 
saku temannya dan mengambil (uang) beberapa saja yang dia 
mau?” Kami jawab, “Tidak.” Dia berkata lagi, “Kalau begitu kalian 
bukanlah teman sebagaimana yang kalian kira.” 


572 





Hilyatul Auliya' 


Co yh BAL ugh GIS -YVA 
GEN IE ae SA Gie 


na Sa Ia NG 


Ai AI UII uda Li AO ra Ie 
SN SA 3 Ab up ami 
S3 J5 12 AN PENA PAT 


3764. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ubaid menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Al Hakam bin Ya'la menceritakan kepada kami, Al @asim bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far, dia berkata, 
“Ketahuilah kecintaan dalam hati saudaramu terhadap dirimu 
melalui apa yang ada di dalam hatimu terhadap dia.” 


GL o GA 40 NY, Ao 8 
BS bau Up Anh IS Us I— — YVT0 


2 Ju “JG ar ye 3 2 pb Kan CN 


22 3 Papa “2. PN ef. - - 2 “30 3G. Aa 


573 


Hilyatul Auliya” 

BA 3 EA KS OP an 

BL ep HUNI, olrae 

UB IBI LA JI SU Geli, LI 
SS sn Ia HE BEAN 


3765. Abdullah bin Muhammad bin Zakariya menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, dari Abu Ar-Rabi' Al A'raj, 
Syarik menceritakan kepada kami, dari Jabir, dia berkata: 
Muhammad bin Ali berkata kepadaku, “Wahai Jabir, singgahilah 
dunia seperti tempat yang engkau singgahi kemudian engkau 
meninggalkannya. Atau seperti harta yang engkau dapatkan dalam 
mimpi, lalu setelah engkau bangun, maka harta itu tidak ada di 
sisimu sedikitpun. Dunia ini hanyalah seperti tempat berteduh bagi 
orang yang berakal dan beramal untuk Allah &. Jadi jagalah apa 
yang diamanahkan Allah kepadamu dalam hal agama dan hikmah- 
Nya.” 


DB & Lo 3 0 


Kikan op Jatah 3 AN KP EA —YV UM 


ta 


SK 
- 


NN 


. 
Os A 


3 21 PEN MN Maa -. 9 


“. 


3 0 2 o- 3 6 


PP anak EL UJI 5 KP Si SU 


574 





Hilyatul Auliya 


koma JE :JG Pak In pi Cas ca 


Bab Gong GA Gp ga ci Ud 
Sea Kala j3 ek "JS Cas 


oa bi Ii ah G 23 am 2JE 


3766. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Musa Al Hasib menceritakan kepada kami, 
Abdul Malik bin Abdu Rabbih Ath-Tha'i menceritakan kepada 
kami, Hushain bin Al @asim menceritakan kepada kami, Abu 
Hamzah Ats-Tsumali menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Ali bin Al Husain #&& berkata kepadaku ketika dia 
mendengar burung-burung kecil berkicau, “Wahai Abu Hamzah, 
tahukah engkau apa yang mereka kicaukan?” Aku menjawab, 
“Tidak.” Dia berkata, “Mereka bertasbih kepada Tuhanku &, dan 
mereka meminta makanan untuk hari ini.”. 


ea 2 


2 o- ag 


3 SAS Uh ep NS Ah GAS —YYAV 
S3 Ja LS Jas 9 Me ai 


“ 


Ju “JL Uu dh ab Ip HA A JI 


z 


575 


Hilyatul Auliya" 


Ea Ae aa 30. 8 - X0 1G. 
SA 33 Sh Ud NI yeni Pd ag Kon 


PA 
B .- £ 


esa BE SIK 


3767. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Waki' menceritakan kepadaku, Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: 
Muhammad bin Ali berkata: Kami memohon apa yang kami 
inginkan kepada Allah, namun apabila terjadi apa yang tidak kami 
sukai maka kami tidak akan menyelisihi Allah #& dalam hal apa 
yang Dia inginkan.” 


Ea Job 03 Kah 2 WI —YVTIA 


. 


N 


KA JP EA abah aj aa 3 ma) 


Ga 4 e G-.3 303. Pap, ».— o 
ae Ga! Ot Jaran Up 4 bA— oa 
3 AI ea 02 colt 2 duel Wis 


2... - - 
- » - o 8. 3 Pa ad £ 0. “9 E 


' 


.. “S0 RP 25 y - F LE 0. o 
Vag dlag Ola Ja SM NI Aa . 
8 #5 sa 3 setan Kena “23 -a . Ao. 
Ta bl AJ £ ol setel Yy) sai) Oh 


576 








Hilyatul Auliya' 


'£ 


ea Ta 
3. 2. 3 K3 ap aa 2. 
2 


en 


Ing 


3768. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Ali bin Muhammad bin Abi Al Khathib menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Aban menceritakan kepada kami, dari Ash-Shabbah Al 
Muzani, dari Abu Hamzah, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia 
berkata, “Tidak ada hal yang paling disukai Allah kecuali ketika 
Dia diminta dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah 
kecuali do'a. Sesungguhnya kebaikan yang paling cepat pahalanya 
adalah berbakti dan keburukan yang paling cepat hukumannya 
adalah kezhaliman. Cukuplah seorang itu tercela bila dia lihatkan 
dari orang lain apa yang dia sembunyikan dari dirinya sendiri, atau 
menyuruh orang lain mengerjakan apa yang dia sendiri tidak bisa 
berpaling darinya, atau dia mengganggu teman duduknya dengan 
apa yang tidak dia inginkan.” 


Hilyatul Auliya' 


ea Tg hara Layan 2 mal GA : 


aer Ne pa uj CO sa tra 


Z 
0 .. 3 s 


anal 3 PN 2 


5 le Jia Gada NYA Un 6 
3 Pd 
Jar, PN KAN” 

Jebat Ko Ia bag 3 at os al dua 
3769. Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, 

Abdullah bin Muhammad Al Umawi menceritakan kepada kami, 

Ibrahim bin Ya'gub menceritakan kepada kami, Yusuf bin Al 

Muslim menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid Al @asri 

menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, dari 

Abu Ja'far, bahwa ada seorang lelaki yang menemani Umar bin Al 

Khaththab &, ke Makkah, lalu dia meninggal dunia di pertengahan 

— perjalanan. Maka Umar mengurusnya di perjalanan itu sampai dia 

menyalatinya dan menguburkannya. Sering kali Umar & 

bersenandung: 


Sang penyampai perkara ada yang mengharapkan selainnya 
Dan sang pencabut selain apa yang dia harapkan. 


578 





Hilyatul Auliya' 
8 0 -—..9 f & 0 8 aa - 
& oi: KE & Joo —YYV. 
£ Ka. 2 oTa o Lo IG - 
AE na palet A3 AA GIS Unand 
Te E£E. E 6 - 0-43 
an GI te iii :do kaga Jan bA— Dua 
0. ay 
3 
aa ah Pa 201 9. 
Ae) js Ba 1 35 3 
3770. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mashishi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Khulaid Al Halabi menceritakan kepada 
kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Bassam Ash- 
Shairafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya 
kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain tentang Al 


@ur'an, maka dia menjawab, “(Al @ur'an adalah) kalam Allah & 
bukan makh! 


” 


IN 


- 


P . ” 


Ap Uas WAS sa anu MEI An ga 


(3 2 co. Pap 


PI Hi MP EAL —rvvi 


na Ag DD Eu Bas (mba al 
“8 7 8 $ 8. 3G Be 38 9 
PAKA up PP TA 5 


579 


Hilyatul Auliya' 
Sea Tan P oa! s0 Bl UX Te SN an e 
SE NS AG BEA VI Ibas 
Bana 


- TN 38. 3 Sa 


z 


— MN 


Oo 


P3 Ka F o S3 daya 2 ed 


Se 3 "ef SI Angan 3 2 IA 


ad “ 


A IS LI co: Ke Na Ta LA 


Mi da sa Makan Hata 


£ 


- 85 e 13 LA PK AAN 


0E10. 5 Oo 4 0 


Aa ali 3 aa TP al 


3771. Abu Al @asim Zaid bin Abi Bilal Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Abu Al Harits Al Kilabi menceritakan 
kepada kami, Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami, 
Ruwaim bin Yazid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abbas 
Al Khazzaz menceritakan kepadaku, dari Yunus bin Bukair, dari 
Ja'far bin Muhammad bin Ali bm Al Husain, dari Abdullah bin 


580 





Hilyatul Auliya 





Muhammad bin Ali, dia berkata: Ali bin Al Husain ditanya tentang 
Al @ur'an, maka dia menjawab, “(Al @ur'an) bukanlah Sang 
Pencipta bukan pula yang dicipta, tapi ia adalah kalam Sang 
Pencipta &.” 


Abu Ja'far Muhammad bin Ali meriwayatkan secara 
musnad dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia juga meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al Khudri, Anas, Al 
Hasan dan Al Husain. Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al 
Musayyib dan Ubaidullah bin Rafi' secara musnad. 

Sementara yang meriwayatkan darinya dari kalangan tabi'in 
adalah Amr bin Dinar, Atha' bin Abi Rabah, Jabir Al Ju'fi, Aban 
bin Taghlib. Sedangkan dari golongan para imam dan orang alim 
adalah Laits bin Abi Sulaim, Ibnu Juraij, Hajjaj bin Arthah dan 
beberapa orang lainnya. 


IG 


EN eh AS 25K Gi —pvvy 


Was Ta PP RAR SAS Gas 


ana 


3 0 


3 ee ap D3 aah mna 
H3 ega oi Ka Taka LS Sy kate 
EN KO: AI Gpp pap dl 


AS Ge Yani) - SN ar NA Tg 


36 


| 


581 


Hilyatul Auliya' 


Aan Ga “J3 (Sal Sai 29) 
ME HN 


3772. Ahmad bin Al @Gasim bin Ar-Rayyan menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yunus bin Musa Al @urasyi 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ali 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir #:, bahwa 
Nabi & memerintahkan para wanita yang nifas untuk 
melaksanakan ihram dan membersihkannya dengan air.” 


Al Firyabi meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Nabi memerintah Asma" binti Umais.” 


# 
'“, 


N 


Pa 
- TA 4 0 


En en ve Cr Je Hara —YVVY 


KN 


Pap y Ia Ka Bh LAS DR SRS Bi AN 
db Cah IS ep Aas Cod Basa und 


PA SE He SAN YM At 


MN EA papa 


L 3 Kei 


Kg “JW 2 Ai PA No TN 


582 


“ 





Hilyatul Auliya" 


2 GS Ji 2 Jah Sa 


i 





SA SIS ga : , ca SES EA Gap 


GP Lo. X0 3 


AYAT di Ioua 33 (lgi banana AAN pt (kaan 
BA 

JI 3 D0 IS Ako eh JS 

BEN H3 OS LAS TN Ui Tn 


AE 3x. si DB. 32 3-0 ga. oo 
SS 


SRS Isa CSI ga NG coli 9 LD al 


VC BG JBS Ah Kesan Jaa pd 
ut Ce 36 B3 up BF 1 sala 


Sang II 
3 - (3 3 & “ - 2 - ee 


230, £ Ice 3 o 
pap PAKIS 


3773. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Utbah bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir #5, dia berkata: 
Rasulullah & dalam khutbahnya memuji Allah dan menyanjung- 


583 


Hilyatul Auliya' 


Nya dengan pujian yang pantas bagi-Nya, kemudian beliau 
bersabda “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa yang 
disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. 
Sesungguhnya perkataan terbaik adalah Kitab Allah dan petunjuk 
terbaik adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara 
adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, 
setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan berada di neraka.” 


Kemudian beliau bersabda, “Aku diutus ketika Hari Kiamat 
sudah tinggal segini” Apabila beliau menyebutkan tentang Hari 
Kiamat, maka wajah beliau memerah, suara beliau meninggi, 
amarah beliau memuncak seakan-akan sedang mengingatkan para 
tentara pagi dan sore. 


Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa — yang 
meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya dan 
barangsiapa yang meninggalkan keluarga atau hutang, maka 
hutang itu untukku atau beliau mengucapkan- menjadi 
tanggunganku. Aku adalah orang yang paling utama bagi orang- 


orang yang beriman.” 12 


Hadits ini shahih lagi #sabit dari hadits Muhammad bin Ali. 
Waki' dan lainnya meriwayatkannya dari Ats-Tsauri. 


Ki G- L... BA 4 AG 
ea KAA 3 Oak Ma— —YVV£ 
5 - 3 0 


o- o BS 2 o £ o- 


# 


112 HR. Muslim, pembahasan: Jum'at (967). 


584 








Hilyatul Auliya'" 





KG - 


ap Oa Kar AA Wd— Ce 

JB JB ai en aa 
PA na - 2 ag # 

- 0 Ma Na 2 Aa 8. y 2 3. 

KS Lag ale MI ep WI 2. 


0 £ Ine 00 se 


ai (dag II KAN 3 oa pi 
D dya) 6 16 NN La 


“3 48 


SA ME HE MAU 3 
» DX 30. ? 2 . 8 05 “Gg Coc 
Le 0) K9 PA, OT Pp # d0 2 si 


rd 2304 - 3 


oP Lan) us SP PAN A89 
TA Jan F$ u Jas 


3774. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Mathar bin Syuaib Al Azdi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli menceritakan kepada kami, 
Al Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 
Jabir #8, dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Bagaimana aku 
bisa merasakan kenikmatan, sedangkan malaikat peniup 
sangkakala sudah meletakkan sangkakalanya (di mukitnya) 


585 


Hilyatul Auliya 


menundukkan keningnya dan memasang pendengarannya, dia 
menunggu kapan dia diperintah, maka dia akan meniup.” Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau 
perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah, 
"Hasbunallahu wa nimal wakiilu, (Cukuplah Allah bagi kami dan 
Dialah sebaik-baik wakil.” 18 

Hadits ini gharib dari hadits Ats-Tsauri, dari Ja'far. Ar- 
Ramli meriwayatkan hadits ini dari Al Firyabi secara gharib. 


Hadits yang masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Nu'aim dan lainnya dari At-Tsauri, dari Al A'masy, dari 
Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri. 


0 £ 38. $ Ha 
Ane 2. A Pe ge 1 eny Jd —YVVO 
30 3 o- Jd 


kata Ii Tiga Ui can Op Sa 5 


AP AP ke Jak Gis 


Ida AI Tapa Ab 2 da oi LA 


Ol id Ing SEA Ko Ip Ta 
IOS Jaa BA as Unas Dai Si 


113 Hadits i ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Sifat Kiamat (2431): Ahmad (3/ 7, 73): dan 
Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (1597). Pa 
Al Albani menilainya shahih dalam Ash-Shahihah (1079). 


586 





Hilyatul Auliya 
- o - 0 2. “0 £ 2 P @ 3 
lai SU JG dala SIG | 53 YI al 


- 


UY 
KEP dian Yaa EN, AA 3, 85 
5 aa Ab oa ala ah 
Ane MS WK S5 ea 3 BU 
aa OI ENI 5 Ih 

J3 BE YA PO aa 2 
Sab ab ana Ine 3 3, Gi 
Dar BE Op 5 SG Aa (SL eta e 
Aa Tak, Sg MEI 2g ea ae 
ben AA Cia G3 aa 3 Gaia US Wih 
9 ON AN AP AN 
Kere) Kat TNI Aka Dis GA G3 35 AAS 


55 Ai aa as ale 3 ke 3 Se JB 


587 


Hilyatul Auliya" 





“ £. 


JL db esmnlab 3 LK Yg, 
KE dana SE 
HA al jala TAG: 


- d 3 - 

0 £ . - o 3 ba 3 - 0... 
Arta al Sada ig Lap Cha Nia 

P- SA . ai - A9 - ko- “6G. .£ 

Bl hn 3 Ta LS Ay ah Aa J5 


“ 


Pe ia 


3775. Muhammad bin Ahmad bin Hamdan menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, 
Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Mufahdhdhal bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali, dari Jabir 85, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya anak cucu Adam berada 
dalam kelalaian dari apa yang telah Allah & ciptakan baginya. 
Sesungguhnya Allah, tiada tuhan selain Dia, apabila menciptakan 
makhluk-Nya, Dia berfirman kepada malaikat “Tulislah rezeki, 
Jejak, dan ajalnya. Tulislah apakah dia termasuk bahagia atau 
sengsara!" 

Kemudian. malaikat. tersebut naik dan dia mengutus 
malaikat yang lain untuknya, lalu malaikat itu menjaganya sampai 
dia balgh. Kemudian malaikat itu mengutus dua malaikat yang 
mencatat kebaikan dan keburukannya. 


588 





Hilyatul Auliya" 





Apabila kematian menjemputnya, maka kedua malaikat itu 
naik dan datanglah malaikat maut, lalu dia mencabut ruhnya. 
Apabila makhluk itu sudah masuk ke dalam liang kuburnya maka 
ruhnya itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya, kemudian 
malaikat maut itupun naik, kemudian datanglah dua malaikat 
kubur, lalu kedua malaikat ini akan mengujinya, kemudian 
keduanya juga akan naik. 

Apabila Kiamat sudah datang, maka turunlah malaikat 
pencatat kebaikan dan keburukan, lalu keduanya melepaskan buku 
catatan amal yang diikatkan di lehernya. Setelah itu, dia bersama 
dua orang, yang satu sebagai penuntut dan satunya lagi sebagai 
saksi, kemudian Allah berfirman, “Sesungguhnya kamu berada 
dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan 
daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu 
pada hari itu amat tajam. (Os. @aaf (501: 22). 

Rasulullah & bersabda, “Maksud firman Allah, 
'Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan)? (@s. Al Insyigaag (84): 19). Beliau bersabda, “Adalah 
satu keadaan setelah keadaan yang lain.” Kemudian Nabi & 
bersabda, “Sesungguhnya di hadapan kalian terdapat perkara yang 
agung, maka mintalah pertolongan kepada Allah yang Maha 
Agung. »114 

Hadits ini gharib dari hadits Abu Ja'far dan hadits Jabir. 
Jabir bin Yazid Al Ju'fi meriwayatkan hadits ini darinya secara 


Fa 





114 Haditsini munkar. | h 
HR. Ibnu Katsir dalam Takirnya (4/490) dari jalur Ibnu" Abu Hatim, dia 
berkata, "Hadits ini munkar, dalam sanadnya banyak perawi dha if namun 
maknanya shahih. Wallahu Subhanahu a'lam.” 


589 


Hilyatul Auliya' 


gharib dan Al Mufadhdhal meriwayatkan hadits ini darinya secara 
gharib. 


aa aan ale “eban Keaa 5 YYVT 


£ (-) 


3 0 X0 Sa - 2.0 8 LIo Af, 43 pap - 
oo Ra aw (hal oi Ilama Gd « 

- - - , 
N 


JB IE RL AP Yi MEP Rb 
Kb OS Up alah diet Ie Ir 
La OS WA iis Y LL G3 Tya 


Ja Un 2 IS SS KU 
Lu “ 2 e- HA Ta 0-31 0 - P o 
ot Olah GP GS Olgyg Uang OP Japan Ch 
8.3 0 P3 
3776. Muhammad bin Ali bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, 


590 





Hilyatul Auliya" 





Al Haitsam bin Ahmad bin Al Mu' ammal At-Tamimi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ibrahim Al Ghifari menceritakan 
kepada kami, dari Nushair bin Sa'id Al Aslami, dari Suwaid, dari 
Abu Ja'far, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Barangsiapa yang rendah diri, padahal dia memiliki 
nasab baik yang tidak dia cemari, maka dia termasuk orang yang 
akan bersama Allah #& pada Hari Kiamat” 15 


Syaikh (Abu Nu'aim) berkata: Demikian yang tertulis dalam 
kitabku, dari riwayat Nushair bin Sa'id dari Suwaid, sedangkan 
yang lainnya meriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id, dari Sumai. 


. 0 28 30 3G. 4 AG - 
GA Up ds Op Kebun oJ— —YVVV 
# - gi 
4 0 - @- 4 0 en KG 


Na Os 5 3 KA Ga 
EA Aaja aa) SAN A3 UI HA 
PA Ja Len Abe data Oa 
PAS up ag aan IbM IG 


115 Hadits maudhu'". 
HR. Asy-Syaukani dalam A/ Fawa 'id Al Majmu'ah hal. (473). 
Di dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Sa'id Al Aslami, dia matruk. 


591 


Hilyatul Auliya' 


ee Sis bapa TN y Wana 2 AA 


Ag Ap Ia Ab ae 


8 - o a. P, to f 2 3. o “ A 
Pa Bi TG — 7 — 
tx », Karun YA “3 api Pe 


2 
2 “oa £ - 48 san “82 B8 2 . 0. 
IP GD & cal eh CP 


3777. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Hammad bin Sufyan menceritakan 
kepada kami, Gutaibah bin Al Marzuban menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ibrahim Al Ghifari menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Sa'id Al Aslami —termasuk penduduk Al Fara'— 
menceritakan kepada kami, dari Bassam Ash-Shairafi, dari 
Muhammad bin Ali, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang rendah diri, padahal dia memiliki nasab baik 
yang tidak dia cemari, maka dia termasuk orang yang akan 
bersama Allah #5 pada Hari Kiamat.” 


Hadits ini gharib dari hadits Abu Ja'far Muhammad bin Ali, 
dan dari hadits Bassam. Al Ghifari meriwayatkan hadits ini dari Al 
Aslami secara gharib. 


o s0. 3 0 8. 30 35. 3 - 


Sama Cod —YVYA 


BEN ah jan HN ina 





Hilyatul Auliya" 
Na sn ae ora Gi eka Cia cabin 
CA 4. K5" Gt AI ee tara LAI me 
JP Oi JASA ia DP PA Aa 


£ 20 


Pe AN ga M rb an 
| Fa 


» Pd Lo # p - o 3. 4, ». - tan 
Pa" bag aa ea 
o - Kena 3 Ne Fa 


Sa Aka wa on ta as en Iya 


GAS Asu sa 3 St ja 


3778. Muhammad bin Ali bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far bin Zakariya Ar-Ramli 
menceritakan kepadaku dari hafalannya, Musaim bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Yahya bin  Shalih Al Wuhazhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Kindi 
menceritakan kepada kami, dari Bassam Ash-Shairafi, dari Abu 
Ja'far Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah #: bahwa 
Nabi & berakikah untuk Al Hasan dan Al Husain masing-masing 
satu domba jantan. 


593 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Abu Ja'far, namun “aziz dari 
hadits Bassam. Dia adalah salah satu orang yang mengumpulkan 
hadits Abu Ja'far ini diantara penduduk Kufah. Al Kindi 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


? 
Pa 


tea jas ep IA GAS —YVVA 


SB A 3 o 4 


o- 0 GG. 3 0 Yo. o T 3 


2... : £ 08. 0-23 0 BG. 4 0 

P3 DP ui Pa ama RA 

0 8. 0- £ 0. $ y- o SG. o to. 

OP AP 03 Ch OP Ada oa Aoa ga jar 

Mn PN PP” PE Id o-— - 0 o- : 

DI op da AF al 20 APE Oi sa 
8 


Oo Pn edan ap sa an Pos aan 0 kie Bu 
Pa” 2 Fs Pan an o Sus . Be AN, ae 
Syall 3 II selai IS op Jess Ml la 


Kal Se KTI Ama X4 APN, IL Ati 
KN ae ag Z0 apa "ENG - : : 
3 Sa IS ain dk al Sl 


Oo. Oo - ».. o RAN Ba 
3 ea IS uya dk al aa 


Oo . 


AN 3 15 


i 


| 


N NN SI 
Al 3 


594 








Hilyatul Auliya" 





Lo 


BEAN (pp SIN Ga see MEN 2 PI 
ag ih SG Sh Sp Kama 
3 Gbith cai 3 TEA AN ET Ia 

JAS IN AN ia EA BI Up 


« # 2 A3 Oo or a sg - Tia 
Y Klan Le 0gp dp Cabe NA 


o 


- # P, PP .. Pn Oo PP 2» 2 8 : 
KP ) olisS Uag CUghln 2 Ugal (Iulell 6 jadi 


Ka In 

3779. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Al @asim bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad 
bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib # 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya, dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari 
ayahnya, dari Ali bin Al Husain bin Ali, dari Amirul Mukminin 
Ali. #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
dipindahkan oleh Allah dari rendahnya kemaksiatan menuju 
kemuliaan takwa, maka Allah telah mencukupinya dengan tanpa 
harta, menguatkannya dengan tanpa persahabatan, dan 
membuatnya senang dengan tanpa teman. Barangsiapa yang takut 
kepada Allah &, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut 


595 


Hilyatul Auliya' 


kepadanya. Barangsiapa yang tidak takut kepada Allah maka Allah 
akan membuatnya takut terhadap segala sesuatu. Barangsiapa 
yang ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit maka Allah juga 
ridha terhadapnya dengan sedikit amal, Barangsiapa yang tidak 
malu dalam mencari penghidupan, maka biaya hidupnya akan 
diringankan, otaknya menjadi segar dan keluarganya bahagia. 
Barangsiapa yang zuhud terhadap dunia maka Allah akan 
mengokohkan hikmah dalam hatinya dan Allah akan membuat 
hikmah itu bicara dari lidahnya serta mengeluarkannya dari dunia 
dalam keadaan selamat menuju negeri abadi.” 


Hadits ini gharib. Tidak ada yang meriwayatkan secara 
marfu' dan musnad selain keturunan yang suci ini dari para 
pendahulunya. Kami tidak menulisnya kecuali dari syaikh tersebut 
(Muhammad bin Umar bin Salm). 


N 


o- A03 E 5 


Al KE HA Blbh yI GAS —YYA: 


8 - 


Me Me Oa aka 


AG 


Ke 


-N 


AG - 2 Ke 0 


AI A2 akal MA EAS Gol SNI 


CN Jap 3 IP CL NB ab 5 
HS jin Gaga dl 


A3 


Si ai Mn a AP (habua 


596 














Hilyatul Auliya' 
MAAN f ee 8 - o ee 
o X0 2 £ (3 £ 340 8 1 - 
Hn ag SP?) Ab & Co PG Ss Ga 
5 Gt Te ee Tn or N so , 2 - 8 
Je OP ag Hb al Le Al Jay Bas 
Tari E 2 Ma aa UNA 1 Ae Tel al “3 or 
VA UI GL JS) Se AI JB JB PI le 


4 


. R0 - 


o - - . - 
2 san YI Ihe3 yee ri Cd NI 


3 Ba Tan CARA - » 4 —H 0. - - Pa 
AN OS tirai Eu US nata Al) 


dB SELY IA S5 II yaaa II aja Cilka 


“ 2 Te 3,0 Ina 2 
BUY O jam JS SUNYI lia SP 


597 


Hilyatul Auliya' 


LA 0 


Lord na KA JE3 ML Ju 
- EN NAD “JL AYI na LN Ia 


3780. Abu Ishag Ibrahim bin Abdullah bin Ishag Al 
Mu'addil menceritakan kepada kami, Abu Ali Ahmad bin Ali Al 
Anshari menceritakan kepada kami di Naisaburi, Abu Shalt Abdus 
Salam bin Shalih Al Harawi menceritakan kepada kami, Ali bin 
Musa Ar-Ridha menceritakan kepada kami, ayahku yaitu Musa bin 
Ja'far menceritakan kepadaku, ayahku Ja'far bin Muhammad 
menceritakan kepadaku, ayahku Muhammad bin Ali menceritakan 
kepadaku, ayahku Ali bin Al Husain bin Ali menceritakan 
kepadaku, ayahku Al Husain bin Ali menceritakan kepadaku, 
ayahku Ali bin Abi Thalib .#& menceritakan kepadaku, 
Rasulullah 8& menceritakan kepada kami, dari Jibril xx, dia 
berkata, “Allah & berfirman, “Sesungguhnya Aku adalah Allah 
yang tidak ada tuhan selain Aku maka sembahlah Aku. 
Barangsiapa diantara kalian yang datang kepada-Ku dengan 
bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dengan ikhlas, maka dia 
akan masuk ke dalam benteng-Ku dan barangsiapa yang masuk ke 
dalam benteng: -Ku maka dia akan aman dari adzab-Ku'” 16 


Hadits ini #sabit lagi mmasyhur dengan sanad yang berisi para 
keturunan yang suci ini dari ayah-ayah mereka yang suci. Bahkan 
apabila sebagian ulama terdahulu kami meriwayatkan sanad ini, 


. M6 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Al Iragi dalam Takhrij Al Ihya (1/167), dia berkata, "Diriwayatkan oleh 
Al Hakim dalam Tarikh-nya dan sanadnya sangat dha 1£” 


598 











Hilyatul Auliya 


maka dia berkata, “Apabila sanad ini dibacakan kepada orang gila 
niscaya dia akan semb 


Al Anshari berkata: Ahmad bin Razin berkata kepadaku: 
Aku bertanya kepada Ar-Ridha tentang ikhlas, maka dia menjawab, 
“Taat kepada Allah &.” 


ap Ni e Na 35 -YYAN 

CIA KA J3 EL JAS Cat 
kg Ba El WA Un 23 36 ta 
Ka dah IP ji dal GP Ul ia UI 
Tana aa 


ae gk 


TERANG Bap is Para 3 tia 
Hand aa Ip UG GAN ASUS JE 


AN amal 2 IN, pat JI Iii, JA 


Hilyatul Auliya' 
MR BA Ga Tap Sapa Ka 
MEY lia 


3781. Yusuf bin Ibrahim bin Musa As-Sahmi Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad Al @azwini 
menceritakan kepada kami, Daud bin Sulaiman Al @azzaz 
menceritakan kepada kami, Ali bin Musa Ar-Ridha menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya yaitu 
Ja'far, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali, dari ayahnya yaitu 
Husain bin Ali, dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib 5, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Ilmu adalah gudang, sedangkan 
kuncinya adalah pertanyaan. Maka bertanyalah kalian semoga 
Allah merahmati kalian, karena dalam. hal ini ada empat orang 
yang akan diberikan pahala: Penanya, pengajar, pendengar, dan 
penjawab. ni 


Hadits ini Sa dngan sanad it ini. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari sanad ini. 


Syaikh Abu Nu'aim #$ bonek Ja'far AE setelah 
ayahnya, walaupun-masanya.lebih akhir dibandingkan orang-orang 
yang disebutkan dalam bab ini karena mempertemukan anak 
dengan ayah. 


117 Hadits ini maudhu'. 
Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Sulaiman Al @azzaz, Adz-Dzahabi 
mengomentarinya, “Dia dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in dan tidak dikenal 
oleh Abu Hatim." 
Lih. Adh-Dha'ifah (278). 


- 60 











Hilyatul Auliya' 
(236). JA'FAR BIN MUHAMMAD ASH-SHADIO 


Diantara mereka ada pula seorang imam yang cerdas, 
memiliki pandangan yang jauh. Dia adalah Abu Abdullah Ja'far bin 
Muhammad Ash-Shadig. Dia senantiasa beribadah lagi tunduk, 
lebih mendahulukan uzZlah dan khusyuk, dia juga menjauh dari 
para pejabat dan tidak pernah berkumpul bersama mereka. 

Ada yang mengatakan bahwa tasawwuf adalah mengambil 
manfaat dengan sebab dan ketinggian nasab. 


o BG... 3203 


PK IE — YYAY 


340 Ao 


SS Chan » Kaban ji (ai re Tan 


KP. NA Ep KG - GA 380 590. 


SALA OI Matan en aa ma Uus 
SIB Pada 3 yA 6 AB ah 
TE LA 3 AS NN OP 

ai Aa Uya 


3782. Ali bin Muhammad bin Mahmud bin Malik 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Hisyam 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Hafsh bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 


601 


Hilyatul Auliya' 


Amr bin Al Migdam, dia berkata, “Ketika aku melihat Ja'far bin 
Muhammad, maka aku mengetahui bahwa dia dari keturunan para 
nabi.” 


9. () BB LX &£ 9 ph 3 0- AG - 
P, - - 
o- 30 AD. A 30 3G. A 9 


0 - E 23 o PJ - Ia Lan 
Pa La Copa! Pa CL. cola s ae 


JBS AE Kh Oh IP oi KA jak 
Be Pa naa S Tae 
Ia BN ap al KU LS 5 SE 
3 rima BEN Be 5 IE 


IE MBS JELNI y Ban Oles 


nd 2, 2 LA . Pe .4 Pr . ” 3 
Ie D Su3 SK AI So ga MS Je 


602 








Hilyatul Auliya" 

LG A one 17 22 pt 0, 4. IT rd 
Hm 33 3 3 IA Sa 5 ya OMG E ea 
Ora | Sita Dri a KI 9 


ST YA #t Mo 


TEA YAK pa Bea Faby 
BE 3 na 3 GA en Gb HAL Y) 


“ 


Aan Pepe Sa Sean aa Ta 2 
JB NX 313 SW 189 tong Oleiw iia3 


- 3 AG og Y o- E y - Pn, M0. 
Ups AL Armada CAN JAS gal dil Uglas : kan 


3783. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan menceritakan 
kepadaku, Malik bin Anas menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin 
Muhammad bin Ali bin Al Husain, dia berkata: Ketika Sufyan Ats- 
Tsauri berkata: Aku tidak akan bangkit sampai engkau 
menceritakan kepadaku, maka Ja'far berkata, “Aku akan 
menceritakan kepadamu, betapa banyak hadits yang baik yang 
engkau miliki wahai Sufyan. Apabila Allah mengaruniakan 
kenikmatan padamu dan engkau ingin nikmat itu bertahan lama 
maka perbanyaklah memuji dan menyanjung Allah, karena 
Allah 4 berfirman dalam kitab-Nya, “Jika kalian bersyukur niscaya 
Aku tambah nikmat-Ku kepada kalian” (Os. Toraahiim (141: 7). 

Apabila datangnya rezeki kepadamu lamban, maka 
perbanyaklah istighfar karena Allah & berfirman dalam kitab-Nya, 
“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah 


603 


Hilyatul Auliya" 


Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 
kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak- 
anakmu, dan mengadakan untukmu  kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai' (Os. 
Nuuh (71): 10-12). 

Wahai Sufyan, apabila engkau berurusan dengan penguasa 
atau selainnya, maka perbanyaklah mengucapkan, “Laa hawla wa 
laa guwwata illa billaah, karena itu adalah kunci keluasan dan 
salah satu simpanan surga.” 

Lalu Sufyan memberi isyarat dengan tangannya dan 
mengatakan, “Tiga, apa itu tiga?” Ja'far berkata, “Demi Allah, 
Abu Abdullah mengerti akan hal itu dan Allah akan memberikan 
manfaatnya untuk dia.” 


KE Ap Kama KE BIS -—rvAt 
en KA 5 Ka E Sa Tara Cal 


Haag Kila aa ah udh Tea 
Ie 33 ey OR ES aa 
Vid da aka 3 AS Sasa 3 


pake bang aah Abs ad ut 


604 








Hilyatul Auliya 
BAG La NAK Cal Al Sya GG KN -JU 
BS Sy Ui JB DA AI. 
sus je IE OA NAS Apa Nai UU 


An ae Thn USA 3 
en Ng ru dad tua JS dash A8 Ole) Nag ul 


£ 
- 
4 


KN 


B 


Ap AS Uh ah on 
OI PON SIR op JAN Fak ea 
AS ab ing me Inf Gg 

aga 1 5 u sea ho 


3784. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Ghithrifi 
.menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mukram 
Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Musa bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku menemui Ja'far bin Muhammad, dia sedang 
memakai jubah sutera kehitam-hitaman dan kain Irjani. Akupun 
memandanginya dengan penuh keheranan, sampai dia berkata 
kepadaku, “Wahai Tsauri, apa yang membuatmu melihat kami 
seperti itu, seakan-akan engkau heran dengan apa yang engkau 
lihat?” 


Hilyatul Auliya' 


Sufyan Ats-Tsauri berkata: Aku berkata, “Wahai putra 
Rasulullah, ini bukanlah pakaianmu dan juga bukan pakaian nenek 
moyangmu.” Dia berkata kepadaku, “Wahai Tsauri, pada masa itu 
adalah masa yang penuh kekurangan dan kefakiran dan mereka 
berpenampilan disesuaikan dengan kekurangan dan kefakiran 
mereka. Sedangkan pada masa ini semua sesuatu melimpah ruah 
di dalamnya.” Kemudian dia membuka jubahnya dan ternyata 
pakaian dalamnya adalah wol putih yang bagian bawahnya pendek 
dan lengannya juga pendek. Dia berkata kepadaku, “Wahai Tsauri, 
kami memakai ini untuk Allah dan ini untuk kalian. Jadi, yang 
untuk Allah kami sembunyikan, sementara yang untuk kalian kami 


4 0 0 
- | 


Ea -YYAo 


Bea: AI Kar. 5 PEN Kara Cuek! Gi Hasan 
Op jan Spa wa bg Ng 


3785. Ahmad bin Ishag menceritakan en kami, 
Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Abdurrahman bin Abi Abbad menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dia berkata: Allah & mewahyukan kepada dunia, 


“606 








Hilyatul Auliya 


“Mengabdilah kepada orang yang mengabdi kepada-Ku dan 
letihkanlah orang yang mengabdi kepadamu.” 


- 


vi CA KO S8 o- 3 ag 


s cdbua Fa NU en Wa— Kar at » Gal 


aa o £ A Bo o Lo. o- ee £ 0.0 


- gg : si - - & .. 
Con giad 1JG Ivo sm) neple ISSI 


3786. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Tsabit menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag bin Abi Umarah menceritakan 
kepada kami, Husain bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari 
Imran bin Aban, dari Ja'far bin Muhammad tentang firman 
Allah &, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 
memperhatikan tanda-tanda.” (Os. Al Hijr (151: 75). Dia berkata, 
“Maksudnya adalah orang-orang yang cerdas.” 


Kabah ey KE SIH gl Cik —YVAV 
Ian Pe Ken BB 3 3 9 AN kata 3 o 


Hilyatul Auliya' 
30 3G. & 2 - 0 4G. A$ Pa “G - 
er Kes na W3 In de ” Ima Ud Uu 


Ta an en ab Ula “JG (ai 


s0 


Kode 339 SA Tn 2 anal 38, Es 
KAN 


3787. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al @asim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad berkata, “Bagaimana aku 
bisa mencari alasan sementara aku sudah mempunyai hujjah, 
bagaimana aku bisa berhujjah sementara aku telah mengetahui apa 
yang telah aku lakukan.” 


4 9 2. : E DB # LD 
10 96-38 5. oh 3 9 


3 


Op Kaze Lado Ga SG il Ea COLI 
PN Wa PAI LI 


LAN 


“aa | Kaban 5 u Tana SIS “JL laa , 2 ca 
F G Te 


608 











Hilyatul Auliya' 


3788. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ubaid 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Hasan Al Burjulani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Bukair menceritakan 
kepada kami, dari Al Hayyaj bin Bistham, dia berkata, “Ja'far bin 
Muhammad biasa memberi makan sampai tidak tersisa untuk 
keluarganya sedikitpun.” 


rA 


4 0 A0 £ 3£ 


Kara xi adi Se ena Sania Ki 


- 0 


Abel za Kas OI gal elo » ema -$ 


3 apa J Praha j3 Ka Jo JB cinta 


BKI AI AK SS 1JE SE 


3789. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Migsam 
menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan Al Aguli Al Katib 
menceritakan kepada kami, Isa bin Shahib Ad-Diwan 
menceritakan kepada kami, salah seorang murid Ja'far 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada yang bertanya 
kepada Ja'far bin Muhammad, “Mengapa Allah mengharamkan 
riba?" Dia menjawab, “Agar manusia tidak enggan untuk 
melakukan kebajikan.” 


Hilyatul Auliya' 


“ 0 -. A 30 3G. A4 AS 


- 0 oo. A9 KG ga 40 1G. 43 IG 


Pp - 
£ 301 4 9 


AK 3 AR NU aa SAS dang 


S2 “JG ga. 2 o to. oo - a Lae f 9 
Tea em Rea un 2000 
- - La - x 


SY Ale Vasd Il IE OLI 
SIG 


3790. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al @asim menceritakan kepada 
kami, Abbad -—yakni Ibnu Ya'gub- menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Abi Ya'gub menceritakan kepada kami, dari Abdullah 
bin Abi Ya'gub, dari Ja'far bin Muhammad, dia berkata, “Manusia 
dibangun atas beberapa budipekerti. Salah satu tujuannya adalah 
agar di atasnya tidak dibangun sifat khianat dan dusta.” 


Pa” - DB. 3 4 6 y 4 os Pt - 
ka— Chun D Al AS Wb —YVAN 
AG o- 8 X9 Lk 9 


4 Pap at o @ 
LI « pop Sal UI Cuptadi u Ina 
0 - aa 2 o - an 2 ig - 
Tmma 1JB pLS Op lt SA Cal as 


2. 


610 





Hilyatul Auliya 

6 JI KA AGtaN : 2 da Kaban ai gn 
04 3 ng 
aral ab 3 V3) Aga 3 


3791. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Budail menceritakan kepada kami, Umar Al Yami menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Abbad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ja'far bin Muhammad berkata, “Para 
pakar fikih adalah kepercayaan para rasul. Jadi apabila kalian 
melihat pakar fikih pergi kepada para penguasa, maka curigailah 
mereka.” 





P3 


aa Aa ge Olaska Ga —YVAY 


LX. 


Pa 


A5 ai Aa tata ae sn 5 La 2 


8. as 2 BA 4 53 7 Pe An 
Ae YES 23 an : PXaSan 
. 4, SU al yag 3 oharp 


.. 


Giat, th IE, AP Rn gs 


. 


AE UG BA | api para 


. 


611 


Hilyatul Auliya' 


aa Pin Aa... 38 A0 8 0 Ge 
Ap « Jisadi SRI SIP U jual LA mad) 


PA er BE AA o- - Go £ 0. or. s. Pa 
Lngis A3 G9 Ol 3 Cepyland Jml Itali 


si - 2. 3 -9 4 Ion 0... Oo. 
J2 Aib binaan MS Oles ta Bd anta 
- 
. 0... ai Ph ig “NAN aA dn mn - A20 £ 
Hima (S3 Ii YI Inap PSU Y kamal) (0 pr) 
2 2 ad - 


- : e £ og 2 o AN X, - - 

Knyaadl JAS Se mal Sjia SES lg copa 

GL 0. - San o £ 958 2 sn 

Kibaga GAB bag BG 3 de BIN dj 
a - 


F5 aa an 4-8 Ae 2... .. 1 afo 
dk Aa dininra ydo yag Cl 49) 


3792. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Zaid bin Jarisy menceritakan kepada kami, Abbas bin 
Al Farj Ar-Riyasyi menceritakan kepada kami, Al Ashma'i 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad 
berkata, “Shalat adalah pendekatan diri bagi setiap orang yang 
bertakwa, haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah, zakatnya 
badan adalah puasa, dan orang yang berdoa tanpa amal ibarat 
pemanah tanpa busur. Percepatlah turunnya rezeki dengan 
sedekah dan jagalah harta kalian dengan membayar zakat, tidak 
akan miskin orang yang mengikuti perintah. 

Hidup teratur adalah setengah dari penghidupan, cinta 
kasih adalah setengah akal, sedikitnya tanggungan berarti 
termasuk salah satu dari dua kemudahan. Barangsiapa yang 
membuat sedih kedua orang tuanya berarti dia telah mendurhakai 


612 





Hilyatul Auliya” 





keduanya. Barangsiapa yang memukul paha ketika mendapat 
musibah, maka terhapuslah pahalanya. Sebuah perbuatan baik 
tidak akan bernilai baik kecuali dari orang yang punya kedudukan 
dan agama. Allah # menurunkan kesabaran sesuai dengan tingkat 
musibah, menurunkan rezeki sesuai dengan tingkat kebutuhan. 
Barangsiapa yang menghargai penghidupannya maka Allah akan 
memberinya rezeki, dan barangsiapa yang menyia-nyiakan 
penghidupannya, maka Allah akan menahan rezekinya.” 


Bg LX & 9 4.0 £ 


On Lk Kak -yvar 
Pan LSI sa na nd #4 SS 
na pan Ie 3 JB (Sola abu Sm 


Os 7 Os 


Ka OK Aj aka teen GA) MN LK 


ae ta - B Kana BA Ha 
la Ii, (PI Ji NP L:JdB oo 
BO 0 Ao £ .— 9 LL AG 


BE daya Tai Tekan jas zk J 


Ie AD. 0 - 


VI EA Ig EN 


Hilyatul Auliya" 





oo Oo 


Ha Lag RS Ob DPN 


- 
-.9. 0 ,, ... AN 


bumi 1g pian! 3 ci 6 AYI ae 
2 LA gb aj Ka og 0pP An 
IAIN 23 Oa UAS ya Oa BV omi 


aa un pt si ba 
Kera ES Lah KB Jai £ ai La 
Jaan JS 1 B9 2 Des 


oz p 


Sa Sek jo 2 gu Ua ya 


BA os Montok alta 
Keira Mn AE Fa AI 3g au 


. 


Cale3 Ar AS Ka 03 da SU, 
ank LAIh aah US IA HI) Se, 


Pa 


BASA P5 AS Kana BUG cuba 


614 











Hilyatul Auliya' 


Ti Fa AI » sa Sai Bu, JI 23 


BS SN AI om PU 


- 


#. 


- o BB £.. o 
OI 9Pal Ob daku Ulas Sd Tlb 


z 


2-5 Sala PD ge KAA TON UR Lama ES 
Vas gal deg IyedUy Ne Oolaall, 
Y 


“3 £ 
o £ - 4 
| 


Pe : f2 me 3 As Sen 
| ab Yg dye VI 3 aa N, 


3. L. £ IT o4 ag Bo PA 3 o- 
NG ME OP SO A6 tab yaa 


“ . 


Ta 4, LN 3G te . san - 26 Gi “8 
Y 3 peb3 «laga Pa Y gn Hu (em 


103 NA 2 - X3 KA 0 Pa 8.9. 
B & Ju gais jala NY ye yg abu 
Pe Pn ti 2 a02 2101 Pa - PJ 

PU Jaga oa Dp Uas Lega 

3793. Ahmad bin Muhammad bin Migsam menceritakan 
kepada kami, Abu Al Husain Ali bin Al Hasan Al Katib 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Al 
Haitsam menceritakan kepadaku, seorang murid Ja'far bin 
Muhammad Ash-Shadig menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
menemui Ja'far, sementara Musa berada di depannya, Ja'far 


sedang memberi wasiat kepadanya dengan wasiat berikut ini, 
diantara wasiat yang aku ingat adalah: 


Dia berkata, “Wahai anakku, terimalah wasiatku dan 
jagalah kata-kataku, karena jika engkau menjaganya niscaya 


615 


Hilyatul Auliya" 


engkau akan hidup dalam keadaan bahagia dan meninggal dalam 
keadaan terpuji. 


Wahai anakku, barangsiapa yang ridha dengan apa yang 
diberikan kepadanya, maka dia akan hidup berkecukupan, namun 
barangsiapa yang selalu melihat barang yang ada di orang lain, 
maka dia akan meninggal dalam keadaan fakir. Barangsiapa yang 
tidak ridha terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, berarti 
dia mencurigai Allah dalam ketentuan-Nya. Barangsiapa yang 
menganggap remeh kesalahan dirinya niscaya dia akan 
menganggap besar kesalahan orang lain. Namun barangsiapa yang 
menganggap remeh kesalahan orang lain niscaya dia akan 
menganggap besar kesalahan dirinya sendiri. 


Wahai anakku, barangsiapa yang membuka aib orang lain 
maka aibnya sendiri akan terbuka. Barangsiapa yang 
menghunuskan pedang kebodohan, maka dia akan terbunuh 
dengannya. Barangsiapa yang menggali sumur untuk menjebak 
saudaranya, maka dirinya sendiri akan terperangkap ke dalamnya. 
Barangsiapa yang bergaul dengan orang-orang bodoh maka dia 
akan terhina, dan barangsiapa yang bergaul dengan ulama maka 
dia akan mulia. Barangsiapa yang masuk ke tempat-tempat 
maksiat maka dia akan tertuduh melakukannya. 

Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menghina 
orang-orang, karena nanti engkau juga akan dihina. Janganlah 
engkau masuk ke tempat yang tidak berguna bagimu, karena 
engkau akan hina sebabnya. 


Wahai anakku, katakanlah kebenaran, baik bermanfaat 
untukmu atau akan membahayakan dirimu, yang bisa membuatmu 
terhina di hadapan teman-temanmu. 


616 


. Hilyatul Auliya" 


Wahai anakku, jadilah engkau pembaca Kitab Allah, 
penyebar salam, penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, 
penyambung kepada orang yang memutusmu, memulai bicara 
kepada orang yang mendiamkanmu, memberi orang yang 
meminta kepadamu. Janganlah sekali-kali engkau mengadu domba, 
karena itu akan menimbulkan dendam di hati para lelaki. Jangan 
pula engkau memperhatikan aib orang lain, karena 
memperhatikan aib orang lain sama dengan mengawasi. 


Wahai anakku, jika engkau mencari kedermawanan, maka 
hendaklah engkau mendapatkan tanahnya, karena kedermawanan 
itu mempunyai tanah, dan tanah itu mempunyai pohon, dan 
pohon itu mempunyai cabang dan cabang itu mempunyai buah. 
Sementara buah tidak akan bagus tanpa pohon, sementara pohon 
tidak akan kokoh tanpa tanah yang bagus. 

Wahai anakku, jika engkau ingin berkunjung maka 
kunjungilah orang yang baik dan janganlah engkau mengunjungi 
orang yang jahat, karena mereka itu bagai batu besar yang tidak 
bisa mengeluarkan air dan pohon yang tidak pernah hijau daunnya 
serta tanah yang tidak pernah terlihat rumputnya.” 


Ali bin Musa berkata, “Dia tidak pernah meninggalkan 
wasiat ini sampai dia meninggal.” 


Ig Tea BIA arak 
a 4 0 da .. 


Pai 3 Gas Tara NG Kg PAP 


-JU Kn 2 8 Jile Na Pa pu d ch - | 


617 


Hilyatul Auliya" 

D3 AAS - ee An Ge LA 80 RL” o- 
V9 3 La JA 3G st aa 

2. Ba. 3. 9 H4 
HI La Ye BH Y, se A 
3794. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ziyad menceritakan kepadaku, Al Hasan 
bin Bazigh menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Ali Al 
Kalbi, dari A'idz bin Habib, dia berkata: Ja'far bin Muhammad 
berkata, “Tidak ada bekal yang lebih utama daripada takwa, tidak 
ada sesuatu yang lebih bagus daripada diam, tidak ada musuh yang 


lebih berbahaya daripada kebodohan dan tidak ada penyakit yang 
lebih kronis daripada dusta.” 


SAN HN SAS cgl BAL -—rvao 

3 JA ES ea KO Ci asa 
os JG Ha Ja La ai era cal pr cola 
Danbo - Gen ak 


ca ap, 2 sea pia Aa 2 Hm Y, 


Ka 


618 








Hilyatul Auliya 


OT aa aa Da aa aya Be! Aa 


7.20 


ASIN 263 Ka 1S aa Op Dan 


3795. Ayahku menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan 
Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al @urasyi 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Ghassan menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari seorang syaikh penduduk 
Madinah, dia berkata: Doa yang biasa diucapkan oleh Ja'far bin 
Muhammad adalah, “Allaahumma a'izzani bi thaa'atika, wa laa 
tukhzinii bi ma'shiyatika. Allahummar zugnii muwaasaataman 
gatarta 'alaihi rizgaha bimaa wassa'ta 'alayya fadhlaka, (Ya Allah 
kuatkan aku dengan ketaatan kepada-Mu, janganlah Engkau 
hinakan aku dengan maksiat kepada-Mu. Ya Allah anugerahilah 
aku sikap prihatin terhadap orang yang Engkau putus rezekinya 
dengan anugerah yang Engkau luaskan atasku).” 


Abu Mu'awiyah -yaitu Ghassan- berkata, “Lalu aku 
menceritakan itu kepada Sa'id bin Salm, maka dia berkata, “Ini 
adalah doa orang mulia.” 


se Mana ea 38 et E 


| 0 @ - -0 Lo Lir 0 HS - 8.011 
ra ui an Olah Wwa— Glee and 
2 0 LX 0-4 8 


-. 


Oam, 5S 18 ot 1 Tai GIS 


619 


Hilyatul Auliya" 

- En P F3 z Ps Hajat BA o to. ag 8 ad 

DA 23) Ss! #Ela3 Ian G3 YA des 
o £ 2. £ 3 5 an 1 senen UP 

CI TAI ISP lb cg SI LB ad cal al 


?“ 


Be CP ai Ih Ba 
KJ pas LS G3 HPA Kala Go 


z 3 o 20. o SN Ge ank 
Wb Ola dl JUS Cab Un P3 NA Ah 


” 


?£ 0 


3 5 2. 7 - : 4 P3 - ar C Tae o- £ 
el IP Oka Gd Ja Ang 
SB SU BS NG ad KAN ih 


2.0 Eu, 2 37 oo ag 1 A1 LP Co T o 
G3 asal Nil ch Vla V9 IV io 


JERENI p PSU 


3796. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim An-Nahwi 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Ash-Sha'igh menceritakan 
kepada kami, Ubaid bin Ishag menceritakan kepada kami, Nashr 
bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku dan Sufyan 
Ats-Tsauri masuk menemui Ja'far bin Muhammad. Lantas aku 
berkata, “Aku ingin pergi ke Baitul Haram, maka ajarkan 
kepadaku doa yang bisa aku panjatkan di sana.” 


Dia berkata, “Jika engkau telah sampai di Baitul Haram, 
maka letakkanlah kedua tanganmu di dinding, kemudian 


620 








Hilyatul Auliya' 





ucapkanlah, "Yaa saabigal faut (Wahai yang Maha Mendahului 
ketertinggalan), yaa saami'ash shaut (Wahai yang Maha Mendengar 
suara), yaa kaasiyal 'izhaama lahman ba'dal maut (wahai yang 
Maha membungkus tulang dengan daging setelah kematian)', 
kemudian berdoalah dengan apa saja yang engkau inginkan.” 


Sufyan kemudian mengatakan sesuatu kepadanya yang 
tidak aku pahami, lalu dia (Ja'far) berkata kepadanya, “Wahai 
Sufyan, apabila yang engkau sukai telah engkau dapat, maka 
perbanyaklah mengucapkan, “Alhamdulillaah, apabila yang tidak. 
engkau senangi menimpamu, maka perbanyaklah mengucapkan 
ba hawla wa laa guwwata illaa billaah, dan apabila engkau 
merasa sulit untuk mendapatkan rezeki, maka perbanyaklah 
istighfar.” 


AG  $ 0 4 o- LD 

Wwa— Chan : al XS & —YVAV 

Ungka “- 2. X0 3 - Kera Bi 3 Lo S8. | 

(der Junas Cha AA as ed 

BA o to. SN NO di 7 Oo. LA oo J0 

mana AP sa TAN JB gear OR Ip 
sa £ Tor Es 90 
Adaa gal 9 Tan au Hi 

AB OI 0 2? 30 AD. A4 9 

Wa— Na Na #0 7 daa Lo 3 

..- gr Lg 


621 


Hilyatul Auliya' 

o to. t - - E £ PJ o, - 2 : Toro 4 9 
Op aan de Ai gala UI ee JB Ra ab j3 
Ga G ka PLP Ca Kr Ca Tor £ 6 7 2 B3 
ba JB San Ia An TN 2) AN Je korea 


ai MB Ina ya id Sta Sar Allen 


AV TA JW 1JB AR 1B Sala call Ad 
Ja Oli 6 SB OK JB SELANG ian 


BAN GC Lp Ja ab Land DI 
SG BN SG AG ora 
UE NE EN ag HA 
PS AP IS LE JP 1JE ES End BI 
ae Ore dl 2 Jas COLA aa, 

G3 3 NAS ok Us! 
Aa Ip3 Mad ip Aga ak 
Ky La EA ok d6 Hala Io 


622 








Hilyatul Auliya” 
PER MN ra gi Pan AN 
dag Ia SEN oh Hd US YY, 
PE NE NEO JPU "EN MR BP LA Pe 
Ne (eni en op SO Ta Kia: 
SU AN 33 Sp aa 3 CN, 
Ih ag La SE AI 
Ea SES Sr PL GAY US Ya 
SEEN HAN JS BT NI 33 


dsb Gl SI OA AYI :JE 5 


Hilyatul Auliya' 

aa ad tt uh PA AG IA 
s5 Ae it pebuari 
JUS GS Abal 3 Nb ella 


- 
0 P Tatar tata 


Sr ASI eva, U: oa Ge an pe 4 
Kelik TAI FS AE al GA 28 


3. se 


LA dal BY 


“ 


Pd . y 


3 E No. na . Iedoa 3 0 


Laga! 1 h1 JB HA— Sa ps cal 3 

JB el IS JET ea J3 abs 
Tg AAA se PS Ii 3 AN Oh 
Ma adi KR : du P aa Y UI e- jas 
Ke Jab ju tea al 
un cai sa ge si Mang 


624 





Hilyatul Auliya 


3797. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Anbasah menceritakan kepada kami, Amr bin Jumai' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku masuk menemui 
Ja'far bin Muhammad bersama Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah. 


Muhammad bin Ali bin Hubaisy juga menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Zanjuwaih menceritakan kepada kami, Hisyam 
Ibnu Ammar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah 
Al @urasi menceritakan kepada kami di Mesir, Abdullah bin 
Syubrumah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku dan Abu 
Hanifah menemui Ja'far bin Muhammad. Lalu dia bertanya 
kepada Ibnu Abi Laila, “Siapa dia?” Ibnu Abi Laila menjawab, “Ini 
adalah orang yang mempunyai pandangan yang tajam tentang 
agama.” Ja'far berkata, “Jangan-jangan dia menganalogikan 
agama dengan pendapatnya.” Ibnu Abi Laila mengatakan, “Benar.” 


Rawi berkata: Lalu Ja'far bertanya kepada Abu Hanifah, 
“Siapa namamu?” Dia menjawab, “Nu'man.” Ja'far berkata, 
“Wahai Nu'man apakah engkau pernah mengukur kepalamu?” 
Dia balik bertanya, “Bagaimana aku bisa mengukur kepalaku?” 
Ja'far berkata, “Aku lihat engkau tidak bisa apa-apa. Tahukah 
engkau mengapa dalam kedua mata terasa asin, dalam kedua 
telinga terasa pahit, dalam kedua lubang hidung terasa hangat dan 
dalam kedua bibir terasa tawar?” Dia menjawab, “Tidak tahu.” 

Ja'far berkata, “Aku lihat engkau tidak bisa apa-apa. 
Apakah engkau mengetahui sebuah kalimat yang awalnya kufur 


dan akhirnya iman?” Lantas Ibnu Abi Laila berkata, “Wahai putra 
Rasulullah & kabarkanlah kami akan hal-hal tersebut yang 


engkau tanyakan itu kepadanya.” 


625 


Hilyatul Auliya' 


Ja'far berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari 
kakekku bahwa Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah & 
dengan kemurahan dan keutamaan-Nya menciptakan untuk anak 
Adam rasa asin pada kedua mata karena kedua mata itu adalah 
daging lembut yang seandainya hal itu tidak demikian, maka ia 
akan meleleh. Allah & dengan kemurahan, keutamaan dan 
rahmat-Nya juga menciptakan rasa pahit dalam telinga sebagai 
pelindung dari masuknya serangga, karena jika ia masuk ke dalam 
telinga, maka ia akan sampai ke otak. Tapi jika ia merasakan pahit 
maka ia akan keluar. Allah & dengan kemurahan, keutamaan dan 
rahmat-Nya menciptakan rasa hangat pada kedua lubang hidung 
agar udara bisa keluar masuk, andai saja tidak ada hal itu, maka 
otak akan membusuk. Allah & dengan kemurahan, keutamaan 
dan rahmat-Nya kepada anak Adam menciptakan rasa tawar pada 
bibir agar bisa merasakan setiap sesuatu dan agar manusia bisa 
mendengar manisnya tutur katanya.” 


Ibnu Abi Laila berkata lagi, “Kabarkanlah kepadaku tentang 
kalimat yang awalnya kafir akhirnya iman.” Ja'far berkata, 
“Apabila seorang hamba mengucapkan, “Laa ilaaha (Tidak ada 
tuhan), maka dia telah kufur, namun bila dia melanjutkan, “/allaah 
(kecuali Allah)”, maka dia beriman.” 


. Kemudian dia menghadap ke Abu Hanifah dan berkata: 
Wahai Nu'man, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku 
bahwa Rasulullah 8 bersabda, “Pertama kali yang 
menganalogikan agama dengan akalnya adalah Iblis, ketika Allah 
memerintahkannya untuk sujud, dia malah berkata, 'Aku lebih baik 
daripada Adam, Kau menciptakan aku dari api sementara dia dari 
flanah' (Os. Al A'raaf (7): 12). Maka siapa saja yang mengukur 
agama dengan akalnya berarti pada Hari Kiamat dia akan 


626 








Hilyatul Auliya 


disandingkan oleh Allah dengan Iblis, karena dia mengikuti Iblis 
dalam analogika” 18 


Ibnu Syubrumah menambahkan dalam haditsnya: 
Kemudian Ja'far berkata, “Manakah yang lebih besar, membunuh 
atau zina?” Abu Hanifah menjawab, “Membunuh.” Ja'far berkata, 
“Sesungguhnya Allah mencukupkan pembuktian pembunuhan 
dengan dua orang saksi, tapi tidak menerima persaksian zina 
kecuali empat orang.” 


Kemudian dia bertanya lagi, “Mana yang lebih agung, 
shalat atau puasa?” Abu Hanifah menjawab, “Shalat.” Ja'far 
berkata, “Lantas mengapa seorang wanita haidh mengganti puasa, 
tapi dia tidak mengganti shalat? Bagaimana —celakalah engkau- 
analogimu bisa membangun pendirianmu? Bertakwalah kepada 
Allah dan janganlah engkau menganalogikan agama dengan 
pendapatmu.” 


o 


(eka o Ag ep Kaban (A5 -YVAA 
Syria tan aa giaa 


£ 


3) Pa SE LAN a33 2G 5. sn! adal 


3 an jang Sa ah Ta (MS 


te 


118 Hadits ini maudhu '. 
— Adz-Dzahabi telah mengomentari Amr bin Juma'i di dalam Diwan Adh- 
Dhu'fa ' wa Al Matrukin, (3166). 
“Ibnu Adi berkata, "Dia tertuduh maudhu '." 


627 


Hilyatul Auliya" 
SM ae UG Da TI cale JAS 
SAI ag Ja "JB SO AI Gl 


3798. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Ishmah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Amr bin Al Migdam Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ada lalat yang hinggap di tubuh Manshur, maka 
diapun menepisnya, lalu lalat itu kembali lagi dan Manshur kembali 
menepisnya dengan keras. Lantas Ja'far bin Muhammad masuk 
menemuinya, lalu Manshurpun berkata padanya, “Wahai Abu 
Abdullah, mengapa Allah menciptakan lalat?” Dia menjawab, 
“Untuk merendahkan orang-orang yang angkuh.” 


£ 
0 Ao £ 


ce d aa e Ioi Ta —YVAA 


£ Pap 
2 3 Kai Pd 


PNS Maba ra GS ef 


LM - Ca OLS Marah TS TORRTA edi (lp 
-g aa abah pa AN “JG 
23 Cah Ja Ws Tn) 3 Bal 
BI 


3799. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, 


M3 C 
“2 
Na NN 


628 








Hilyatul Auliya' 





Manshur bin Abi Muzahim menceritakan kepada kami, Anbasah Al 
Khats'ami —dia termasuk orang pilihan- menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Ja'far bin Muhammad berkata, 
“Jauhilah perdebatan dalam masalah agama, karena hal itu akan 
menyibukkan hati dan mewariskan kemunafikan.” 


BA 0 co £ 10 3G. Aa G - 
mn ka Aan -N 


Ta Fr pe ne Ne ee AA Tea 


Oo - Ta 


AP MAS PP EA aa DE IG 
Ona Se aka ar 3 
Pura ebay Rd CA | gan Je Ul :J6 
co La Kena Ara AI 
ah SE LA HA 
SAB La aa PE aa lay P Jl ata 
GH EU IE EN ie PE oi 

3800. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami,” Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada 


kami, Abdurrahim bin Mutharrif menceritakan kepada kami, Amr 


629 


Hilyatul Auliya' 


bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari seorang syaikh 
mereka yang memiliki kunyah Abu Abdullah, dari Ja'far bin 
Muhammad, dia berkata, “Tatkala Yusuf masuk bersama wanita 
itu ke dalam rumah, ternyata di rumah itu ada berhala dari emas 
atau dari yang lainnya. Lalu wanita itu berkata, “Tunggulah di sini 
aku akan menutupi patung itu karena aku malu kepadanya'. Yusuf 
bergumam, “Dia merasa malu kepada berhala, maka aku lebih 
pantas untuk malu kepada Allah &'. Maka Yusuf pun 


mencegahnya dan meninggalkannya.” 


NATA bra PENA et OA Aa Gas N.A 


- 


30 0 Z0 — Ea : 4 . S5 4 3 o 

tia JG na D prawan ig) Kanan IN ) : 

2 ja e! Pj 2, Lg N3 o- 2 Pap & Bo 38 £ o 

Ya Ig gam Tan Ceri La Cah SI Kobe Cr 
z 2. 5 9. ae” 


akash Ja 2 Ia Ae bs of, 
SU Y of wu any u aga J8, ng 


) - 0 Pn a 
Demi MW Has Ce 1S rbu YAH 
- P3 Pd Pd 


.. 3801. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ali bin Rustum menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Mas'ud berkata: Ja'far bin Muhammad berkata, 
“Jika ada seseorang mengabarkan kepadamu bahwa temanmu 


630 








Hilyatul Auliya" 





menceritakan keburukanmu, maka janganlah bersedih. Karena 
apabila apa yang dia katakan itu benar, berarti hal itu adalah 
hukuman yang disegerakan, namun apabila tidak sesuai dengan 
apa yang dia katakan, maka hal itu adalah amal kebajikan tanpa 
dikerjakan.” 


Ja'far juga berkata: Musa meminta kepada Allah, “Wahai 
Tuhanku aku mohon kepada-Mu agar tidak ada seorangpun yang 
menyebutku kecuali dengan kebaikan.” Allah menjawab, “Engkau 
sendiri tidak melakukan itu untuk dirimu.” 


£ P4 
Bi 8 S$&0 LA. 0 Pa, Pl 
. 


- 
59 - 2 o- 74 15 - ..3 


- £ 


P3 - 
o 0. 0 - 0 £ 28 LG 


PLS PA Ha Wa ae 
SA Dk JASA 1 Gia JG JB AN 


Os 0 Pata 


“Lai Op) Alena Ha Y) Oya SN 


Zo- BG 3 S0 3 90. .. E 


(dad Lap S Head UNA 


” 


ai A Kg 33 Tw A d las 03 


OL . 


Ka Ai Ho AP 3 Pj 


631 


Hilyatul Auliya' 


ae, Cap ya -s jas gr Saya 


E 


OLI, SE lh SAN Asta tp 


v. 


Pa) ” 


u 1 AE Yi Saja) SA £ 2S an AI 


1 A aU SA AI oa Ta San, AI 


or JI 3 0, Pa OP 3 aX- 


CP an ag Oi aa Tab) 


NX 


5 


jeng AS 5 C9 APN 155 


£ 03 To 


A5 Ab 3 delah, IS busa Ta 


3 H3 se Be 2 25) debaah ae 


2 AI, Ce & Olagb H3 maa Jb 
kasa an o P3 


Pr : 0. 

3802. Aa menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Syuja' 
menceritakan kepada. kami, Ibrahim bin A'yun menceritakan 
kepada kami, dari Yahya bin Al Furat, dia berkata: Ja'far bin 
Muhammad berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “Kebaikan tidak 
akan sempurna kecuali dengan tiga hal: Menyegerakannya, 
menganggapnya kecil, dan menyembunyikannya.” 


632 











Hilyatul Auliya' 





Ja'far bin Muhammad #& meriwayatkan secara musnad dari 
ayahnya, Atha' bin Rabah, Ikrimah, Abdullah bin Abi Rafi', 
Abdurrahman bin @asim dan yang lainnya. 

— Sedangkan yang meriwayatkan dari Ja'far adalah beberapa 
orang tabi'in, antara lain adalah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, 
Ayyub As-Sikhtiyani, Aban bin Taghlib, Abu Amr bin Al Ala”, 
Yazid bin Abdullah bin Al Had. 

Sementara diantara para imam dan ulama yang 
meriwayatkan darinya adalah Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, 
Sufyan Ats-Tsauri, Bilal, Ismail bin Ja'far, Hatim bin Ismail, Abdul 
Aziz bin Mukhtar, Wahb bin Khalid, Ibrahim bin Thahman dan 
beberapa orang lainnya. 

Muslim bin Al Hajjaj meriwayatkan darinya di dalam 
Shahih-nya dengan berhujjah kepada haditsnya. 


rta Kara ci Aa) 1 Gis —JYAY 
BP Aa an Pet Na Hi Ave pa 


2. . O. 


aa MATA oi Fa dak 


sa 0. 


se uap el en Ar us 
Kb de dapa AAS ha ai 


Ii j3 Oa AK uan 


Hilyatul Auliya' 


. No Ao Ac “en 3 6 “ - ai - CP 
- o “at 


- o- o BA Ke 3 £ 0 - 
PPP IS 3 heran Ulu al US daan 
Ad Jl 28U cra SULANI data G1 PAI 
3803. Ayahku #8 menceritakan kepada kami, Shuhban bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Sa'id, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 
Jabir, tentang hadits Asma” binti Umais ketika dia bernifas di Dzil 
Hulaifah. Rasulullah & memerintah Abu Bakar agar 
menyampaikan kepadanya untuk mandi dan berihram. 


Hadits ini shahih lagi tsabit Diriwayatkan oleh Muslim 
dalam Shahih-nya dari Abu Ghassan Muhammad bin Amr, dari 
Jarir dan Yahya bin Sa'id Al Anshari yang merupakan tabi'in 


Lo Ka - 8 ai - P3 Ha - 
IS WAS (ll S3 yi Kl YA £ 
3 2 
0-23 Io 4G. 3 5 OA 0 G- 3 210 
SN aa oa nu 


£ a 14 0. 3 0 


0 0 2 8 -0 2 - 2 o- er at 4 
Jn Fedi Sal dls 3 Raba 
NG £... Pa TA ar Tia £ 0 BA o 


634 














Hilyatul Auliya 
En does MAS Jalanan II ea 
AI Ii Ha pan ya SI Ja al, AN 
PA aa KE Ne Ko 5 Wi 


£ 2 0 


8 - Ong CT X0. ana 3 N sg 1 
E339 Vid KS EA op Jb 


NA Op sah 3 G3 


to. # 


an an! san Ip ai Sa ak 


SAN Hap La 


3804. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Shubaih menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Umar bin Walid menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Salam bin Abi Muthi' 
-dia memujinya- dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, “Ketika Umar 4 ditikam, 
maka dia mengirim utusan ke perkumpulan para tentara perang 
Badar. Mereka sedang duduk diantara makam (Rasulullah &) dan 
mimbar (masjid An-Nabawi), dia berkata, “Umar bertanya kepada 
kalian demi Allah, apakah kalian rela jika dia meninggalkan kalian? 
Orang-orangpun terdiam, lalu Ali bin Abi Thalib 4 berdiri dan 
berkata, “Tidak, kami ingin umurnya ditambahkan dengan umur- 


. » 


umur r kami'. 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib dari hadits Ayyub dan Ja'far. Ayyub 
sendiri adalah tabi'in Bashrah. 


ah 20 1G. Ia 2 Gu 3 1 
ara pal OP Sen KoJ— ai Sal 


- 
Lo 3G 4 Pn aa 


al or dst 03 Naba Cia (RS 





PEN pa Pa Pa 
CHE 3 WP ah IE LL IP aya 
dd UP Unta 3 ea IP LA NA 
su IE Kaka EA Ie D3 
Le 33 Maak en aa ara 
Non ea BE Naa 


“Uu 


Ia 3 TA GI Oh GELYI Tia VI KS 








Hilyatul Auliya 





3805. Muhammad bin Ibrahim dan Tamim Al Azawi Ar- 
Rabi'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalaf Al 
@adhi Waki' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail 
bin Ibrahim bin Musa bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
pamanku yaitu Abu Al Husain bin Musa menceritakan kepadaku, 
dari pamannya Ali bin Ja'far, dari Aban bin Taghlib, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya dia me- 
marfu'“kannya kepada Nabi &, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah & mencintai orang yang telah berusia tujuh puluh tahun dan 
Dia malu terhadap orang yang telah berusia delapan puluh 
tahun.” 119 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far dan Aban. Kami tidak 
menulisnya kecuali dengan sanad ini. Aban bin Taghlib adalah 
tabi'i Kufah. 


# o 2 Pa kaan 
KS SIS KA op Olaalu Wib —YA 1 


Kaban BAL tanya BI Ata 5 2 
na Sol Ol A— Anju Lai Kai 


Ta La LI jr GP tail GP AA gi Jia 
D3 NU dn bai 


119 Hadits ini dha'if, 
Al Albani menilainya dha if di dalam Dha'if Al Jami (1669). 
Lih. Adh-Dha'fah (1920). 


Hilyatul Auliya' 

aa 0, PN Aa AOA “er, PPA TI 

G3 dori Il ol Sd G1 Ora Y 3 
A 2 Pd 2 0,0 

An aa aa Ta Na Y (UAN 


an Han to. . - 
G3 Ab ena 
- P 


3806. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata: 
Talbiyah Nabi & adalah, “Labbaikallaahumma labbaik, labbaika 
laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk, 
laa syariika lak, (Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, 
Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang memenuhi 
panggilan-Mu yang tiada sekutu bagi-Mu, Kami datang memenuhi 
panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan hanya 
milik-Mu demikian pula kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu)”120 


Hadits ini shahih dari hadits Ja'far dan Ats-Tsauri. 


bapa Ea » SG S1 Kan —YAV 


KG - c- Pe 30 3 o-— 6 - 3 o B3 
WM cool 2 bi Wa— Ud ya ee : 


- (3 1 B8. 3 o to. e- 2 ka 
Oo CEO Ge ata "GS Ceamm 


120 HR. Al Bukhari, pembahasan: Haji (1549): dan Muslim, pembahasan: Haji 
(1184). aa 


638 








Hilyatul Auliya 
al 5 Aa KENA Aa ad 


Lan UT Ui Kala Aa Ke 


Ia en ie 
fo. Lo . - 0 . Ta Pd aP 
dal GP jin ln Ga Kap Cage NAN 
- P - 
o £ “XX - o Eu 30. 07 - o 
Lp NY Ta La IE daa up 
- 2“ 


T» tngakar 
3807. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, dari 
Nabi & seperti hadits Mukhawwal, dari Abu Ja'far, dari Jabir, dia 
berkata: Ada yang menyebutkan tentang mandi janabah di sisi 
Nabi #&, maka beliau bersabda, “Sedangkan aku mengguyur 
kepalaku tiga kali” 121 
Hadits ini gharib dari hadits Ja'far dari ayahnya dari Jabir. 
Kami tidak menulisnya dengan sanad af dari hadits Syu'bah 
kecuali dari hadits Rauh. 





121 Hadits ini maudhu'" 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi tertuduh maudhu '. 


639 


Hilyatul Auliya' 
E 8. ae AN ut B3 To... 
ab ale Boob WAH —YALA 
2 023 C- To : e o- IG - 82 o 
Call KS SAS SI Aa 
"—£ 0. BS o to. o- P3 o $ oo 
. . 2 . 3. s . 

aa Fa sa Chona 8 asa Ya 4 SL. Ta sa 
ot 1 “ y 7, 8. $£ 0 g € £ - o- 


£ 


— o (3 
.@ BP, 4 “Ac o - LA 4 Pn and 
E 8... an 4 . - | at 2 23 PP Id 
k30 Jay SO Ig Lg as iya Gan 
AA 


to. - o “ - “ - jd - ina 
(kaan Ld "ya Tb Cd NA 

- ta - AA o- “3-8 3 341 8. | Tan, al 
v3 33 UB oa era Kab pall ks og) 


3808. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Maslamah Al @a'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik bin 
Anas, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah & —ketika keluar dari masjid 
dan hendak menuju Shafa— beliau bersabda, “Kita mulai dari apa 


640 








Hilyatul Auliya' 





yang dimulai oleh Allah &.” Maka beliaupun memulai dari 
Shafa.122 


Hadits ini shahih, tsabit dari hadits Ja'far. Banyak yang 
meriwayatkannya, ada yang secara lengkap ada pula yang 
meringkasnya. 


..- L.. o Tegar AG 
CI KA 3 Oladla Wa —YASA 


Pan “ (3 at A3 TU - SN A0 £ 
P5 lie Pb 2 


-— Ga Eee 
Droa) IA gagla one 13 ala 
- “ 


tor - . 3. - n AN 
Pi Ed yA ab (PP HA— Im 
40 PT - o A co 0 43 
2 Ag ta) AS ola) TA Kn En . sea 
o - 5 - o o- 5 - 2: 203, 1 
Cp Nag ada Ca Yap sa 5 


o- 4 


: C3 


122 Diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan: Haji (1218): At-Tirmidzi 
dalam pembahasan: Haji (862): Ibnu Majah dalam pembahasan: Manasik 
(3074). 


641 


Hilyatul Auliya" 


3809. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, Umayyah bin 
Bistham menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami, dari Rauh bin Al @asim, dari Ja'far bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Jabir, bahwa Nabi & membaca, “Dan 
Jadikanlah magam Ibrahim itu sebagai tempat shalat” (@s. Al 
Bagarah (2): 125). 

Hadits ini shahih tsabit dari hadits Ja'far. Diriwayatkan dari 
hadits tentang haji. 

Banyak yang meriwayatkannya. Namun kami tidak 
menulisnya dari hadits Rauh kecuali dari hadits Yazid bin Zurai'. 


sg ujan HA X2 EL TN. 
Was dg sg Pa ara oa Keenan 


Ma Pun ka Muse 
sa Lag ala Si 2GP NT JB :JG pa 


Hg ds #JB AS JAN Era 
Ng Ge pt IA 


642 





Hilyatul Auliya 





Bo Le 


to. 3 . o 3. “ Te Pd 113 
boa 9 « - tea 3 —$ HA JAN 
2 ” 


£ 0 Bor “3 zo- 


sz 5 ss 3 pena - : 
LA 0 Let Be K0 Ie. 23 
Waah ya O gadai A Op dy dala 


3810. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar di kalangan 
ummatku.” 


Dia (Muhammad bin Ali) berkata: Jabir berkata kepadaku, 
“Barangsiapa yang bukan pelaku dosa besar maka dia tidak 
memerlukan syafaat.”123 


Hadits ini gharib, dari hadits Ja'far. Tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Tsabit kecuali Abu Daud. 
Umar bin Ali dan para perawi terdahulu dari generasinya 
meriwayatkan dari Abu Daud. 


123 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (3/213): dan Abu Daud, pembahasan: Sunnah (4739) dari Jabir. 
Ath-Thabarani juga meriwayatkannya (1/232/11189) dari Ibnu Abbas. 
Al Albani menilainya shahih di dalam Shahih Al Jami' (3714) dan Sunan Abi 
Daud, cetakan Al Ma'arif Riyadh. 


643 


Hilyatul Auliya'" 


—MN 


X0 3G. 4 


Ka 2 AA AN KS AN SAS —YANN 


Ola Op Kaban HAL « Eh 3 KA 


- 
2 0 0 0D Nu, 


2 . “ # 0 
aa Ja bj » ools Wa (arm TA a 


. 9. - £ 0. Gg. » o Lo. o- Tenan 
Cile GP ah GP tekaPan ji jam PAI 


Ag EN Ie IA As 2d 
Kb “J3 (MY IE 3S 2 5 M IR 


MX 


oa ka Ie Ipar Ia 
Y S6 at ala Sus 13 53 22 
JB UT 3 UE SA Ga 
Y) Dim Y 3 IS Mba Oa 1G 


sang ae MN Ko Je ai AU esa 


| 


N aga 
N 


TN 


644 











Hilyatul Auliya' 
3 - 


SB 3 PS Cd yA Ba 


3811. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ali bin 
Ahmad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ubadah bin 
Ziyad menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Ala" menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir, 
dia berkata: Ada seorang Badui datang kepada Nabi &, lalu 
berkata, “Wahai Muhammad jelaskanlah Islam kepadaku.” Beliau 
bersabda, “Engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah 
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.” Dia 
bertanya lagi, “Apakah engkau meminta upah kepadaku?” Beliau 
menjawab, “Tidak, kecuali engkau mencintai keluarga.” Dia 
bertanya, “Keluargaku atau keluargamu?” Beliau menjawab, 
“Keluargaku.” Dia berkata, “Kemarilah aku akan membaiatmu dan 
barangsiapa yang tidak mencintaimu dan keluargamu semoga dia 
mendapat laknat Allah.” Beliau menjawab, “Amin.”124 


124 Hadits ini maudhu'. 
Yahya bin Al Ala" Al Bajali Ar-Razi dikatakan oleh Abu Hatim, “Dia tidak 
gawi. 
Ibnu Ma'in dan beberapa ulama menilainya dha if 
Ad-Daraguthni mengatakan, "Dia matruk." 
Sedangkan Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Dia pendusta lagi maudhu.” 
Lihat Mizan Al Itidal (9591), Diwan Adh-Dhu 'afa ' wa Al Matrukin (4671). 
Ibnu Hajar dalam Af-Tagrib mengatakan, “Dia tertuduh maudhu '.” 


645 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far bin Muhammad. Kami 
tidak menulisnya kecuali dari hadits Yahya bin Al Ala', dia orang 
Kufah yang menjabat sebagai hakim di daerah Ray. 


AA De KA Et YANY 
Aa Ne Ma NU Pasi 2 alan 


Gas :JU AP ne Na Na 


“ 


B- A LX 0 3” o.— 


AN Jp Op GP da 2 GA Gi Sa 
Ab do NI tel ala ola 
C3) or UI uaka SL is IE NI 
ar Ki yA A3 BI Gp Ash | 
ID Ko jas 3 CB Ju Uk gas MN 
Je og ag Ga CE JG Ih ala 
3 ABG LA ES alah lean Ko 
SA PA Ma SD 3 IG Aa IE 
Bag Ko Jb 


646 








Hilyatul Auliya' 





. - 
d5 ia sa Jb Oa aj Sada MA 
3 RAN HR 4 ai 5 Lae Ta 


# 


3812. Abu Bakar bin Khallad dan Abu Bahr Muhammad 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Yunus AsySyami menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Isa Al Juhani menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Jabir, bahwa Rasulullah & bersabda kepada Ali bin Abi 
Thalib &, “Semoga keselamatan senantiasa atasmu, wahai ayah 
kedua raihan (Hasan dan Husain). Aku wasiatkan kepadamu untuk 
memperlakukan dengan baik kedua raihanku ini di dunia. Tidak 
lama lagi kedua tiangmu akan tegak, dan Allah adalah penggantiku 
untuk menjagamu.” 


Ketika Nabi & wafat, maka Ali berkata, “Ini adalah salah 
satu kedua tiang yang telah disabdakan oleh Nabi #&.” Dan ketika 
Fathimah wafat, maka Ali berkata, “Inilah tiang yang telah 
disabdakan oleh Nabi &.”125 


125 Hadits ini maudhu' 
HR. Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya (4/321). 
Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yunus As-Sami yaitu Al Kudaimi 
yang dikomentari oleh Adz-Dzahabi dalam Adh-Dhu'afa" wa Al Matrukin, 
“Ibnu Adi mengatakan bahwa dia tertuduh maudhu '.” 
Ibnu Hibban mengatakan, “Dia memalsukan hadits dari orang-orang tsigah.” 
Aku (Adz-Dzahabi) katakan, “Dia seorang hafizh”. 
Ibnu Hajar dalam At-Tagrib mengatakan, “Dia dha if, tidak tsigah. Abu Daud 
pemah meriwayatkan darinya.” 


647 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far. Hammad bin Isa 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Muhammad bin Isa ' 
ini dikenal dengan nama Gharig Al Juhfah. Kami tidak menulisnya 
kecuali dari hadits Yunus secara ali. 


AG IG 


Kas :J6 3 AA, SA Wd— —YMY 


s3 oi Bu BA ee LI Oa 3 
Pi Ez Oa Ba ik 
II (3 PAS Up al 2 IS AR BS 
ae Ale Ko IA SE IE EK 
Sa TARI AS AS A3 da3 


? 


f 


Par id 


- 


. 2. 
—) A & 5 Pd .. 
A3 3 Aa Pu —3 5 Laylo N 
5 En Jon 
Ka 2S m SW Vas Ss ons 
3813. Ayahku #8 menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ahmad bin Al Husain Al Anshari menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Habib bin Sallam Al Makki menceritakan kepada kami, 


Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir #&, dia 


648 











Hilyatul Auliya' 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Melihat perempuan cantik dan 
tumbuhan hijau akan menambah terangnya penglihatan.”126 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far. Ibnu Abi Fudaik 
meriwayatkan hadits ini darinya secara muttashil dan marhi. 


s.d ... 30” AA 3 


Pa d Sol Oo 2 Wb —YAN£ 
Is padi aa Bb el 1 PB 


PN AP NN Pe NG A23 Es 


” 


cal Na (kau : eni ja era 5 ea O yaaa » 


“ 


ara JS pg PA Io gb aah 
Pn Tenar 





126 Hadits ini maudhu' 

HR. Ad-Dailami (4/106). 

Dia dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Habib bin Sallam Al Makki, tidak 
aku dapatkan biografinya, demikian perawi darinya yaitu Ahmad bin Al 
Husain. Tapi hadits ini di-mutaba'ah oleh Muhammad bin Ya'gub dari Abu 
Syaikh dalam Tarikh (236). Hanya saja dia mengatakan, "Ibrahim bin Sallam 
Al Makki menceritakan kepada kami." 

Hadits ini dimuat oleh Ash-Shaghani dalam A/ Ahadits Al Maudhu 'ah (hal. 7). 
Lih. Adh-Dha ifah (133). 


649 


Hilyatul Auliya 
o- Oo £ Lo. - o “ 3 2 Pd Tt 
2g (A Uiaa Kala ya KP Lada IUD 
- P. . 
AN aa) Y AT 


3814. Umar bin Ahmad bin Umar Al Gadhi Al Gema 
menceritakan kepada kami, Ali bin Siraj Al Mishri menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Maimun Al @addah menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Jabir, dari Nabi &, beliau bersabda, “Bukanlah 
suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan.”12! 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far. Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Al Gaddah. 


Na Gas Ta sg Cab —YANe 
Ara ee Ke AG SG ea Jaa 5 ge 


HA Ola ui Be Kana 


127 HR. Al Bukhari, pembahasan: Puasa (1946): dan Muslim, pembahasan: 
Puasa (1115) dari hadits Jabir. 
Ibnu Majah juga meriwayatkannya (1664, 1665) dari hadits Ibnu Umar. 
Sedangkan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam .A/ Kabir (11447), dan Al 
Bazzar (985 - Zawa “id Al Bazzar) dari hadits Ibnu Abbas. 
Al Haitsami dalam A/ Majma' (3/161) mengatakan, "Para perawi A/ Bazzar 
adalah perawi kitab Shahih." 


650 








Hilyatul Auliya 


- s. to ey o- Pa Nana 
23 Jera WAS Chae G3 AN NS SAH 
- p 
- - P4 3 


P4 
- LG 8 RX 0. . Oo 
. 


- 
# 


- 0 BG. 3 o 0 


PP SPP ten GP tah IP AAA Gi Jia 
SA aan AA 0 aa An an On In akan 3 
Ialah AE AI Ke AI Sya) JB JB 4S 


Man us na AA na. DO 40 0 en sd. 2 
Op ciab Al lah Cib te AS 133 HI EU 


Pap 2 - 0... » 
aim GP ag da 


. . 


0 Yo. : 9 “ 2 3 - Ta 
ra 
“ ” “ 


Lo. - - 5 o- Pa Nara 7 93 — - 


3815. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, 
Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ishag Al 
Harbi menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Ja'far juga menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sa'id 
bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Manshur bin Abi 
Sulaiman Al Aswad menceritakan kepada kami, Shalih bin Hassan 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Ali #5, dia berkata: Rasulullah & 


651 


Hilyatul Auliya' 


bersabda, “ Wahai Ali, takutlah terhadap doa orang yang terzhalimi, 
karena dia hanya meminta haknya kepada Allah, sedangkan Allah 
tidak pernah menghalangi hak orang yang memiliki hak.”1?8 


Hadits ini gharib dari Ja'far bin Muhammad dari leluhurnya 
secara muttashil. Manshur meriwayatkan hadits ini dari Shalih 
darinya secara gharib. 


30 3G. A4 


Pa yk da db ge 
“I Tana YG Ualer wu ASI ee “32 pan 
2. - 2 z 

0 - Ba Ia Ka Gina ARA o OL...0 
OP Kopel G7 Gempa Uso CAS Gp ARP Uh 


- 


0 - £ 0. Bo 0 Yo Oo - 2 - o o- 
OP aah GP Ola Uh jar PP UAP oa Aa 


08. 0 8 - Naa | - Karan 02 
# 


p 8: Ie Ka “LO Lo Tya Set - : 


128 Sanadnya sangat dha'if 
HR. Abu Nwaim dalam Tarikh Ashbahan (2/289). Shalih bin Hassan 
dikomentari oleh Adz-Dzahabi dalam Diwan Adh-Dhu'afa" (1918) dia 
dianggap dhaifoleh Abu Hatim dan orang-orang. 
Dalam A/ Mizan dia mengatakan, “Dia dianggap dhaif oleh Abu Daud dan 
sejumlah orang”. 
Al Hafizh dalam At-Tagrib (1/358) juga mengomentarinya, “Dia matruk”. 


652 














Hilyatul Auliya" 


GS la Joon JB tea SPA cd 


- PB, 


ea 3 ar Japak Ant NSP 


LL Up Li LO U0) ae wp ang 
ad dg Jo “jg 
Bed dpn d 


a 


# 
PEN ES 


3816. Al @adhi Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Salm 
Al Hafizh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain 
bin Hafsh dan Ali bin Al Walid bin Jabir menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ali bin Hafsh bin Umar menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
dari Zaid bin Ali, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali 
bin Al Husain, dari Al Husain bin Ali, dari Ali bin Abi Thalib #4, 
dia berkata: Rasulullah 8 bersabda, “Jibril ad berkata kepadaku, 
Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang engkau kehendaki 
karena engkau juga pasti akan berpisah dengannya. Lakukan apa 
saja yang engkau kehendaki karena engkau pasti akan dimintai 
pertanggunganjawabnya. Hiduplah sesuai kehendakmu karena 
nantinya engkau juga pasti meninggal dunia'” 


| 


Hilyatul Auliya" 
Ali melanjutkan: Rasulullah & bersabda, “Jibril 
menceramahiku secara singkat”129 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far dari para pendahulunya 
secara muttashil. Kami tidak menulisnya kecuali dengan sanad ini. 


“ 
o 


DD 1 Yee S P3 PU 6 Ka —YANV 
OS & ear hara Al Nae 2 


GAP oi JAS ep BL LE aj ana Hen 


“ 


N 


"4 


jaan cal Pul 3 uI Do ia 
KI ya PE aa 1 ai 
oa ala MN KMI th :JG (de vi 
8 LAN WA Wa Ie Uu 


an 


129 Hadits ini hasan Ii ghairih. 
Ali bin Hafsh kalau dia Al Mada'ini berarti dia tinggal di Bagdad. Al Hafizh 
dalam At-Tagrib (4735) mengatakan, “Dia shadug”. 
Adz-Dzahabi mengatakan dalam Diwan Adh-Dhu'afa" (2921), Abu Hatim 
mengatakan, “Dia tidak bisa dijadikan hujjah”. 
Lih. A/ Mizan (3/125). 
Hadits ini disebut oleh Al Albani dalam Shahih A/ Jami” (4355) diambil dari 
Ath-Thayalisi dan Al Baihagi dalam Syu'ab Al Iman dari Jabir dan dia meng- 
hasamrkannya. 


654 








Hilyatul Auliya" 
PB Se LO 
- ASI ya aa TAN 2, ae U 

ola ES AF IU cha CI | Jas C2 


01. oo 


Anie ed S5 abal, 13 Lana 2s ap 
aa ag 1, ja eko -, KA Hb 
PB AG Ip Hp MA, 
(Aap (layan pa Ya Alat Lan sat, Kata 
PREMAN 3 dat 3 je aa dal 
Ka mn aa 3 pad Gal S3 3 
TN IE Ja Ih EN nh Ip 

23 Ken 


Hilyatul Auliya" 


Rere ad pengia Josagi TA 


AL Z 


prnn pn an 


3817. Al @adhi Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Salm 
menceritakan kepada kami secara imla', Al @asim bin 
Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Abdullah bin 
Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya yaitu Ja'far 
bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, dari Al 
Husain bin Ali, dia berkata: Aku melihat Rasulullah & berdiri 
menyampaikan khutbah kepada para sahabat beliau, beliau 
bersabda, “Wahai manusia, seakan kematian itu hanya dipastikan 
untuk selain kita, seakan kebenaran itu hanya wajib bagi selain kita, 
seakan kita mengantarkan mayat hanyalah sebuah perjalanan yang 
tidak lama lagi kita akan kembali pulang, kita makan 
peninggalannya seakan kita akan kekal setelah mereka, kita 
lupakan semua nasihat, kita merasa aman dari bencana. 
Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aib dirinya hingga tidak 
sempat melihat aib orang lain. Beruntunglah orang yang 
penghasilannya bersih, yang dirahasiakannya baik dan yang 
ditampakkannya bagus, serta jalannya juga lurus. Beruntunglah 
orang yang merendahkan hati kepada Allah tanpa adanya 
kekurangan, menafkahkan harta yang dia kumpulkan dengan 
tanpa maksiat bergaul dengan ahli fikih dan hikmah serta 
mengasihi orang yang lemah dan miskin. Beruntunglah orang yang 
menafkahkan kelebihan hartanya, menahan kelebihan makanan 


656 








Hilyatul Auliya" 
pokoknya, berpegang teguh terhadap As-Sunnah dan tidak 
berpaling kepada bid'ah.” Kemudian beliau turun.130 


Ini hadits gharib dari hadits keturunan yang suci. Kami tidak 
mendengarnya selain dari Al @adhi Al Hafizh. Dia juga 
meriwayatkan hadits ini dari Anas, dari Nabi &. 


ea gi pe 5 SA GIS —YANA 


pns Tea : ag 2 Yen va ca 


cal JAN Sh dia ae La ugm! gain 
AH Ip dp bi Pap 
a TPI Ab Ao Pe e. SAI yg 
ba Jt Ip Ye :JB « 2 
ASI BSA AL OLI 2 Ja Sah 


130 Hadits ini dha'if 
Al Haitsami menyebutkannya di dalam A/ Majma' (10/228, 229) dengan 
redaksi berbeda namun artinya sama. 
Al Haitsami berkata, “Al Bazzar meriwayatkan hadits ini, namun di dalam 
sanadnya terdapat Nashr bin Muhriz dan yang lainnya, mereka adalah orang- 
orang dhaif” 


657 


Hilyatul Auliya' 


3 


AS Sia SAAD Uya Lap Lada ND 
" 7 () Pd ga 
Ae NA aa VI 


3818. Muhammad bin Umar bin Salm menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, Ali bin Hafsh Al Absi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Al Husain menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, 
dari Al Husain bin Ali bin Abi Thalib .#, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Pokok akal setelah iman kepada Allah 
adalah mencintai kepada sesama manusia.” B1 


Hadits ini gharib dari hadits Ja ta Kami tidak Pe nga 
kecuali dengan sanad ini. 


Au Agt HI Ko) KAI JB —YANA 
al daan KAI Tan Lada Ah, 


131 Sanadnya dha'if 
HR. Al Bazzar (hal. 239) dari jalur Ibnu Abi Ad-Dunya, dari Abdullah bin Amr 
Al @ais. 
Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, secara 
mearfu'. 
Sementara matannya disebut oleh Al Albani dalam Adh-Dha'ifah (3631) dan 
Dha'if Al Jami' (3071) dari hadits Abu Hurairah, dia menganggapnya dha if 
Lantas dia menyebutkan beberapa jalur lain dan sepertinya dia belum pernah 
menemukan jalur Abu Nu'aim ini dari Ali. 


658 








Hilyatul Auliya” 


saban segan ud Na 


F4 Pi 
Kue aa P3. £ 


na Saga, Iu Agt Waw 
DL Ag CA ET PI SI 5 aa Ae 
Na 5 2 data 
al Pane add Aga, AL ag "JG MP 
ain See mt ON Jua Oi yaa 
5S BI AG, AU IG 
P1 ed A3, AG AG 1G ena 
WS DAGANG SU Agt Ob Aga 3 
AN eta 23 Nb Ad Sp 
Si K1 Sop PALA h Aga BAGI 


JIE A Aantp An IG ab da 


Hilyatul Auliya” 


D5 Cyanaa O 3G. $ VA ale Sa 


La 23 13 La hp aa Ni 
5 -$ ah ag aa sa Aa Aa pi 


SI Sa IA Uta PAN Sab 
30-00, - 


are Ve db 3 K3 


3819. Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) #8 berkata: Aku bersaksi 
dengan nama Allah dan karena Allah bahwa Al @adhi Abu Al 
Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al @azwini 
menceritakan kepadaku di Bagdad, dia berkata: Aku bersaksi . 
dengan nama Allah dan karena Allah bahwa Muhammad bin 
Ahmad bin Abdullah bin @udha'ah menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aku bersaksi dengan nama Allah dan karena Allah bahwa 
Al @asim bin Ala Al Hamdani menceritakan kepadaku, dia berkata: | 
Aku bersaksi dengan nama Allah dan karena Allah bahwa Ali Ar- 
Ridha menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan 
nama Allah dan karena Allah bahwa Abu Ja'far bin Muhammad 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan nama 


660 











Hilyatul Auliya" 


Allah dan karena Allah, bahwa ayahku yaitu Muhammad bin Ali 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan nama 
Allah dan karena Allah bahwa ayahku yaitu Ali bin Al Husain 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan nama 
Allah dan karena Allah bahwa ayahku Al Husain bin Ali telah 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan nama 
Allah dan karena Allah bahwa ayahku Ali bin Abi Thalib 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku bersaksi dengan nama 
Allah dan karena Allah bahwa Rasulullah & telah menceritakan 
kepadaku, beliau bersabda, “Aku bersaksi dengan nama Allah dan 
karena Allah bahwa Jibril sa telah berkata kepadaku, “Wahai 
Muhammad, sesungguhnya pecandu khamer itu seperti 
penyembah berhala 132 


Hadits ini shahih tsabit Para keturunan yang suci 
meriwayatkannya. Kami tidak menulisnya atas syarat ini, yaitu 
syahadah dengan nama Allah dan karena Allah seperti di atas 
kecuali dari syaikh. Diriwayatkan pula dari Nabi & dari jalur lain. 


Sedangkan pecandu khamer menurut kami adalah orang 
yang menganggapnya halal walaupun dia tidak meminumnya 
selama hidupnya kecuali hanya satu cekokan. 


0 ce Pe aaba AS NBA YAN 


A30 2G 3 3G co 


P3 -09 3 - ds - 0, o 
maba tea ce Lu Je Sea 0 I— P3 


132 Matannya shahih. 
HR. Al Bukhari dalam At-Tarikh dan Al Baihagi dalam Syu'ab A/ Iman, dari 
Abu Hurairah. 
Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Al Jami' (5861). 


661 


Hilyatul Auliya' 


- 30 A.A Pa 3 o jo RAR 4 0 
yak Gp yag Cidon (GS par IAI oo Gi 
B3 0 lo 0. Yy o- 0 0, 0 - Bt 
PAPAN Gg JAR PP AL AS UP PI 
Y 2 saran 8 - 0 ALAN 2. o- £ 0. 


Ag EA Ke Ip Ha 103 ea 


MAY Pai DGN Ie mai DE An? 


( 


VI bata S5 02 Bh oa 3 HUSNI la JS 
3 ? - 0 22 nata 
Aim ea Uya 23 Upala 
o - sa £ - Lap Aa AA LA g 
AP Cad— Ida TANI Ka) di J8 


. o - a o - - 

SESI cd ELYI Ika VE Si ea 
4 - 1 034 o d4 o P3 
aa JD PASI AS yi Sesali all 

3820. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan bin Kautsar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yunus As-Sami 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Hasan Al Allaf Al 
Bashri menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh Al Mazini 
menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Abdullah, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Al Husain bin 
Ali #8, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Keutamaan minyak banatsaj atas minyak-minyak yang lain adalah | 


662 








Hilyatul Auliya' 


seperti keutamaan Islam atas agama-agama yang lain. Tidak ada 
satupun dari daun Hindiba kecuali di atasnya terdapat setetes air 


surga.”183 


Syaikh (Abu Nu'aim) #8 berkata: Hadits ini gharib dari 
hadits Ja'far. Kami tidak menulisnya kecuali dari sanad ini. 


Syaikh Al Hafiih Abu Al Hasan Ad-Daraguthni 
menyampaikan hadits ini kepadaku dari syaikh ini 


Pee Nina Neaana EA gbi 


3 om Bo 4 0 Ne Kenvan 
(Sha Kobua A3 rs Pa Ig 


Ta 


TKA Te Jt Oajua 2 » hnya Gara 


KAS selai Pj PE dB ega AI Aa 


HPS aa ola 2 Te 


133 Hadist ini maudhu'. 
HR. Abdullah bin Ahmad (3/64) dari ayahnya dari Ahlul Bait. Ini adalah 
redaksi yang batil tidak ada landasannya sama sekali. 
Hadits ini diriwayatkan dari dua jalur: Pertama, di dalamnya terdapat 
Muhammad bin Yunus Al Kudaimi, dia pendusta. Kedua, dari jalur Bisyr bin 
Abdullah dan Bisyr, dia majhul. 
Lih. Aka 'al'' Al Mashnu'ah (2/235), Al Fawa 'id Al Majmu'ah (491, 565) 
dan A/ Maudhu at karya Ibnu Al Jauzi (3/64, 65, 66). 


663 


Hilyatul Auliya' 
25 Ab PA Ma LP oa LP ogah 
13 Para SI Aa & Ebi la J6 Ab 


ee ni de Ea Ja 


ana 
A- 0 


II Ip Ip Haa AN II ah AN, Yi 


-. 


sja ale ia 


3821. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami. 


Abu Bakr Ahmad bin Muhammad As-Sa'di juga 
menceritakan kepada kami, Musa bin Harun Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Sufyan maula Al Aslami 


664 








Hilyatul Auliya 





menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah bersama orang yang 


berutang sampai dia membayar utangnya, selama dia tidak berada 
dalam hal yang dibenci oleh Allah &.” 


Muhammad berkata: Abdullah bin Ja'far pernah berkata 
kepada penjaga gudangnya, “Ambilkanlah aku hutang, karena aku 
tidak suka bermalam kecuali Allah bersamaku setelah aku 
mendengar hadits ini dari Rasulullah @.” 14 


Hadits ini gharib dari hadits Ja'far, ayahnya dan Abdullah 
bin Ja'far. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Sa'id dan juga 
tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Ibnu Abi Fudaik. 


- 
Y A2 o- Pn ra 


BIS ajik HM X5 Gb —YANN 


- 40 4-3 


.- y o- aa - 0 
BP yak Ni Pap Vid CN MS op Jetlasual 


o 
. 


134 Sanadnya dha'if 
HR Ad-Darimi (2/263): Ibnu Majah (2/75), Al Hakim (2/23), Al Baihagi 
(5/355): Ibnu Asakir (1/36/9): dan Al Bukhari dalam Tarikh-nya (2/1/476). 
Al Hakim menilainya shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. 
Demikian pula di-shahih-kan oleh Al Bushiri dalam Zawa 'id Ibnu Majah, Al 
Mundziri meng-hasarrkan sanadnya dalam At-Targhib (3/36). 
Para perawinya adalah perawi kitab Shahih kecuali Sa'id bin Sufyan yang 
dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam A/ Mizan, “Dia hampir tidak dikenal. Ibnu 
Hibban menguatkannya dengan menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsigat 
(8/262). 
Hadits ini punya penguat maka dengan itulah Al Albani kami menyebutnya 
dalam kitab Ash-Shahihah (1000). 


665 


Hilyatul Auliya' 

£ 0. BA o To. o- # Hn La 
«dag OS IA 0 Ra Ta KA «ls 
y 2 3 3 -, : “ - 2 Oo. : ' - E 0. 
ani Jaw) (PP "JB SJ Asem El Pas La 


La - PA In Ka ap na 3 3 di Ma ot - “1 
Ie aa OP PSU ea dl Me 
# P3 Pa 
£. & Aom Pd Pa 38 20, 7 2. 3 
Olga & pg Il guw SB Lag (ab gan 3 
# Oo “9 Pd Pd 0 . £ " ud TG Pd 
Cal GS yknor Lyon Uya Ktp Ueadow laa 
Na Tg ag anna ag uan - £ 0 
HIH ya YA - SAI Asta Or 
DA 
3822. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh 
bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, dia berkata, “Rasulullah & berkurban seekor 
domba jantan bertanduk yang berwarna hitam. Ia makan bersama 
gerombolan domba, minum bersama gerombolan domba, melihat 


bersama gerombolan domba dan berjalan bersama gerombolan 
domba.”135 


135 Sanadnya dhatf 


666 











Hilyatul Auliya" 





Hadits ini gharib dari hadits Ja'far dari ayahnya dari Abu 
Sa'id Al Khudri. Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Hafsh 
bin Ghiyats. 


EL oke HM XS EL —YANY 


y NN NI - 0 
AN IS og Jalal 
30 2, AG 20. 3 o 2 aa PA PR 
"3 Sila Ko (Sol "5 O Lauk 3-3 
ja Pue aan 
BI Sab YG 


AG - Go. 10 3,0 AB 


Doakan maa eat 


o- £ o 


“JG "Ta IS PP 2 SNI sara 


ka 


| 


Ka aa Jah Bad Ba 
DS Iya ENG paka rs) 3 Ac 2 es 
BN ay OS SI Lag ea Pea (Pn 
Jae (56 Ta jet aa Uh ar 





Jika yang dimaksud dengan Hafsh bin Ghiyats adalah putra Thalg bin 
Mu'awiyah An-Nakha'i, maka dia dikomentari oleh Al Hafizh dalam At-Tagrib 
“ Tsigah, ahli fikih, namun hafalannya sedikit berubah di akhir usianya.” 


667 


Hilyatul Auliya' 


2 2. og - 2 Pad - - P 
2d Add PARI IE ES 39 Ag 


Pe Pa EN Gita, PE 3 Ng » 
Ae Ui ons 


- 
“ o 


ore KL, D - si - .- 

2 0. aa Ri 2 . aa - Oo. ang 

ks ds Al po Hii Op slbs 
z# 

R90 "- 0. OLX o . - o 3 -X 

(elumng cellas Pa La BP cl ad pi Send 

“ID gp Olah YP AI Ly yA 


3823. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami. 


Sulaiman .bin Ahmad dan Mu'adz bin Al Mutsanna juga 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al @a'nabi 
menceritakan kepada kami. 


Ja'far bin Muhammad bin Amr juga menceritakan kepada 
kami, Abu Hushain Al Wadi'i menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa dia mendengar 
Aisyah « berkata, “Apabila ada angin kencang dan mendung, 
maka tampak kegelisahan diwajah Rasulullah &, beliau terus 
mondar mandir, namun apabila hujan telah turun, maka beliau 
bergembira dan kegelisahan itupun juga sirna. ” 


668 














Hilyatul Auliya" 





Aisyah melanjutkan: Lantas aku menanyakan hal itu kepada 
beliau, lalu beliau menjawab, “Aku takut kalau ini (mendung dan 
angin) adalah adzab yang ditimpakan kepada ummatku. "136 


Hadits ini shahih, muttafag 'alaih dari hadits Atha', dari 
Aisyah &. 


Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Ibnu Juraij, dari 
Atha', dan Muslim dari hadits Al @a'nabi, dari Sulaiman bin Bilal. 


3 - Pa -..9 £ -) # A0 | 
IE KM 1 OIL SAS YAN £ 

: aa en 8 2 Pa - A o- Lo 
UIN ep OConlun Cod kmi pall AS Up 


“202 o 


Ph dj pad Klg RP 
: AS PI ALA IS Gas 


PE 2: . 
s8 


UI Us : Ay AP SI JW cdlar 
PI Her Tanah ul 2 
BBG YA aing APA So AI Jp 5 
SS OS Jah Tete 0d Dyah US Ja9 


- 


136 HR. Al Bukhari, pembahasan: Awal Penciptaan Makhluk (3206): dan Muslim, 
pembahasan: Shalat Istisga' (899). 


669 


Hilyatul Auliya" 
AA AS GP) AI (S yaii Hg TOGA 
Ato M Ih WE AE LA 
PES LA Saya en, Krn ang ale 
Ta OA ja ab EN UG LA 
SE) oten Jai d lay le oh 
PN D3 ai S di 
LA KEL Uap sel TAN Gp aa 
Bea apa 
SB BA) mao one Ih 


Z0 A - PT 


Ea 3 ian us Jelas 0 Hi olga 


oL- £ 0 & GA 30, - X0 o - LO Re 
SB CPI Aabaa IP AA 0 nj OP OI 














Hilyatul Auliya” 





PI s Pa ad e 2. at 2 ar 2. o- o 
99 Cabe ct AI) Spb! Arang Jaan ui 


. 0. 8 0 GG... Yo #0. ui. 0 4 

3824. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Al @a'nabi, 
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz bahwa Najdah 
mengirim surat kepada Ibnu Abbas menanyakan lima perkara, 
maka Ibnu Abbas membalas, “Kalau bukan karena takut 
menyembunyikan ilmu, maka aku tidak akan mengirim 
jawabannya. ” 


Isi surat Najdah: 


“Amma ba'd. Kabarkanlah kepadaku apakah Rasulullah & 
berperang bersama para wanita? Apakah beliau membagikan 
rampasan perang kepada mereka? Apakah beliau membunuh 
anak kecil? Kapankah berakhirnya sifat yatim dari anak yatim? 
Tentang khumus (bagian seperlima dari rampasan perang) untuk 
siapakah itu?” 

Lalu Ibnu Abbas membalas suratnya, “Rasulullah & penah 
membawa serta para wanita dalam peperangan, tugas mereka 
adalah mengobati yang luka dan mengumpulkan ghanimah, tapi 


beliau tidak memberikan mereka rampasan perang, dan 
Rasulullah & tidak membunuh anak kecil. 


Engkau mengirim surat kepadaku menanyakan kapan 
berakhirnya sifat yatim. Menurutku seseorang pasti akan 
menginjak masa remaja, namun sebelumnya dia masih belum bisa 
mengambil dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. 


671 


Hilyatul Auliya ' 


Apabila dia sudah bisa mengambil yang terbaik untuk dirinya 
sendiri yang biasa diambil oleh manusia pada umumnya, maka 
sifat yatim pada dirinya telah hilang. 

Engkau juga mengirim surat kepadaku menanyakan tentang 
khumus. Kami katakan bahwa itu adalah hak kami tapi kaum kami 
enggan memberikannya kepada kami.” 

Atsar ini shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, dari Al @a'nabi. 
Hatim bin Ismail juga meriwayatkan, dari Ja'far dengan redaksi 
yang beda namun maksudnya sama. Diantara yang 
meriwayatkannya dari Yazid bin Hurmuz selain Muhammad Az- 
Zuhri adalah @ais bin Sa'd, Sa'id Al Magburi dan Mukhtar bin 
Shaifi. Sedangkan Ibnu Ishag meriwayatkannya dari Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali dari Yazid. 


Pa da db dan pa 
hi Beo, , JB :J6 TPS Ya 
Peak ja Ka UN Gi aa ak 

Ga Gani Ya 


“ 


672 











Hilyatul Auliya" 





2 Ha na ora £ 0 : .. 2 P3 8 - : PT ad 
CN KL al ad 3 AI gay 


Ina Cp 


3825. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan 
kepada kami, Ishag Al @urawi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ja'far Al Mukharrimi menceritakan kepada kami, dari 
Ja'far bin Muhammad, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Al 
Miswar bin Makhramah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku. Apa yang 
menyusahkannya akan menyusahkanku, dan apa yang 
menyenangkannya akan menyenangkanku pula. ”137 


Hadits ini muttafag 'alaih, dari hadits Ali bin Al Husain dan 
Ibnu Abi Mulaikah, dari Miswar bin Makhramah. Sedangkan yang 
meriwayatkannya dari Ali adalah Az-Zuhri dan dari Ibnu Abi 
Mulaikah Laits bin Sa'd. 


AP Ip AA ABI SAS —YANA 


£ - 9 o L....£ o B8. 43 “.- - 


137 HR. Al Bukhari (3729) dari hadits Al Miswar, dan Muslim (6190). 


673 


Hilyatul Auliya' 


Ay » tab Te MS Se Ya LL KUA 
MN Je Ae Pa ear CK 
Agak JASA G3 AI KAS Ke 
AI MEN KE MAA AK 


3 Ka Aga Ip) TEE 1 cal 
Fa bean 


Ayi liga y Aa 2G sd 


3826. Al @adhi Muhammad bin Umar bin Salm 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al 
Askari menceritakan kepadaku dari kitab asalnya, Ahmad bin Al 
Jarud Al Askari menceritakan kepada kami, Abu Amir Ismail bin 
Muhammad Al Anshari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad Al Aslami menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad, dari Abdurrahman bin Al @asim, dari ayahnya, dari 
Aisyah & bahwa Nabi & berkurban seekor sapi untuk istri-istri 
beliau.138 


138 HR. Al Bukhari (294, 559, 5548) dari Aisyah dengan redaksi Sl & Pp. 


674 








Hilyatul Auliya' 


Hadits ini shahih, tsabit lagi muttafag 'alaih dari hadits Al 
@asim dari Aisyah. Namun gharib dari hadits Ja'far. Kami tidak 
menulisnya secara muttashil kecuali dengan sanad ini. 


ae MANA P3 oa EA PAN 
tara SAN (Ga kar Cai 
Je da 36 -JG PETA 
ia Kena Us IN ob JB ip an ale Ai 
4 - o- - -0£ a06. Pd #3 ot X. 
ska 

ag 


Loc 


Ta Ce ata ip Tap Case Lia 
ME SA KR hat sa Ayah 


3827. Sulaiman bin Arina menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Risydin menceritakan kepada kami, Hani' bin Al 
Mutawakkil menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Abi Shalih 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang mengucapkan semoga Allah membalas 


675 


Hilyatul Auliya' 


Muhammad $& lantaran apa yang dia upayakan demi kami, maka 
dia telah membuat tujuh puluh (malaikat) pencatat amal kelelahan 
pada seribu pagi.”139 

Hadits ini gharib dari hadits Ikrimah, Ja'far dan Mu'awiyah. 
Hani” bin Al Mutawakkil Al Iskandarani meriwayatkannya secara 
gharib. 


(237). ALI BIN ABDULLAH BIN ABBAS 


Diantara mereka ada seorang yang rajin ibadah, rembulan 
jagad raya ini dan inti dari para raja. Dia adalah Ali bin Abdullah 
bin Abbas. 


o A4 o Lo. A0 As Oo 
Pt 


o 2 AG - -... 0 Le Biat ah 
ge ea WI— ai . Okema Ud 


CS NG da K3 Ad ES 3 ak 


139 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (11509). 
Al Haitsami dalam Majma' AzZawa'id (10/163) berkata, "Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Kabir dan A/ Ausath, tapi dalam 
sanadnya terdapat Hani” bin Al Mutawakkil, dia dha if” 


676 





Hilyatul Auliya' 
2 PEN Iu Na # ot ,- 0 Ta Da WA 
MNYIE dala Bo UP Una 0 yw2 


Gi ea PARA Pb Up Ie Sd 


be 7 » Ko 8 9 


AAS A1 Panu Su yo ko1n 
P 2 Pap 3 pt 


3828. Ahmad bin Ja'far bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, 
Muammal menceritakan kepada kami. 


Sulaiman bin Ahmad juga menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abdul Bagi dan Abu Umair An-Nahhas menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Dhamrah bin Rabi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Abi Jamalah dan Al Auzai, 
keduanya berkata, “Ali bin Al Abbas setiap harinya sujud sebanyak 
seribu kali.” Maksudnya adalah sebanyak lima ratus raka'at. 


SY aa 3G. 3 


Pa L-0. € KG G5. 20... ' 8 
KI AL) pi wd (hozua ae Ke vA— 


xg - o 0 23 - - o Maa 
BI Gek Op ASN END (lo 03 Opik 


o- o - Aa aa 233 o 8. 0 4-0 £ 


P3 3.0... Pe Fs ena at 0 
In (dheman Hd SS Sa Aa 


z 


Hilyatul Auliya' 


3829. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada 
kami, Shafwan bin Shalih menceritakan kepada kami, Al Walid bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin 
Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ali bin Abdullah 
bin Al Abbas setiap harinya melaksanakan shalat seribu kali sujud.” 
Maksudnya adalah lima ratus kali raka'at. 


03 Kebun Ul bia Oleh op Hana Cod 
AN sen te 33 naa Ula ls 
U AI Pe OLaulu Y (uan na ui HA 


AA ab DS gi Aa Gi Ga 
koma! S Ugal “asa ATA pc Pj 


” 
? 


Gelora LA, (gila Aya LD pm an 
18 op St, SH Utss| Al X3 IS 3 de 


Kan Id Sah Ol Ip AK Apa 


678 








Hilyatul Auliya" 

e o 3 Pd £ P3 
2 dmn PB SY OS Sh 

an L 20 PA Tapa 

KE Ya SN AA 
AI 2 

3830. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Zakariya menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdurrahman At-Taimi menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin Sulaiman 
Al Makhzumi, bahwa apabila Ali bin Abdullah bin Al Abbas tiba di 
Makkah untuk melaksanakan haji atau umrah, maka orang-orang 
@uraisy meliburkan majelis mereka yang ada di masjid Al Haram 
dan berpindah ke majelis Ali bin Abdullah sebagai penghormatan 
terhadapnya. Apabila dia duduk, maka mereka juga akan duduk, 
apabila dia bangkit, maka merekapun juga akan bangkit, dan 
apabila dia berjalan, maka mereka juga akan berjalan di sekitarnya. 
Pada saat itu, di masjid Al Haram tidak terlihat majelis dzikir 
@uraisy yang biasa berkumpul di sana sampai Ali bin Abdullah 
keluar dari tanah haram.” 





Pn Mala aa CA CAS YAI 
HI Ne Ea “JB Aa ea 
Pr cal £ cl LAS Tn Cha ai sa 


679 


Hilyatul Auliya' 


Ha Gi IP OS AJB COLA op ja 


MS aa Ie gai CB 1 KA 
& Ben Ia Mn Bah ap 


aan Pa Bu 3 z PP YA 


ko- B - 
(LS As ea 3... re Be 

3 2. : £ 012 - 
3831. Abu Ahmad bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Ubaidullah. bin Muhammad bin Sulaiman bin 
Ja'far berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
Ja'far bin Sulaiman, dia berkata: Ali bin Abdullah bin Al Abbas 
mempunyai kunyah Abu Al Hasan. Lantas ketika dia datang 


menemui Abdul Malik, maka Abdul Malik berkata padanya, 
“Ubahlah nama dan kunyahrmu, aku tidak suka atas nama dan 


Naa P3 Exo, Aa 80 1 AA o-- 
Ilali, 2 San Pa png 
| 


680 








Hilyatul Auliya” 


kunyahmu itu.” Dia menjawab, “Nama tidak bisa dirubah, 
sementara kunyah, maka panggillah aku Abu Muhammad.” Lalu 
diapun mengubah kunyah-nya. 


Dia meriwayatkan semua haditsnya secara musnad dari 
ayahnya Abdullah bin Abbas. Diantara tabi'in yang meriwayatkan 
darinya adalah Az-Zuhri, Sa'd bin Ibrahim, Manshur bin Mu'tamir, 
Abdullah bin Abi Bakr, Minhal bin Amr, juga anak-anaknya antara 
lain, Muhammad, Daud, Isa, Sulaiman dan Shalih. 


3 KA Ip Raba (dp pl EA YAYY 


“ P4 “ “ 
PN, o - Oo - - 3 0 0 5 - £ 
(09, uji alam SS Charm an ANU Ko — TE 


AS al UP BAR oi BEP AI ga 


NE EN Io Dg 


An ini da Kana, 


Ii: 


obat UP de ep Kaban AN Alia Ju 


Pa La Or » -y 133 saus 24 "ig 


Aa UP Ol op El IP pp oi Kah 





Hilyatul Auliya' 


o - -. - BA . 
DUGYI Ab GA ale FE emo ena 

MA IP Ata Ui PE Lae La 

3832. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abdullah, 
dari ayahnya Ibnu Abbas, bahwa Nabi & memakan daging -atau 
kuahnya- kemudian beliau shalat dan tidak lagi menyentuh air 
(tidak wudhu). 


Hisyam berkata: Muhammad bin Ali menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Wahb bin Kaisan juga 
menceritakannya kepadaku, dari Muhammad bin Amr, dari Atha', 
dari Ibnu Abbas. 140 


Hadits ini shahih muttafag 'alaih yang disepakati oleh kedua 
imam (Al Bukhari dan Muslim), keduanya meriwayatkannya dari 
hadits Yahya bin Sa'id, dari Hisyam. 


8  - PN MN - 013 Papa 
AS Kode (Ia 0g Olanku Code — YAYY 
Tea PG TPL 0-4 TE 


Ls "3 yaaa Lada NY Era BA AS Op 


? 2 


140 HR. Al Bukhari, pembahasan: Wudhu (207) dan pembahasan: Makanan 
(5404, 5405): Muslim, pembahasan: Haid (354). 


682 





Hilyatul Auliya 
ga CI Pa JAN ES BE 
CA GA IE aah La CASN 201 Ai ata 
nga AN Fo AM Ip Da 106 
II KM Is Sad sma IKA 
SI 3) AA asi AL an ae 
TATAP Je gp NA EP Hg Ama 
Ol 2 SA dal3 K3 IE “al 2 li 
J3 Urat CB dad 206 AI & Sal 
LA Gita SG IM Ah pa : J3 
Jeon ae YA ah Aa 
Ig: Para S3 Ie & Aher 33 JG aa 
SP ENI IP SMG das iban S3 
Pa UN da 3 sah Fuar 
IA 5 LV ala KS AA LNG 


683 


Hilyatul Auliya' 


JI PNG SA JE3 YP Ups 


(has :01,ac 


P3 


8 


Ha GS PA 
NE 3 tema Yg piala ES LS, Klas 
Be SPA Was Lebah PSN 
AA NA 3 Jb US as 
AS 3 IE teka Yg sub EL 
Egi K0 gas UB AN as Ja US 
SIG Of era SIA da 
3 PA 3 OP 


” 
. 


P3 
5.2 


“ 


La Tag Oi aa Ra Oi | 
oa Jah hi AU ga Jae dai Sai | 


684 











Hilyatul Auliya 
oa dl Op SB ur jala og e 
Sg hg ME au SA op 
8 4 
D5 
- £ 9 o - 6 . - 2 - aa 
Sy ME ui AS ya ape Lada Ha 
Ana Pen KE La Ea a43 0 40. 
ah 5 og) yng dng 015 2773 UUS 
8 . 8 ? 0 ad .. Hah s o4 ”ra £ 
SA re u Sal laga “alta Sa Sal 
3 TA 3-0 g ng Oo at o 2 0. Oo - 
ola 9 (0 yu & Fa sa Opsnal! “ Ja Tas sa 


E 30» - 
Ag LA, 
" Pd 


“IG 


Ka 8 OA Tenan 
oa AE ii KA 

- - - 
P Te co nd 


8. 0 L x01 -o £ P # aa 
P3 PI ola Oya Ob 


... 0 ot 3 Ga 3-0 £ 0 - y o- o 
OB oya dala Gatal Coy Amd 3S KMI MS Uj 


y 


( o - 353 Lha . 8 
PEG 9 rs Un AG 
40 Lo. Gi -O1A 2 0 oo. ne “Dike | 
IPS Ola 01 MPA KAS Ph) 
Na os Ao 


LX £ Ba ag s3 
An Aang ai Au MA 3 Uaah En 


Hilyatul Auliya' 


o - - Ro 4 Pande 8 at jt I 23 
Op Fade pelma Siy BUAS) Ja 
“ . 
"A4 z 


An AN ah AE ah MAA LB aah Lah 


Lo NO SA 3. o- AA 


OA Pot 3 la) Ganaon GP Janiah pl Bade 
Dia ALAN 3 Ih cant 1D oalie or dl ea 


3833. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim | 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abi Ishag menceritakan 
kepada kami, Minhal bin Amr menceritakan kepada kami, Ali bin | 
Abdullah bin Al Abbas menceritakan kepada kami, dari ayahnya, : 
dia berkata: Abbas menyuruhku, dia berkata, “Bermalamlah - 
bersama Rasulullah #&.” Maka aku berangkat ke masjid, sementara : 
Rasulullah & sedang melaksanakan shalat Isya terakhir bersama 
orang-orang, (akupun menunggunya) sampai tidak ada lagi di | 
masjid selain beliau. Lalu beliau melewatiku dan bertanya, “Siapa 
ini? Aku menjawab, “Abdullah.” Beliau bertanya lagi, “Ada apa? 
Aku menjawab, “Abbas menyuruhku untuk bermalam bersama : 
kalian malam ini.” Beliau bersabda, “Mari ikut” ' 

Ketika beliau beranjak masuk, maka beliau bersabda, 
“Persiapkanlah tempat tidur untuk Abdullah.” Lalu aku berbaring 
dengan bantal yang terbuat dari bulu kasar. 


Abdullah berkata: Abbas berpesan kepadaku, “Janganlah 
engkau tidur sampai engkau menghafal shalat beliau.” Dia 


686 





Hilyatul Auliya" 


melanjutkan: Lantas Rasulullah & datang dan tidur sampai aku 
mendengar dengkurannya. Lantas beliau duduk di atas tempat 
tidur lalu menghadap ke langit dan mengucapkan, “Subhaana/ 
Malikil @udduus.” Sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membaca 
ayat ini, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi” hingga 
selesai (Os. Aali Imraan (31: 190) 


Kemudian beliau bangkit, lalu menggosok gigi dengan 
siwak beliau, lantas masuk ke tempat shalat, lalu shalat dua rakaat 
yang tidak panjang tidak pula pendek. Kemudian beliau kembali ke 
tempat tidur, lalu beliau tidur lagi sampai aku mendengar 
dengkuran beliau. 


Kemudian beliau duduk di atas tempat tidur beliau, lalu 
beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan tadi, kemudian 
beliau menggosok gigi dengan siwak lalu berwudhu" kemudian 
beliau masuk ke tempat shalat beliau, lalu beliau shalat dua rakaat 
yang tidak panjang dan tidak pula pendek, kemudian beliau 
kembali ke tempat tidur beliau, Ilau tidur sehingga aku mendengar 
dengkuran beliau. 


Kemudian beliau duduk lagi di atas tempat tidur beliau dan 
melakukan sebagaimana yang dilakukan beliau tadi, lalu beliau 
shalat kemudian witir. Ketika beliau selesai shalat aku mendengar 
beliau berdoa, “Ya Allah jadikanlah dalam pandanganku cahaya, 
dalam pendengaranku cahaya, dalam lisanku cahaya, dalam 
mulutku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di depanku 
cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku 
cahaya, jadikanlah cahaya untukku pada Hari Kiamat dan 
perbesarlah cahaya untukku.” 141 


141 HR. Al Bukhari, pembahasan: Doa-doa (6316): dan Muslim, pembahasan: 
Shalat Musafir (763). 


687 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini shahih dari hadits Ibnu Abbas. Banyak yang 
meriwayatkan darinya dalam berbagai jalur. Hadits Yunus ini 
diriwayatkan oleh Ahmad Az-Zubairi. Daud bin Isa An-Nakha'i 
meriwayatkannya dari Manshur bin Mu'tamir, dari Ali dengan 
redaksi yang berbeda namun sama artinya. 


Habib bin Abi Tsabit meriwayatkannya dari Muhammad bin 
Ali dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi yang berbeda 
namun sama artinya. Al Ahwash bin Hakam meriwayatkannya dari 
Ali bin Abdullah , dari ayahnya. 


Riwayat Kuraib, dari Ibnu Abbas muttafag 'alaih. Sementara 
yang meriwayatkan dari Kuraib adalah Makhramah bin Sulaiman, 
Amr bin Dinar, Syarik bin Abdullah bin Abi Namr, Salamah bin 
Kuhail, Bukair Ath-Tha 'iy. 

Muslim meriwayatkannya secara munfarid dari hadits Habib 
bin Abi Tsabit, dari Muhammad bin Ali, dari ayahnya. Dia 
meriwayatkannya dari hadits Ibnu Fudhail dari Hushain, sementara 
Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari ayahnya 
secara panjang lebar menyebutkan doa tapi tidak menyebutkan 
shalat. 


ea d ja 0 Kaban KL — yA 
PN SES ap Aan TA Ken naga ga Pet Una 


688 





Hilyatul Auliya” 
PAS ES Ka GA 
ah Wi aa oi ma Ga (pu yai 
5 33 3 d AN GAS YG WA 
PENA ANE IT 
Al dya SI ga) Pn "JB er A 
Hg pp Ha pln la 
ale Ip & Iyan Aa IE Bah Je 
J3 GEN So CB og ap dai gl 

Kalung 
H3 Ga Bale La A5 ME Hb 
(SAB Up 333 te la ren 3 
li Kan Ia SP 


43 (ed 0, 2 
$.y Si u Les Ge ASN 


689 


Hilyatul Auliya" 

Sang Led EA) bnUo UG Cie AI 
FA G DAS BB Up Jd Tn SS 
ea YA Uta SA AN SA, 
Ie AN, laga PAP AGAN aur 
Gr Sr Ch Ii IX II 
BE dl SA uga UR) ugb 
LS gia G3 3 UAN pe 6 UG 


NON 


— 


oi 25 un us 2333 
uga B3 Uk) cab UE Ya CG UI 
PA A5 be ES Ih os AS 


ab ai 5 ane aah 


B -— Pp 4 £ an A or, 1 # ». - me 
DG Mblg cad MI SI gp Lal 


690 


Hilyatul Auliya 

V9 Bo YP dnaga Sapa desa HN 
CA MAIN CU BMI Vp Sa 
BY Se MEA Tia Ag Gas 

Ip Yg SIS ata, A1 May UI 
AG aa YA 8 Dk YG, 
SAE Ag TI cr A3 “8 Situ aa 
SA GAS SP SAN HAN & 
Ob EU IE 33 an ML kal 
SEA sih We K3 Aa ci 
Y) Yana SET AL an J3 aa 
sa (S3 SiPsn Maa ah (S3 Aug e 


691 


Hilyatul Auliya' 


S3 e Har ai S OS SIA 
SO ani SO Abd 3 


Dag AS bg SA Sg usai 
8 IL GB 0 00 8 LX KA PX - 2 
Dg SA om bg Kalasan  d 
dl 3 SA Ly3 Na Sp 


V3 Ul sa bg ha 


OF BI OI ab 


“ ” 
04 - o 


MEN edi Ika EA NIA (aa 


. 
Gas 


B o- Pa Ipa - # y o- 0? 

Kaban KS 9 5 Aa SS YAI XS op de 

Ter £ o Lo. o- & 9 

3834. Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam menceritakan 

kepada kami, Ja'far Ash-Shayigh menceritakan kepada kami, | 

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku. 

Habib bin Hasan juga menceritakan kepada kami, Amr bin 

Hafsh Ad-Dausi menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali 


menceritakan kepada kami, @ais bin Ar-Rabi' menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abi Laila menceritakan | 


692 








Hilyatul Auliya 


kepada kami, dari Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari 
ayahnya, dari kakeknya #8, dia berkata: Abbas mengirimku 
kepada Rasulullah #&, lalu aku menemui beliau pada sore harinya, 
pada saat beliau sedang berada di rumah bibiku Maimunah. 


Abdullah melanjutkan: Lantas Rasulullah & berdiri untuk 
melaksanakan shalat malam. Ketika beliau selesai shalat dua rakaat 
sebelum masuk waktu Fajar, beliau berdoa, “Ya Allah, aku 
memohon rahmat dari sisi:Mu, yang dengannya Engkau memberi 
petunjuk pada agamaku, dengannya Engkau menjaga rahasiaku, 
dengannya Engkau angkat apa yang nampak padaku, dengannya 
Engkau mensucikan amalanku, dengannya Engkau memutihkan 
wajahku, dengannya Engkau mengilhami pikiranku, dan 
dengannya Engkau melindungiku dari segala keburukan. 


Ya Allah, berikanlah aku iman yang benar dan keyakinan 
yang tidak ada kekafiran setelahnya, dan rahmat yang dengannya 
aku peroleh kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku 
memohon  kepada-Mu keberuntungan dalam ketentuan 
(Mu), hidangan orang-orang yang mati syahid, kehidupan orang- 
orang yang berbahagia, dan kemenangan atas musuh. 


Ya Allah kepada-Mu aku sampaikan hajatku, walaupun 
terbatas penglihatanku, dan lemah amalanku. Aku butuh kepada 
rahmat-Mu, maka aku memohon kepada-Mu wahai Dzat Yang 
Maha Mampu menyelesaikan segala perkara, wahai Dzat yang 
mengobati hatiku, sebagaimana Engkau melindungi diantara lautan, 
aku mohon agar Engkau lindungi aku dari adzab neraka Safir, 
seruan kebinasaan, dan fitnah kubur. 


Ya Allah, apa yang tidak mampu. terlihat oleh Pee teh 
lemahnya amal ku darinya, yang tidak bisa tercapai oleh 
permintaanku, serta tidak sampainya harapan dari kebaikan yang 


693 


Hilyatul Auliya' 


telah Engkau janjikan kepada seseorang diantara hamba-Mu, atau 
kebaikan yang Engkau berikan kepada seseorang diantara ciptaan- 
Mu, maka aku menginginkannya dan memohon kepada-Mu 
dengan rahmat-Mu wahai Tuhan semesta alam. 


Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memberi 
petunjuk dan mendapatkan petunjuk, yang tidak tersesat dan 
menyesatkan, memerangi musuh-musuh-Mu dan menghormati 
para kekasih:Mu. Kami mencintai dengan kecintaan-Mu kepada 
orang yang mencintai-Mu dan memusuhi dengan permusuhan-Mu 
kepada orang yang menyelisihi-Mu dari makhluk-Mu. 


Ya Allah ini adalah usaha dan hanya kepada-Mu tempat 
bertawakkal, tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah. 


Ya Allah Yang memiliki tali (agama) yang kuat, dan perkara 
yang lurus, aku memohon kepada-Mu keamanan pada hari yang 
penuh dengan ancaman, dan surga pada hari yang kekal bersama 
orang-orang yang didekatkan, yang mati syahid, yang banyak 
melakukan ruku dan sujud, serta yang senantiasa memenuhi janji. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau 
melakukan apa yang Engkau kehendaki. 


Maha suci Dzat yang mengenakan kemuliaan, dan 
dengannya Dia menjadi mulia, Maha suci Dzat yang memiliki sifat 
keluhuran, dan dengannya Dia berfirman, Maha suci Dzat yang 
mana tasbih tidak layak kecuali untuk-Nya, Maha suci Dzat yang 
memiliki kemuliaan dan keperkasaan, Maha suci Dzat yang 
memiliki kekuatan dan kedermawanan, Maha suci Dzat yang 
menghitung setiap sesuatu dengan ilmu-Nya. 


Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, cayaha dalam 
kuburku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di 


694 








Hilyatul Auliya" 





kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, 
cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, 
cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam 
dagingku, cahaya dalam darahku, dan cahaya dalam tulangku. Ya 
Allah, perbesarkan cahaya untukku, berilah aku cahaya dan 
jadikanlah cahaya untukku. 192 

Tidak ada yang meriwayatkan doa ini dengan lengkap 
seperti hadits ini dari Ali bin Abdullah kecuali Daud anaknya. 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan hadits 
ini dari Daud secara gharib. 


An Ah IS Ka Cena Be ala Was (Urutan 
AI Ae du Dn $$ Olah 


142 Hadits ini dha'if | Aa 
HR. At-Tirmidzi, pembahasan: Doa-doa (3419), dan Ibnu Khuzaimah 
(1/122/ 1, 2). 
Abdurrahman bin Abi Laila, Oais bin Rabi' dan Daud bin Ali ketiganya adalah 
perawi dha if yang masih diperbincangkan. 
Al Albani menilainya dha'if dalam Adh-Dha ifah (2916). 


695 


Hilyatul Auliya' 


2 SS UN pad aa Ji 


3, o- & y 2 8 £ aan 
SA Ja Pgelg cd a Gyag Chai 
2 23 Lo. yan ad x z #. - ag 

- o sa 25 a3 ot- N "5 , G Pd 2 3) 
35 N 1 ud 5 $ 
- 0 Jo - 3 0 Y o- 02 


N 


A3 


LI A20 3 ON o- 0. AA 3 o “5 
PP aya Op eny BL AS GP hanya Ga leah 


. 


30 8 


-» £ "NN pala P 
LS 09) PUN IA Chahun celaka pb 
- o DO Era 0 -21038 #0 
Lana Pn Ja Si ds Cai 
3835. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Sulaiman, dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al Abbas, dari 
ayahnya, dari kakeknya Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & 
bersabda, “Cintailah Allah karena berbagai nikmat yang diberikan | 
kepada kalian. Cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan 
cintailah ahli baitku karena cinta kepadaku.” 18 


143 Sanadnya dha'iif 
HR. At-Tirmidzi (3879): Al Hakim (3/149), dan Ath-Thabarani dalam A/ 
Kabir (10/342). 


696 














Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dengan redaksi ini. Tidak diketahui marfu' 
dan muttashil dari Nabi & kecuali dari hadits Ali bin Abdullah bin 
Abbas, tidak pula ada yang meriwayatkan ini darinya kecuali 
Hisyam bin Yusuf, dari Abdullah. Hisyam bin Yusuf adalah hakim 
di Shan'a” haditsnya dijadikan hujjah dan dia termasuk perawi 
yang tsigah. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah Ali bin 
Bahr seperti riwayat Yahya bin Ma'in. | 


KAI endah 1 Cas Bib YAI 


Ii Ip IG 1G aa Pa 3 


(9 


Ie Mn Ig MAL Fr an AE ane Ea “Ba 
IS on SN Jab Janin YG oa ieay Ads 





At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini hasan gharib. Kami hanya 
mengetahuinya dari sanad ini.” 

Al Hakim menilainya shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Padahal dalam 
sanadnya ada rawi yang sangat dha'ifyaitu Abdullah bin Sulaiman An-Naufali. 
Adz-Dzahabi mengatakan dalam A/ Mizan, “Di dalamnya terdapat ke-majhul- 
an, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hisyam bin Yusuf.” 
Kemudian dia menyebutkan hadits ini. 

Al Albani menilainya dha'if dalam Sunan At-Tirmidzi dan Dha'if Al Jami' 
(176). 

Lih. A/ lal Al Mutanahiyah karya Ibnu Al Jauzi (1/266). 


697 


Hilyatul Auliya" 


3 - 
0 PI ad 


o-— 2-0 -— na 3 Pn SP. 
LL ep La Conan GP JS uya cl 


13 


.— o 8. 3 : - 6 “ £ . Pa aa 
AS op Hope ada ja Un Uya IA 
0 3 203, I Lo “8 8, 0. re - 
SKURA AS 9D (02 1S Cal 
S J 2 me US - Ur 


3836. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Muhammad bin Sulaiman Asy-Syaghawi menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Umar menceritakan kepada kami, Al 
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Hakam bin 
Mush'ab menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ali bin 
Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang senantiasa membaca 
istighfar maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari 
segala kesusahan, solusi dari segala kesempitan dan Dia 
memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga.” 


| Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Ali, dari 
ayahnya, dari kakeknya. Al Hakam bin Mush'ab meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


La 
o - 0 AD 


Ll oi ai a IS SIS — YAYV 


698 





Hilyatul Auliya” 


23 0 - O- LA 3 Oo 2 o- oc 


GP PA AN UP SAS 3 Hi AM X5 
AA Ip ca IP AJE oi 3S 53 abis oj 
Op teka alan Io Ip IE at 

33 Tn Bl “kem WS aa Gb Saga 


SP gi 38 ana ap la Dena ar 
PN PN AE NY ob 3 ad p 


so- C2 0 


3837. Abdullah bin Ibrahim bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hasyim menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, 
dari Utbah bin Yagzhan, dari Daud bin Ali, dari ayahnya, dari 
kakeknya Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang beriman diciptakan dalam keadaan 
penuh emosi, bertobat lagi pelupa, namun apabila dia diingatkan, 
maka dia akan ingat” 14 


144 Sanadnya dha'if 
HR. Ath-Thabarani (10/342), (11/340), dan Ibnu Adi (3/958). 
Di dalam sanadnya terdapat Daud bin Ali yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi 
dalam Adh-Dhu'afa wal Matrukin. Tonu Ma'in mengomentarinya, “Aku harap 
dia tidak berdusta.” Sementara dalam 4/ Mizan (2/13) dia mengatakan, “Dia 
tidak dapat dijadikan hujjah.” 


699 


Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Daud bin Ali dari ayahnya, dari 
kakeknya. Aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan darinya 
kecuali Ionu Numair dari Utbah, darinya. 


16 - 


CAB Je ag Ban gala | 
Be £ oo — - . S0 Jd 0. 


HE KA jp ag GA Pn Ea 


. 


P4 s ba - | an 


. 


“ 


KA #n— 


3 


LAN PPG LA aa 
ch Gp RA io 5 3 -JU 
HAUL Dr PI LE 
2 TA EA uye Walasi Soil 
Dep Jai kab an da ala Jo 
LI IT H9 EN P3 El 


Utbah bin Yagzhan adalah Ar-Rasibi, dikomentari oleh Ibnu Hajar, “Dia 
dha'if . Sebagaimana dalam At-Tagrib. 


700 























Hilyatul Auliya” 





Ao et he ta 
- 


- LA ngan ra : 
SAN Sele ega 06 MET SI IE Gang GI 
»4 - s.£ 
AGS Ugale oil 


o- 8 -. 0 “ & 2 - aa 
AS 3 IP Sad oo Kak Lada IA 
Aug 0 30 3G. A4 6. NY 

3838. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Husain bin Sufyan menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali Al 
Jahdhami menceritakan kepada kami, Wahb bin dJarir 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abi Bakr menceritakan 
kepadaku, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas «&, dia 
berkata: Pada hari penaklukkan Makkah Rasulullah #& masuk ke 
Makkah dan saat itu di Ka'bah ada 360 patung, yang mana Iblis 
telah menancapkan kaki mereka dengan timah. Lalu datanglah 
Rasulullah & membawa tongkat kayu dan menjatuhkan semua 
patung itu hingga patung-patung itu tersungkur. Beliau sambil 
membaca ayat, “Dan Katakanlah, “Yang benar telah datang dan 
yang batil telah lenyap' Sesungguhnya yang batil itu adalah 


sesuatu yang pasti lenyap.” (Os. Al Israa" (17): 81). Sampai semua 
berhasil dihancurkan.145 


Hadits ini gharib dari hadits Ali bin Abdullah. Muhammad 
bin Ishag meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


145 HR. Al Bukhari (4720): Muslim (1781), dan At-Tirmidzi (3138), dari hadits 
Ibnu Mas'ud dengan redaksi berbeda namun artinya sama. 


701 


Hilyatul Auliya 

Me Te -YAra 
Gas YA Ha Ep LAS GS Jam g: 
CAP AN K3 3 Jl Fa LAGI 
II ph PAR 3 AS 3 UE 
KE Iko JA de Lap 18 Ai 
PA AS ai Da de GA AO 


- XA — Pad Ma. 
». P3 31 - nd 8 21» MH, . BI, 
- 


IS Sa WEI Gb 1 JB Po ca 


” 
o 


Pd LP -0£ - Ar Lean Ka 2 
2 o- 02 - 0 2 » - ap 
BAP (SP PAUS Oa Ka Lada Ia 
5 P3 Ken # - 0 bad Jas o- or Ii o 
Oli elgyy Cbatlamal YL d2 0gp deal 3 
10 ke Sa 2 2 “1 £ 2 8 ,. 
Ala Jeplatah GP KINI LN 
3839. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Amr menceritakan 


kepada kami, Ibnu Hasyim Al Bairuti menceritakan kepada kami, 
Al Auza'i menceritakan kepada kami, Ismail bin Ubaidillah Al 


702 











Hilyatul Auliya'" 





Makhrami menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, 
dari ayahnya #5, dia berkata: Ditampakkan kepada Rasulullah & 
apa yang akan ditaklukkan oleh umat setelah beliau sedikit demi 
sedikit dan itu membuat beliau gembira. Lalu Allah #& menurunkan 
ayat, “Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya 
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.” (@s. Adh-Dhuhaa (931: 
5). | 

Dia berkata: Lantas Allah memberikan kepada beliau surga 
dengan seribu istana, masing-masing istana dilengkapi dengan 
para istri dan para pelayan.”146 

Hadits ini gharib dari hadits Ali bin Abdullah bin Abbas. 
Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya kecuali Ismail. 
Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkannya, dari Al Auza'i, dari 
Ismail dengan redaksi yang sama. 


P3 
Pa Ia CARA 4 0 


Pan PN Ka aa HN 
SB bak CIK AKI 333 HH 
P para RA ka La Lara Taj 


146 Hadits ini shahih. 
HR. Ath-Thabari dalam Ta'&irnya (80/232). 
Ibnu Katsir menilainya shahih dalam tafsir surah Adh-Dhuha. 


703 





Hilyatul Auliya' 


“g 


Ap ea al ya ang ee Io IA 
BER WARIN iba 

BSE Uje Lau oa Tana TA 

Te) eU ena ta te PA Pa ka 


SN Ka, T.3 

3840. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Daud Al Makki menceritakan kepada kami, Hafsh bin 
Umar Al Muzani menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abu Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin 
Abbas menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abdullah, dari Ibnu 
Abbas m2, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
memegang tali kekang kendaraan saudaranya sesama muslim 
dalam keadaan tidak berharap pamrih tidak pula karena takut 
padanya maka dia akan diampuni” 11 


Hadits ini gharib dari hadits Ali. Ali meriwayatkannya 
secara gharib. Sulaiman meriwayatkan hadits ini darinya secara 
Gharib. Anaknya yaitu Ja'far meriwayatkannya darinya secara 


147 Sanadnya dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam A/ Kabir (10/347). 
Al Haitsami menyebutkannya dalam A/ Majma' (8/16, 17), dia berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath. Di dalam 
sanadnya terdapat Hafsh bin Umar Al Mazini, dia tidak aku Ketan. 
Sedangkan para perawi lainnya tsigah.” 
Al Albani menilainya dha ff dalam Dha'if Al Jami' (5485). 


704 








Hilyatul Auliya 


gharib. Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Hafsh bin Umar 
Al Muzani. 


(238). MUHAMMAD BIN KA'B AL GURAZHI 


Diantara mereka ada pula orang yang lari dari tempat yang 
penuh tipu daya dan kesulitan (dunia), pemberi kabar gembira 
setelah menjauhi dunia dan menghadapi kesusahan. Dia adalah Al 
Ourazhi Abu Hamzah Muhammad bin Ka'b. 


. 


2 o B- 3 30 Y, 20 G- 


. 


Ine Wide ena | Or (SS Bl 


. ” 


Lg N LG, 


GB. AL 0 — T-oe X0 3 8 3 48 - LAU 30 

Kabea CS COLS ya aa Ja Da ep 

#0. o- ae N, Pn 3 2 A 2 La 0 

Le Het ds al al La JG Ul AS 

-A an (3 - 2... AH 

& sala opa & aa 1IXee LI Aa 
- 5 


anyar A19 La 


Hilyatul Auliya” 





3841. Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Ishag menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abdah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b Al 
Gurazhi, dia berkata, “Jika Allah #8 menginginkan kebaikan pada 
seorang hamba, maka Dia akan memberinya tiga hal: Pemahaman 
tentang agama, zuhud terhadap dunia, melihat aibnya sendiri.” 


- Pa 
8-3 30 Ao 9 


PE BIS ud BAL YAN 


4 
GS 3 3 o NN Aa Pa PP, o 


- Oo o 
ee ot On Aa sat an 
o a73 pe IN PA Maak ak 
Pa oa oa LT (AS ye 

MEA DN Tt US TAS TAAT BR eta PA TA 
AS yi Karna US 2JE (II hai j3 kabaa 
“ o- o Ca. P4 2 Oo - £ 5 PP 2 #3 
vs —) dal Jia TAU ne Lali Tap I 

s Ma 3 -...£ Beta aa naa SL 
III ABU ceUASYI Ga Oa CS AN celaka 


£-0£ 3-0 


Tae Anji lgs Tae Kami cpu Tae LI 3 


3 o Ra MEP SEN Te 1 PP 
Can sd SA GELI al Lia 5 ega 


706 








Hilyatul Auliya" 
o- 3 o Pd - 2 o 

.A Pn 4 4 Te Sean ga 

JA ola Ya 


3842. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Ali menceritakan kepadaku, bahwa dia menceritakan dari Abayah 
bin Kulaib, dari Muhammad bin Nashr Al Haritsi, dia berkata: 
Muhammad bin Ka'b berkata, “Dunia adalah negeri yang akan 
musnah dan rumah yang akan rusak. Orang yang beruntung tidak 
akan menyukainya, dan ia cepat dimiliki oleh orang yang celaka. 
Manusia yang paling celaka adalah orang yang paling 
mencintainya dan manusia yang paling beruntung adalah orang 
yang tidak menginginkannya. Ia adalah adzab bagi yang taat 
kepadanya, pembinasa bagi yang mengikutinya dan pengkhianat 
bagi yang mempercayainya. Ilmunya adalah kebodohan, 
kekayaannya adalah kefakiran, tambahannya adalah kekurangan 
dan hari-harinya adalah kekuasaan.” 


AG PO os. - Ani” 0 10 8 ,- 
CA ken Iran GAS Bb 23 dp 
eni Sana an JG Koja s S3 Tae SI gn 
4. 0 | or - 0 £ " 2 2 0 

Sg Jr oa SBN UI Sya AS 


707 


Hilyatul Auliya" 
Ba IP Jati MEA SE Id 
Kn Aji Ja Ya Gan 1 PI 
Par sr nda & 
Saga Kk SN KA pe KK 
| “Ira s0owa1) 


3843. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Husain Al 
Marwazi menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Daud bin @ais menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Ka'b berkata, 
“Sesungguhnya bumi akan menangis bahagia karena seorang lelaki 
dan ia juga akan menangis sedih karena seorang lelaki. Ia akan 
menangis bahagia karena orang yang melakukan ketaatan kepada 
Allah 8s di permukaannya dan ia akan menangis sedih karena 
orang yang bermaksiat kepada Allah di permukaannya, sungguh 
dia telah membebaninya.” 


Lalu dia membaca firman Allah, “Maka langit dan bumi 
tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh. ” (@s. 
Ad-Dukhaan (44): 29). 


708 





Hilyatul Auliya 


Ao Tp P3 tg. BG. RX 8 Oo . 8 - 
Was Ce dam Dag 13 Kaban GAS uje 
aa - o Sa panahan 
JB GL SS CAB Hasi 


Oz 
Se 


3AS AYI An PSA 33 2 Kaban S Yep | 


2. “ 


IL II 33 MO A53 PE 3 IL IS 
IX v2 Oh 3 123 

AS in Pn pa Ia Fe Up AL 
EN TAS Ab dal) demi SGP 
AP bp Ip BB YA 3 SS 
CA Ah ap ui Ha S3 
SL, 
3844. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada 


kami, Yahya bin Muhammad Al Izzi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Khidasy menceritakan kepada kami, Muhammad 


709 


Hilyatul Auliya' 


bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami, Muhammd bin 
Muslim Ath-Tha 'ifi menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Dinar, dia berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Ka'b Al 
@urazhi tentang ayat ini, “Barangsiapa yang mengerjakan 
kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 
(balasannya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya pula.” 
(Os. Az-Zalzalah (99): 7. 8). 


Dia menjawab: Maksudnya adalah, barangsiapa yang 
beramal kebaikan meski hanya sebesar dzarrah dari kalangan 
orang kafir, maka dia akan melihat balasannya pada dirinya, 
keluarga dan hartanya, sehingga dia keluar (dari dunia) sudah tidak 
ada kebaikan lagi untuknya. Dan barangsiapa yang beramal buruk 
meski hanya sebesar dzarrah dari kalangan orang yang beriman, 
maka dia akan melihat hukumannya pada diri, keluarga dan 
hartanya sehingga dia keluar sudah tidak ada lagi keburukan 


AN 
N 
“ 

“ 


SY Aa Koro BA AN YY 


710 








Hilyatul Auliya' 


IA ana WB ci Ui LB 


£....9 CASE nina Tian 

PA 
3845. Ayahku #8 menceritakan kepada kami, Abu Al 
Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Umawi 
menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman Zuhair bin Abbad 
menceritakan kepada kami, Abu Bukair Al Bashri menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Ummu Muhammad bin Ka'b Al Ourazhi 
berkata kepada anaknya, “Wahai anakku, kalau saja aku tidak 
mengetahui masa kecilmu baik dan masa tuamu baik, tentu aku 
sudah mengira bahwa engkau telah melakukan dosa yang dapat 
membinasakan, karena aku melihat apa yang engkau lakukan 
terhadap dirimu sendiri pada malam dan siang.” 


Dia berkata, “Wahai ibuku, apa yang bisa membuatku 
aman kalau Allah telah melihat diriku berada dalam sebagian 
maksiat, lalu Dia murka kepadaku, lalu Dia berfirman, “Silahkan 
pergi Aku tidak akan mengampunimu'. Padahal aku telah melihat 
keajaiban Al @ur'an yang menampakkan kepadaku banyak hal 


711 


Hilyatul Auliya" 


sampai malam berlalu, sementara aku belum menyelesaikan 
keperluanku.” 


AG 4 Hg 8 PA ag Kena 
Sama UI US Gp apaa LJ— —YALI 


pa Gi ui Gas II LA 


a -JU Tae £ “ 2g Da ai , 


» 5 #.. Pd Pa sp 2. 
al IG 2 Ae Le Pa (Akan) 
23) par Jis (Ita ab ca 0 Ju 3 33 
GAY Ol SS SN UT Ca LAN 3 

£ Pp 2 5 d .. 


dB AE Ka YAN G3 YG SA 
abs Jaa Pep AP AN Ia GT iJU Ca 
Ubi Oya 5 SE Ga Up Sg 2 

aa: Pi Wa LING ol og 


712 








Hilyatul Auliya” 


3846. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Hisyam bin Yahya Al Ghassani menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku dia berkata: 
Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Muhammad bin Ka'b 
memintanya untuk menjual budaknya kepadanya, yaitu Salim -dia 
adalah seorang budak yang shalih-, maka dia menjawab, “Aku 
telah menjadikan dia mudabbar (merdeka setelah majikannya 
wafat)” Umar berkata, “Perlihatkanlah dia kepadaku.” Lalu 
Salimpun mendatanginya. Lantas Umar berkata, “Aku sedang 
mendapatkan ujian dengan apa yang sedang engkau lihat dan aku 
takut tidak bisa selamat.” Maka Salim bin Abdullah berkata 
kepadanya, “Jika engkau seperti apa yang telah engkau katakan, 
maka itulah keselamatanmu. Namun jika tidak demikian, maka 
engkau akan mendapatkan apa yang engkau takutkan.” 


Lantas Umar berkata, “Wahai Salim, nasihatilah kami.” 
Salim berkata, “Adam & telah melakukan satu kesalahan yang 
menyebabkannya harus keluar dari surga, sedangkan kalian 
melakukan beberapa kesalahan tapi dengan itu kalian berharap 
bisa masuk surga.” Kemudian dia diam. 


AI XS Ia ee 29. 3 Ha — YALV 
AS - 2 ri Li. 9 10 4-0 £ A6 - o- o 
ba CP Ilul 4 IA KA GNI up 


18 - 20 345. 4 


3 Ka (AI Wa— aan Oo Soea 


713 


Hilyatul Auliya' 


USA IS oi KA PA 2 Aim eka 


- oo. — 


KP Ca ol Ju KO YASI NS Ce Ja | 


koi 


Manah OS Va Preman 9 Padang OLS Ca 


3847. Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ishag Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al @Oasim 
menceritakan kepada kami, Al Ashma'i menceritakan kepada kami, 
Abu Al Migdam Hisyam bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ka'b Al @urazhi, bahwa ada yang bertanya 
kepadanya, “Apa tanda-tanda kehinaan.” Dia menjawab, 
“Seseorang menganggap jelek apa yang bagus dan menganggap 
bagus apa yang jelek.” 


Bo X do 


AK ji dana GP AN AE SIS YAA 


Pa er o o- NB. Lag 0 08 6 
Copa Op Gamad Vila Blemah Op JP Wa 
BAK BL SN 5 AI X2 Cas 
as Si 2 — (IMI uj - : 


714 








Hilyatul Auliya” 


331, Vega Ui Y BI 3 "2 


) 
Jl ora ar ol oa HA KET 


PA Pati 


Nsastgu 


3848. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Wahb menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b 
Al @urazhi berkata, “Membaca surah Az-Zalzalah dan Al @aari'ah 
pada malam hari dengan mengulang-ngulangnya dan memikirkan 
kandungannya sampai pagi lebih aku sukai daripada membaca Al 
@ur'an tanpa memikirkan kandungannya.” 


BU KA 5 GSA YAA 


Kaya Gap Ie A kg ee 


PSA GP jaka tra IK Ip AA 
Haa ga 2 bu (SA 


una Oa aa or: 
Yaa di Je adl Ae ES es 


Indra US 3 


715 


Hilyatul Auliya”" 


PA PA Pe NP Ar BL 


Jl Ie 63 St bae) ji AA LN GAN A3 
PI SU SF GA 1) Fo In stm 
BE IE Jan $ OH Lai 
AP AI KA Gan Gal Ge 

Tee JSI ba 


3849. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepadaku dalam kitabnya, Muhammad bin Al Fadhl bin Musa 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakkar menceritakan 
kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ka'b Al @urazhi, dia berkata, “Seandainya ada 
dispensasi bagi seseorang untuk meninggalkan dzikir, tentulah 
Zakariya #8 mendapatkan dispensasi, namun Allah #& berfirman, 
“Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan 
manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat Dan sebutlah 
(nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya. '(Os. Aali Imraan (3): 41) 


Seandainya ada dispensasi bagi seseorang untuk 
meninggalkan dzikir, tentulah orang-orang yang berperang di jalan 
Allah mendapatkan dispensasi, namun Allah & berfirman, "Hai 
orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi pasukan 
(musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah 
sebanyak-banyaknya. (Os. Al Anfaal (8): 45).” 


716 








Hilyatul Auliya 
as 2. Naba & Pa aa HN 
Il Saba mai ES Ja 3. AI 
Ty Me aa NE En isl 


at. - Td E Ia - 

SPA IS aj KA ip ajal id PAS 
z - 
a 2 - . A #1 

:JE (re. z01e JT PA NN PA Ar Tan A Je S3 

20 oo 3... o - 3 0 
SI sae Nyala) S2 de Ig mol 
Sa 2. N, 3 23. “5 2. Sa aa 
Ud Al IG eye Tebo NG 
HAN at 2 4 ata 
Ms II 0 pali Sal 
3850. Abu Bakar Muhammad bin Abdurrahman bin Al 
Fadhil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Abu Shakhr 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b Al Gurazhi, 
tentang firman Allah Ta'ala, “Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 


kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu).” 
(Os. Aali Imraan (3): 200). 


Dia berkata: Maksudnya adalah, bersabarlah atas agama 
kalian, kuatkanlah kesabaran menunggu janji-Ku yang Aku janjikan 
kepada kalian, bersiap siagalah kalian terhadap musuh-Ku, dan 


717 





Hilyatul Auliya”" 





bertakwalah kepada Allah antara sesama kalian agar kalian 
beruntung ketika kalian berjumpa dengan-Ku. 


“ 
Pa £ 


SA oke Op Al KS SAS —YASN 
tp - aa o 20 an Y o- o 2 - 9 
WI Yadi — alas WI— cal Is Be desah 


Ne SN aa 3 PEP PE EA 
Se ia JE Pre amal BUY 
KA aorta 


3851. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Oithbah bin Al 
Ala" menceritakan kepada kami, Abu Masy'ar menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b tentang firman Allah, 
“Andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya.” (@s. Yuusuf 
(12): 24). 


Dia berkata: Maksudnya adalah dia mengetahui apa yang 
dihalalkan dalam Al @ur'an dari apa yang telah diharamkan. 


. 
9 


Ke ue (ep 2) na (ma 3 3 km —YAOY 
Oo 2 2 | F # ea 3 4 o A £ 


sa z# : , z 


718 








Hilyatul Auliya 
Sa ag 0 Go 3 ox Tol 0G. 
Di ma 


B3 A3 JB NA mh Sh CAN SA 


“ .. 


Malang 


3852. Habib menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, 
Abu Muslim Al Kisysyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim An- 
Nabil menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Rifa'ah, 
dari Muhammad bin Ka'b Al @urazhi, tentang firman Allah, 
“(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh 
sesuatu yang meliputinya. ” (Os. An-Najm (351: 16) 


Dia berkata, “Maksudnya adalah tilam yang terbuat dari 
emas yang meliputinya. 


Pa 
0-90 £ 20 AG. 3 —.o 


S- Ave ae nve n 1G 1) Tan — YAoOY 


AN Lag 3 ad Taara Cah gi pr Kera NI 


” 


Ah. 3 0 : A6 - - 4 0 9 129 - 
anak meat MA 


$3 


. P 
- 


ar, Ka Ip BEC AG :JB P3. 
Ja 


719 


Hilyatul Auliya 


3853. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ali bin Rustum menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam bin Khalid menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Shalih menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b tentang firman Allah 
Ta'ala, “Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan 
bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah.” (@s. Huud 
(ll): 100). 


Dia berkata: A/ Ga “im adalah yang tumbuhannya masih 
tegak berdiri, sedangkan @/ hashid adalah yang sudah dituai. 


H8 ” 


BAL coli 1 MAKA jd Gia —YAot 


AS Tea Ao Gas 3 Op Kaban 


0. 


S 0 Kn naa - JG d3 ya ) s 


ag 


LE ea Ie na sa 
AAN 55 21 BD GE as TN) bi 3 


Ir PP 


3854. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu 
Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada 
kami, dari Abu Maudud, dia berkata: Aku mendengar Muhammad 


: 720 








———twtEXEttE£$tHEH£H£&£$&i£$iHilyatuul Auliya 


bin Ka'b berkata, “Yusuf mengangkat kepalanya ke atap rumah, 
tiba-tiba ada sebuah tulisan di dinding rumah yang berbunyi, “Dan 
janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Os. Al 
Israa' (17): 32).” 


X Tara (SAI SK . Ap aa — YA00 


KAN 3 SA ara Oidaa Kaban Op AN 


Kata TEE jp 
# - : 


CN SIR Uya P JB Ino mua) CE 
3855. Abu Bakar Al Ajurri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad Al Athasyi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Junaid menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b tentang firman Allah 


Ta'ala, “Sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang 
kekal,” (Os. Al Furgaan (25): 65). : 


Dia berkata: Maksudnya adalah mereka berutang atas 
kenikmatan di dunia. 


721 


Hilyatul Auliya' 


ac 


KS LG. 0 G. E 
K5 Ol Op Kan pl GAS —YAON 


0 8 - 10 302? KG - “.. S0 A4 -9 
&4 & an Gal oa 2 CO al 


- 
- 4 0 29 


PP SA Pi gp HI Iga! 


- 
WB 30. er OA 


BL SE IS SS up Lean IP Bl 
P: - 


0, 
0 As. ,£ 


SA REA ah aa ga ae 


3856. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sawiyyah menceritakan kepada kami, Al Husain 
bin Ali bin Al Aswad menceritakan kepada kami, Amr -—yakni Al 
Abgari- menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari 
Muhammad bin Ka'b tentang ayat, “Sesungguhnya adzabnya itu 
adalah kebinasaan yang kekal,” 


Dia berkata, “Allah meminta harga kenikmatan yang telah 
diberikan kepada mereka, namun mereka tidak sanggup 
membayarnya, maka Allah memaksa mereka untuk membayar 
utang atas harga kenikmatan-Nya, lalu Dia memasukkan mereka 
ke dalam neraka.” 


722 














Hilyatul Auliya" 


Ka Ai en Dai Kar — YAOV 


- o Aa - 3 . 9 o SAN 
(Aan u K3 ds Wa rasa Ilual 3 : 


JB SI SB A5 Bas 


PA PRA 


Ge kana (vy RV sia 3 1 AS 


TN ra ol Alie 135 SE sat sda Bi 55 


.. z £ sr 5 2 P P d 
SUSa 3S Gk SSI JL uh dea JI JB 
OX . - 2 5 0 4 ” y - 9 XL . 2 
Se SAI Ojinad, cal Kis an Y SAI 
: - ang ia Jai 3 pn : apa. - (- 
SI Mb GUA 0 aa Y IK Ml ary 
r N 3 Pa 
AI Gas 
3857. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Abi Al Mawali menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Ka'b menjelaskan tentang ayat ini, 
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah.” (Gs. Ar-Ruum (30): 39). 


Hilyatul Auliya' 


Dia berkata, “Seseorang yang memberikan sebagian 
hartanya agar dia dibalas dengan yang setara atau lebih, maka 
itulah yang tidak akan bertambah di sisi Allah. Sedangkan orang- 
orang yang dilipat gandakan adalah orang yang memberikan 
hartanya karena mengharap ridha Allah & serta tidak 
mengharapkan balasan yang setimpal maka itulah yang akan 
dilipat gandakan oleh Allah. 


Na es 


P3 "2 AG 3 


ja ja ba bad KA es 
sa cal sa Si daa Naa aa JB La 


Pena 


pe pn aa Jae 1S 1 IA: 


3858. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Umair bin Hani ' 
Al Madani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya 
kepada Muhammad bin Ka'b tentang firman Allah &, 
“Masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah 
(pula) aku secara keluar yang benar.” (@s. Al Israa" (171: 80). 


724 








Hilyatul Auliya" 


Umair berkata: Dia menjawab, “Maksudnya adalah 
jadikanlah kesendirianku dan keberadaanku bersama orang lain 
sebagai kebaikan.” 


- - 
D - LP 


Bas cola 23 AKA yi Wi — AOA 


8 X0 4 - Pap 8 0 2D. Lo 3G. 
IP PE Lila ey Lu 


0 


at 2 0 5 Bo X - 0. F3  - 
DP GAS ga daa GP tyiaa pl Lido 
aah 1JE Iv al IE AA 
- 3 & - 32 2 ta 

OA OI Y An A3) OT, 


3859. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b tentang 
firman Allah &, “..atau yang menggunakan pendengarannya, 
sedang ia menyaksikannya.” (Os. Gaaf (50): 37). 

Dia berkata, “Maksudnya adalah mendengarkan Al @ur'an, 
sementara hatinya bersamanya (konsentrasi), tidak berada di 
tempat yang lain.” | 


Hilyatu Alya www w—— 


AS 


Kena Co ee Haa sa — YAN 


o- So AG. & 


Haa an ae Ea 3 AI 


ig dab jp aa 


- 1 pan, - JB jab 1 $$ Il Ist 


3860. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan kepada 
kami, Abu Ayyub menceritakan kepada kami, An-Nu'man 
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari 
Muhammad bin Ka'b, tentang ayat, “Maka bersegeralah 
mengingat Allah.” (Os. Al Jumw'ah (62): 9). 


” Dia berkata: Kata as-sayu adalah amalan yang tidak 
menggunakan tangan. 


—.X 
A4 0 Pa 


- JB cab XS vi ai bd— —YAM 


- 4 0 - 30 38. 43 Pa 


ada 3 BAL Bb Gi KAS Elo 


4 


hat IE JII S5 PLN A5 G5 
| TEA ASI Na GS ni ae 


- Pa 


at 


726 











Hilyatul Auliya 


. TA 
. $oc 


La pt og ad 5 Ta bai Ol dl KG 
LAI SUV ada BAN ME) :JB AI eh 


c 
te » 4 
— .. 20.11 . .. yo £ paten 


HA Oral pai) 


HB ptk Gde, 


ta 


LX Are ra FG, s0 Ae 
HIV 25m) OpaSI paid Va pose ash 


3861. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Abi Al Mawali menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Ka'b berkata, “Dosa besar itu ada tiga 
yaitu, engkau merasa aman dari adzab Allah, putus asa dari 
rahmat Allah, dan putus asa dari kemurahan Allah. 


Abdurrahman berkata: Lalu Al Murazhi membaca ayat ini, 
“Apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak 
terduga-duga)? tiada yang merasa aman dan adzab Allah kecuali 
orang-orang yang merugi.” (Os. Al A'raaf (71: 99). ” Tidak ada 
orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang- 
orang yang sesat” (Os. Al Hijr (15: 56). Ya'gub ga berkata 
kepada keturunannya, “Dan jangan kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir”.” (Os. Yusuf (12): 87). 


Hilyatul Auliya' 


IA Maa (Ep Kabua GAS —YANY 


3862. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ja'far bin Musa menceritakan kepada kami, Abu 
Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Rafi” menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b berkata, 
“Satu yagut milik orang yang senantiasa membaca Al @ur'an akan 
menerangi apa yang ada diantara timur dan barat.” 


Pa # 


Wa hasan A K2 CIL — YANY 
Tan Ga AA gi IG AA 


..RA 0 3016. 3  G- PA Pn 


GAS teng Gi MAA SAS NI ta 


728 











Hilyatul Auliya 
an AS O Kaban pa AN anis Ae Sa 
AN Jai U ri Ca 2 as NP 


PJ - - | 


Sa 59 AS 5 H9 Ro sa T 


G3 tncat IG 55 ah KS AAA 
COrrr rr el) Pe i kete 


3863. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hasyim Al Ba'labakki menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Umar 
maula Afrah bahwa dia mendengar Muhammad bin Ka'b Al 
@urazhi berkata, “Mereka (peramal) dusta, demi Allah tidak ada 
satupun dari penduduk bumi yang mempunyai bintang di langit, 
akan tetapi mereka hanyalah dai peramal dan menjadikan 
bintang sebagai alasan.” 


Kemudian dia membaca, “Apakah akan Aku beritakan 
kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? mereka turun 


kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa” (Os. Asy- 
Syu'araa" (26): 221-222). 


Hilyatul Auliya” 


IS IG - 


Wa— LoL ee Hah 21 Wa— —YAY4 


# 


ih Et dayah Da aj TN Ip SA 


Lo A 


5, HA 5 Ri dis ana -a 

PJB CA ye Ae yi Lg GP ta ka 
ba mn ata yaa 
ha al dala Ku 33 SO yan 


ESA Jaa Jle9 BI Ie SAI ale 


ARI Gp ade peala fog ! Pe 
BRA Ie Api F 

3864. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul Al A'la menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Al @asim 
bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Musa bin Ugbah, dari 
Al @urazhi, dia berkata, “Sesungguhnya Allah & memulai 
penciptaan Iblis atas kekufuran, kemudian dia beramal dengan 
amalan malaikat, lalu Dia mengembalikannya ke awal 


penciptaannya. Allah menciptakan para tukang sihir atas 
kebahagiaan, kemudian mereka beramal dengan amalan sihir, lalu 


730 











Hilyatul Auliya” 


Dia mengembalikan mereka ke awal penciptaan mereka hingga 


diwafatkan dalam keadaan bahagia.” 
0 -..o f o 8. - P3 Ha - 
an KA ap 1 para, 3S yi d— —YATO 


Ss 4 Wa Kana ge uu 6 ara sja 
oil SA Ega Ega ds tadi 
“udi ESA SI JB OA 255 Daan Sa 
UBS bd #yii Liya Lb oo apel 
- ne. Be SA In Aa na NN an 
22 YI Hal an " Ha Si yag as ca d3 
aah KAA Si ab KN UAN 
.Iry 


Amal 2 Ba GP AS Gi aan KE 
- ra Ao ea Ma "8, 
San Aa Aa BI at 43 


o- L£ 9 3 0-0 S0 AA Ec Teo 


2 Jang ML ep yaa dy, Png 


Hilyatul Auliya' 


SI HenaN Gp EP SI) APP) ebi 
Pe Te So. abang AG Ta ee 


3865. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, Abu Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada kami, 
Haywah menceritakan kepada kami, Abu Shakhr mengabarkan 
kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b Al @urazhi, dia berkata: 
Apabila jiwa orang yang beriman akan dicabut, maka datanglah 
malaikat maut kepadanya sambil mengucapkan, “Semoga 
keselamatan senantiasa atasmu wahai kekasih Allah, Allah 
mengucapkan salam kepadamu, kemudian Dia mewahyukan ayat 
ini, “Waitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh 
para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka), 
Salaamun'alaikum' (@s. An-Nahi (16): 32).” 


Muhammad bin Ka'b meriwayatkan secara musnad dari 
beberapa orang sahabat antara lain, Zaid bin Argam, Abdullah bin 
Abbas, Mughirah bin Syu'bah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, 
Abdullah bin Zaid Al Khuthami, dan lain-lain. Para tabi'in yang 


meriwayatkan darinya adalah Al Hakam bin #yainah dan - | 


Muhammad bin Al Munkadir. 


Pa Lea 4 0 o- KS Lan 
KW A— (Olaka- Oo EP an 3 KL A— —YALA 


Pa - AA OA Lai - 3 


Eu Ska up AN ALS EL oran Y LS 


732 











Hilyatul Auliya" 
panik AA PN aa ud 
JB ani ai “PA AS gi 
Sist Hy ga 
RI ka P3 LG Iv soya) ta 
te En Ta eh ab R3 aa 
Ig ale Ai dis Pu EA Pur Pa 
Zs :JB (aa ds L 6 JG Hp 
sal: Tara Ai ab A Ai (ap “JU US 
al: IR Anh de Io s4 
GEN Aa YG, DE Wiko 5 Ja SAI 


SA siapakah ag Gal 3A 


P. 2. 
On Kg Haa Aa 
kasa SENI LA pl Alba Tawanan 


HI SL ES aj Yak 


8s 


Hilyatul Auliya' 
2 As Na o ark 2?» 
SI Lan, Aa, Sa 03 IT Wa 
A3 Ja :0,su) Pad Lap 


gi 


“ 
Oo, 


“3 “ » “ an 


PU PN MA Oo 0 Ac 


Be unta Lean da 
LA Ola Pa SAI LA aer 


0 NA A01 - 


ARE SINI kata AN, 


3866. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin 
Uyainah, dari Muhammad bin Ka'b Al @urazhi, dari Zaid bin 
Argam, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ubai berkata, 
“Janganlah kalian menafkahkan kepada orang yang ada bersama 
Rasulullah &. sampai mereka pergi.” (@s. Al Munaafiguun (631: 7) 


Lantas aku menemui Nabi # dan mengabarkan hal itu. 
Kemudian Ibnu Ubai juga menemui beliau sambil bersumpah 
bahwa dia tidak mengucapkan itu. Lalu para sahabat nabi & 


menemuiku mereka mengecamku. 


734 











Hilyatul Auliya' 


Zaid berkata, “Lantas aku pulang ke rumahku, lalu aku 
tidur.” Muhammad bin Ka'b berkata, “Seakan-akan dia bersedih.” 
Dia melanjutkan: Lalu Zaid mengirim utusan kepada Nabi & -atau 
Zaid berkata: Lalu aku menemui Nabi &-, lantas beliau 
mengabarkan, “Sesungguhnya Allah & telah membenarkanmu 
dan menerima alasanmu.” Lalu beliau membaca kedua ayat berikut, 
“Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang 
Anshar), “Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada 
orang-orang (Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah supaya mereka 
bubar (meninggalkan Rasulullah) ' Padahal kepunyaan Allah-lah 
perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu 
tidak memahami. Mereka berkata, Sesungguhnya jika kita telah 
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir 
orang-orang yang lemah dari padanya.' Padahal kekuatan itu 
hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, 
tetapi orang-orang munafik itu Hada mengetahui.” (Os. Al 
Munaafiguun (631: 7-8).48 . 


Hadits ini shahih muttafag alaih dari hadits Muw'adz dari 
Syu'bah. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ubaidullah 
bin Mu'adz, dari ayahnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Argam oleh 
beberapa orang antara lain, Khalifah bin Hushain, Abu Hamzah Al 
Anshari, Abu Ishag As-Sabi'i, Abu Sa'id Al Azdi dan lain-lain. 


148 HR. Al Bukhari dalam Tafir (4901-4904): Muslim, pembahasan: Sifat 
Orang Munafik (2772): dan Ahmad (4/353). 


Hilyatul Auliya 





o- 210 w Ao 


Oa oi eka IA NG GAS —YANV 


CI aah 25 AIA AL AJE WI 3 
# 


Lalat Pen aan EA NA 3 1 


Kan Nara NA Ka - get 
PS eh kai nd KW Ksara 5 IM ee 
j 


£ 0. d2. “14, 2.3 Ta £ 
daa 
Ci 2 ai Tea 3 1 Ke Put Lap 
AS Ul ah Di HA Ci Pn 3 
Ih Aa AA di ata ae Yi 
25 
aan aon ir Ka A1 Dia AI Pat Ta Pap 


HPS OA Gis 2 Ae 3 js 


736 











Hilyatul Auliya' 


LA US pen j6 ah 
FN PPN: aa of aa NA . Kara 2 AA 
AI LN NN SANGAT Tg Pura 


Pd ag at Ia IA 
S3 AN Ho Lg na 
SA ta gue Bgn 
IT GA AB AI IA UI AJB K3 Ja 
oa aa SE eng US, ul) Tag OA 
ta : JG IA UK AJ SA 
me SIA La ja SU Ul An 
Soha JIN GP JR Ya de AI 
1 JB SIA Gp aa “SET 1 BY, 


Yg BS SER LA dB AI JA UR 


737 


Hilyatul Auliya' 
2. Tai | Ja 3 “ig - 0. Ki - SI 38, £ aa 
INA 3 S3 ah url cap Ul Lok Gap 


“ 


Aa IP aa 
Ulat Uli Y, dab JG ie 
UI AE Yg Ghalia 2 JG) dayak 


Haa ai LAMA Dira Pe Tas” Gain PN Le 
SS Ke Klas Jas UI KY, 


BGT IL 0,2 — Gee wo 


Ay ad SN) GEA ADE ASI Jail 


BG 3 0. Ae. 


DA Hi Tap AS gi daan GP AG 
ABE Ii Bh em UR SS 
LA op AS 
3867. Abdullah bin Syuaib 2 Mihran an NA 


kepada kami bersama beberapa orang, mereka berkata: Abdullah 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 


738 











Hilyatul Auliya" 





Muhammad Al Anbasi menceritakan kepada kami, Abu Migdam 
menceritakan kepada kami. 


Ali bin Ahmad Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Al 
Haitsam bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdul Kabir bin Al 
Mu'afa menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Musa bin Khalaf Al Ammi menceritakan kepada kami, 
dari Abu Al Migdam. 


Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, Al 
Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Syuraih bin 
Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdush Shamad 
menceritakan kepada kami, Abu Al Migdam Hisyam bin Ziyad 
menceritakan kepada kami. | 


Abu Al @asim Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al 
@asim bin Sallam menceritakan kepada kami, Abbad bin Abbad 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Ziyad Abu Al Migdam, 
mereka berkata: Muhammad bin Ka'b Al @urazhi menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang ingin menjadi manusia 
terkuat hendaklah dia bertawakkal kepada Allah. Barangsiapa yang 
ingin menjadi manusia termulia, maka hendaklah bertakwa kepada 
Allah. Barangsiapa yang ingin menjadi manusia terkaya, maka 
hendaklah dia percaya pada apa yang ada di tangan Allah 
daripada apa yang ada di kedua tangannya sendiri. Maukah kalian 
aku kabarkan orang yang paling buruk diantara kalian?” Para 
sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” 


Beliau bersabda, “/(Yaitu) orang yang makan sendirian, tidak 
mau berbagi, dan memukul budaknya. Maukah kalan aku 





Hilyatul Auliya" 


kabarkan orang yang lebih buruk dari ini? Mereka menjawab, 
“Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “/(Yaitu) orang yang 
membenci manusia dan mereka juga membencinya. Maukah kalian 
aku kabarkan orang yang lebih buruk dari ini? Mereka menjawab, 
“Tentu, wahai Rasulullah.” 


Beliau bersabda, “/(Yait orang yang tidak mau 
membatalkan tuntutan kepada orang susah, tidak mau menerima 
alasan dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Maukah 
kalian aku kabarkan siapa yang lebih buruk daripada itu?" Mereka 
menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “(Yait) 
orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak dapat 
dihindari keburukannya. Sesungguhnya Isa putera Maryam 
berkhutbah kepada Bani Israil, Wahai Bani Israil, janganlah kalian 
berbicara dengan hikmah kepada orang bodoh, maka mereka 
akan berbuat zhalim padanya. Dan janganlah kalian tidak 
menyampaikannya kepada yang berhak, maka mereka juga akan 
berbuat zhalim kepadanya. -Dia juga pernah mengatakan: Maka 
mereka akan berbuat zhalim pada mereka (orang bodoh)- 
Janganlah kalian menzhalimi orang yang meminta dan janganlah 
membalas kezhaliman orang yang zhalim, maka hal itu akan 
menghilangkan keutamaan kalian di sisi Tuhan kalian. Wahai Bani 
Israil perkara itu ada tiga: Perkara yang jelas mendatangkan 
petunjuk maka ikutilah ia, perkara yang jelas menyesatkan maka 
tinggalkanlah ia, dan perkara yang | diperselisihkan maka 
kembalilah ia kepada Allah & '”149 Redaksi ini milik Al Anbasi. 


149 Sanadnya sangat dha'if 
Hisyam bin Ziyad Abu Migdam dikomentari oleh Al Hafizh dalam At-Tagrib, 
“Dia matruk.” 


740 








Hilyatul Auliya" 





Hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin Maimun dengan redaksi 
yang berbeda namun artinya sama, dari Muhammad bin Ka'b. 
Hadits ini tidak diketahui dengan redaksi seperti di atas dari 
Rasulullah & kecuali dalam hadits Muhammad bin Ka'b dari Ibnu 
Abbas.150 


"4 


£ X0 AD 


pa Ken ye MA — YAYA 


Pap, 


Was PIP Gi EP Amsal Haa Oa 


38-43 


“JG at LAN UNS PAR ng 
JB sda £ Ep MA gp GAS Cai 


IE AE in le Ko Ip 


150  Sanadnya dhaif karena Isa bin Maimun secara zhahir dia adalah Al Madani 
maula Al Gasim yang dha'ii 
Hadits ini ada beberapa jalur lain dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al 
Bazzar (82). 
Di dalamnya terdapat Muhammad bin Aun yang dalam At-Tagrib dikatakan 
dia matruk. 
Ada jalur lain dari hadits Anas, Humaid bin Al Hakam, Abu Hurairah, Ibnu 
Abi Aufa dan Ibnu Umar. 
Al Albani menilainya shahih dalam Ash-Shahihah (1802) dan dalam Shahih 
AI Jami (3039). 


741 


Hilyatul Auliya” 





“ 


2 5 Ta o 4. RA - GA PP. “ PJ 
KN KR IKA 


(2 
. 


f3 


Aj 


ta 


Mata 
- 


3868. Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan 
menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada kami, 
dari Syaiban bin Farrukh, Isa bin Maimun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ka'b menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Tiga hal yang dapat 
membinasakan: Kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, 
dan kebanggaan setiap orang yang menata pendapat terhadap 
pendapatnya sendiri.” 


— 


aa » Pa Ia | Kep aa — YAA 
na s - o Lk Pap 
An baba ea ata Kata US Naa Ca 2 koa— 


“0 GG. LX 4 


Op Kebun Lina :JB (O yana CP Lem Ba 
Bp JB ES AI P3 PE GP is 
3 IE 3 iba aa Io Ia 


Os 90 Ime 


—9, Na Jah OA ahh 


742 














Hilyatul Auliya 


Pd - P4 » “ o 9 
MS YP Iarn Ed AYI 
“ 


3869. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Isa bin Maimun 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah & naik ke mimbar, lalu beliau bersabda, “Musa bin 
Imran berkata, Wahai Bani Israil -dia melihat mereka menangis- 
berapa banyak yang kalian ketahui tapi tidak kalian amalkan?'” 


Lantas beliau bersabda, “Begitu juga kalian, kalian mengetahui, 


namun kalian tidak mengamalkan” 151 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Sa'id dari Isa. 


151 Sanadnya dha'if karena Isa bin Maimun dha'if Sedangkan Sa'id bin 
Sulaiman jika yang dimaksud adalah Ibnu Bintu Nusyaith An-Nusyaithi maka 
dia telah dikomentari oleh Adz-Dzahabi dan Abu Zur'ah, “Dia tidak gaw7”. 
Sementara Abu Daud mengatakan, “Aku tidak meriwayatkan hadits darinya.” 
Al Hafizh Ibnu Hajar men-dha'ffkannya dalam At-Tagrib. 


743 


Hilyatul Auliya" 





“ 
- 


5 ? | # . Pak Pa “ 3 “0 2. “5 o 
Kab Cl al ea P3 KAS GEA 153 


o - 0 e B8. 3 0 . Ao 2 9 - 
AAS ea Sabun YP yaah Pa 


- NG sar 3 2 y G hi Cant aa na 
bo alay ade Ml lo MI JW, JG :JU tuas 


pal 


N 


An Utah IL os 
- - 3 td - 
Te Pt. 


. . 


0 o a- 3 5 - o » 2 . - Tn 
z - - 


SE NA ap Y Ld Ket ui 36 


3870. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Abu Zur'ah Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, Adam bin 
Abu Iyas menceritakan kepada kami, Isa bin Maimun 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidaklah dua ekor 
srigala yang masuk ke perkumpulan kambing lebih berbahaya 
daripada kecintaan anak Adam terhadap kedudukan dan harta 
dalam agamanya.”152 





152 Sanadnya dha'tf tapi hadits ini shahih. 


744 











Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu 
Abbas. Kami tidak menulisnya kecuali dari sanad ini. 


“0 


Bj KS AI GIS —YAVI 
ERA aa ai aa Ig Mp it kaya CE 


o Be LX Ao 


BA aa Ka BN MUA Da 
IP AS Ii Kaban YP Olah ep lo 
NA PRA Aa NN Ma GE era 133 La ” 
ah ega Ho D5 IG IG up 


, 


HR. Al Haitsami dalam A/ Majma' (10/250) dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Ausath, di dalam sanadnya 
terdapat Isa bin Maimun, dia dhafftapi dianggap tsigah.” 

At-Tirmidzi juga dab memet dalam A/ Jami' (5620): dan Abu Ya'la, 
dari Abu Hurairah. 

Al Haitsami dalam A/ Majma'(10/250) mengatakan, “Para perawinya adalah 
perawi kitab Shahih selain Muhammad bin Abdul Malik Zanjawaih, dari 
Abdullah bin Muhammad bin Agil, namun keduanya dianggap tsigah.” 
Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah dalam A/ Ausath 
dan dikatakan oleh Al Haitsami, “Sanadnya hasan.” 

Al Bazzar juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar dan dikatakan oleh Al 
Haitsami, “Dalam sanadnya terdapat @uthbah bin Al Ala" yang dianggap 
tsigah, sedangkan para perawi lainnya tsigah.” 


745 


Hilyatul Auliya' 


3871. Abu Bakar Muhammad bin Al Fath Al Hanbali 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Mahan menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dari Shalih bin Hassan, dari Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu Abbas, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya setiap agama 
memiliki akhlak, sementara akhlak Islam adalah rasa malu”158 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad. Sa'id 
meriwayatkannya dari Shalih secara gharib. 


BA ujka Op Ml KS SAS —YAVY 
5 Pa 


"4 


S3 NE ea 


o se K8 PPn a & Pa RU 
la pl BIS Call Bye WAS 
£ - 


CL 1JE Ig H7 TES CIK CAS 


153 Hadits ini hasan. 
HR. Ibnu Majah (4182). 
Al Albani menilainya shahih di dalam Sunan Ibnu Majah cetakan Maktabah Al 
Maarif. 


746 





Hilyatul Auliya" 


BD. 3 0 — o- Lo AD “53 


HAN Gp dah Kp Us yRe aah 


Lah H3 AN 2) en bas 
ln a Ka or 1 “5 Y £ 3 aa 


. e£ - a Na 3 Pan Oo. Ao 3G. 4 
JEASNI aa Ha ai . XS Ep 
: 8 30- Gt 


3872. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami. 


Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Hurairah 8, berkata: Rasulullah & bersabda, “Rahim 
(kerabat) merupakan bagian dari Dzat yang Maha Penyayang, dia 
berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. dizhalimi, wahai 
Tuhanku, sesungguhnya aku diperlakukan dengan buruk.” Maka 


747 





Hilyatul Auliya' 





Allah menjawabnya, “Tidakkah engkau ridha jika Aku 


menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang 
yang memutusmu'”154 


Muhammad bin Abdul Jabbar adalah orang Madinah, dia 
juga ahli fikih dari golongan kaum Anshar. Syu'bah meriwayatkan 
hadits ini darinya secara gharib. 


JP KA Hi ge GAS -YAVY 

gama sek 23 Logd WAS gann 

“5 mendapn ee M3 3 Kara 
PPAP Be ah Ha Hi 


AA Ma ren 


a 


“ NN Meet ce 
ot Y : 
“ 


La 


Pn : “ 
-. 


JI ap aa 


Le 


N 


2 


154 Hadits ini shahih 
HR. Al Bukhari (3105), (5099), 5102) dari Aisyah: Ahmad dan Ath- 
Thabarani dari Ibnu Amr. 
Al Albani menyebutkannya di dalam Shahih A/ Jami" (3548). 


748 











035 PA sa ap Sana lh 


ha Ggya 


3873. Ali bin Ahmad bin Ali Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, Ayyub bin Sulaiman Al Mishshishi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Ziyad Al Mugri" menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, Musa bin 
Ubaidah menceritakan kepada kami, dari Al @urazhi, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak ada iman 


bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama 
bagi orang yang tidak memiliki akal” 155 


155 “erdna dha'if, 
Musa bin Ubaidah bin Nusyaith dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam 
At-Tagrib, “Dia dha'if, apalagi bila meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar.” 
Adz-Dzahabi dalam kitab Diwan Adh-Dhu'afa mengatakan, “Mereka 
menganggapnya dha'if bahkan Ahmad mengatakan, 'Tidak boleh 
meriwayatkan darinya'.” 
Lih. A/ Mizan (4/213) 
Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar dan 
Ath-Thabarani meriwayatkan dari Anas. 
Al Haitsami mengomentarinya dalam A/ Majma” (1/96), “Di dalam sanadnya 
terdapat Abu Hilal, dia dianggap #sigah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, tapi 
dianggap dha'f oleh An-Nasa'i dan lainnya.” 
Ath-Thabarani juga meriwayatkannya di dalam A/ Kabir dari Abu Umamah. 
Al Haitsami mengomentarinya di dalam A/ Majma', “Dalam sanadnya 
terdapat Al @asim Abu Abdurrahman, dia dhaif menurut kebanyakan 
ulama.” 
Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud tapi dalam sanadnya 
terdapat Hushain bin Madz'ur dari Ouraisy At-Tamimi, yang dikomentari oleh 
Al Haitsami, “Aku belum melihat orang yang menyebutkan biografi mereka.” 
Matan hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalam Shahih A/ Jami (7179) dari 

— Anas yang diambil dari Ahmad dan Ibnu Hibban. 


749 


Hilyatul Auliya" 


1 


Hilyatul Auliya' 


Hadits ini gharib dari hadits Al @urazhi. Musa bin Ubaidah 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. 


- 
Ro mna 9 


ae Pa ab Lagu G5 —YAV£ 


. 
—. 


Bejad jer bnt 1 

RDP PA 
se menga pat: Oa 

dat Ka 3 LA MDA 6 


P4 
P4 o £ 
. 


LN 
$$ 


- pad 23 
SPBU 

Pa a 2 “3 Pd 
9 z Bo $$ : - 0 3 . 5 - .. 


- 2 0 


padat 


Dalam tahgig kitab A/ Iman karya Ibnu Abi Syaibah, Al Albani mengatakan, 
“Hadits ini shahih, namun sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dari 
jalan lain dari Abu Hilal, dia juga meriwayatkan jalur kedua, dari Anas. 
Riwayat Ibnu Hibban juga ada jalur ketiga dan pada kesemua jalur itu ada 
tambahan, “Tidak ada agama bagi orang yang tidak dapat berjanji padanya.” 


750 











Hilyatul Auliya” 


3874. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Jubair bin Arafah menceritakan kepada kami, Hani” bin Al 
Mutawakkil menceritakan kepada kami, Abu Rabi'ah Sulaiman bin 
Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari 
Muhammad bin Ka'b Al Ourazhi, dari Abu Hurairah, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
memperbaiki sedekahnya di dunia, maka dia bisa melewati titian, 
dan barangsiapa yang memenuhi kebutuhan janda (yang suaminya 
meninggal), maka Allah akan menggantikan dari harta 
peninggalannya (suaminya)”156 | 


Hadits ini gharib dari hadits Muhammad. Sulaiman 
meriwayatkannya secara gharib dari Musa. 


- rd 


Ke Ya 3G. 3 ea 2 Teen —YAVO - 

IE AAN Ken “NN 
Ap EA 3 3 AA Et PI 
D2 (Aa 0 la Hara (ea 


TN gi DA op te Gi IA Pola 


“ # Pd 
» 


an Ledak duta , JB JB 


156 Sanadnya dha'jfkarena Musa bin Ubaidah dha'if. 
HR. Ibnu Jarir dalam Tafirnya (4/18) dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari 
Abu Hurairah, dan sanadnya mungati' 
Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair secara mauguf 
sebagaimana perkataan Sa'id. 


751 


Hilyatul Auliya' 


Sd pa af an Eu ni 3 
BN ISS SB Ch ot YI 


# 
” 


“82 SEA | : - 9 “ 8 ae - ig 
2 d8 9 yo ed o AP 3I— IA 
o Yu Lg Yg A --' - toe ..L 9 


3875. Abu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Zuhair menceritakan 
kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Hasyim bin Hasyim menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Ibrahim, dari Muhammad bin Ka'b, dari Al Mughirah bin Syu'bah, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang membaca 
ayat kursi setiap selesai shalat maka tidak ada penghalang antara 
dia dengan surga kecuali kematian, lalu apabila dia sisa u 
maka dia akan masuk surga.”157 


157 Sanadnya dha'if karena Umar bin Ibrahim dikomentari oleh Adz-Dzahabi 
dalam A/ Mizan, “Al Uaaili mengatakan, 'Haditsnya tidak dikuatkan oleh yang 
lain. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Hasyim bin Hasyim menceritakan kepada kami 
darinya.” 

Hadits ini mempunyai banyak penguat dari Abu Umamah Al Bahili, Anas dan 
Hasan bin Ali, 

Al Albani menilainya shahih dalam Shahih Al Jami” (6464), dia 
mengambilnya dari An-Nasa 'i dan Ibnu Hibban. 


752 





Hilyatul Auliya" 


Hadits ini gharib dari hadits Al Mughirah. Hasyim bin 
Hasyim meriwayatkannya secara gharib dari Umar dari 
Muhammad. Kami tidak menulisnya dengan sanad a/ kecuali dari 
hadits Makki. 


(239). ZAID BIN ASLAM 


Diantara mereka ada pula orang yang sabar lagi tentram. 
Dia adalah Abu Usamah Zaid bin Aslam. Dia bertutur kata dengan 
sederhana, melakukan amalan yang utama dan meninggalkan 
sikap kebodohan. 


Pt - 


BAL KE 3 SA BIS. -—YAVU. 
Mere Ga 5 3 5 3 ruas Na sae - a 


Pd 3 ga ng 
- - JU Ka Ia £ Ai Ns 1 aa 
Sid 33 Yah Ap YA IA 
3876. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 


Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, bahwa 


MN 


753 





Hilyatul Auliya” 
Rasulullah & bersabda, “Beruntunglah orang yang meninggalkan 
sikap bodoh, mengambil yang utama dan beramal dengan 
sederhana.”158 

Oia oi Ka 3 AN X2 GIS —YAVV 

5 Man GA Ai 3 , HA 3 GAS 
Kara 2-7. aa aa laa 
an ema dn la anta ka 
y ol Sg 3 ana AAN JI «Su 

Na buk y . —- -., - Pan 

Cal yan La AI bp SU Lala 169 JUN Art 


2 Bak 





158 Sanadnya dha'if mursal. 
Al Albani berkata di dalam Adh-Dha'ifah (3834), “Hadits ini dha'if dan 
sanadnya mursa/ dha'if Para perawinya tsigah dengan sedikit dha'if pada 
Hisyam bin Sa'd. Hanya saja Ibrahim bin Abdullah dalam sanad ini tidak aku 
ketahui. Sedangkan Muhammad bin Ishag adalah Abu Abbas As-Sarraj Al 
Hafizh.” 
Dalam Dha'if Al Jami (3641) dia berkata, “Hadits ini maudhu'” 


754 


| 
| 
1 








Hilygtgl Auliya' 
Se aa, TP Tahap ...9 y Pa 1 Leo. 5. 
Da IL as 


3877. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, 
Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Taubah 
menceritakan kepada kami, Abu Umar Ash-Shan'ani menceritakan 
kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dia berkata, “Barangsiapa yang 
memuliakan Allah & dengan ketaatan pada-Nya maka Allah juga 
akan memuliakannya dengan surga-Nya. Barangsiapa yang 
memuliakan Allah dengan meninggalkan maksiat kepada-Nya 
maka Allah juga akan memuliakannya dengan tidak 
memasukkannya ke dalam neraka.” 





Dia juga berkata, “Minta tolonglah kepada Allah niscaya 
Allah akan mencukupkanmu dari selain Dia, tidak akan ada orang 
yang lebih merasa cukup dengan Allah melebihi dirimu dan tidak 
akan ada seorangpun yang lebih merasa butuh kepada Allah 
melebihi dirimu.” 


8 9 - o o- - 
SE EN tra Al A2 SAS — YAYA 
AG - » o- 3 3 - £ 0 


Ki Wa— EA Ca vJ— (Ibu Pa 
(At PN HN 6 Gas ae 


755 





Hilyatul Auliya" 
2... iS 43 Anya .. 33 2 - P4 £ 
..9 3 Pa Ao... Na 
AA up AG Hai 


Dls Ga Hp Ula En S3 Ula Ly OS Ui 


AL 5 “3 

3878. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Husain Al Marwazi 

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada 

kami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, 

dari ayahnya, bahwa dia mendiskripsikan riya, dia berkata, “Apa 

yang muncul dari dirimu sementara jiwamu meridhainya bahwa hal 

itu dari dirimu, maka cegahlah ia. Sedangkan apa yang timbul dari 

dirimu sementara jiwamu membencinya bahwa hal itu dari syetan, 
maka berlindunglah kepada Allah darinya.” 


£ - 
8.9. 


Ig ska hn Unta Aung Aa £ 
CP Ea can! bom) & bA— —YAVA 


ar 


oa Al Eas 


1 


3 
“ 


SS Mjaga 2 Pa 


756 





Hilyatul Auliya" 





sad lah AA ON BJ an dl 
EN Hi OP 3 ai er) Sa 
aa Aa aa 5 Alai ba - JG Bb y 
Er NIKE 255 | Lal oa O 
us S3 SI Oya 1 (4 S3 5 


peta aah aa ag un 33 bh 3 3 
Ol SA Kr US S pl 


2 2 3 0. PA o : 1 ba 

Kei na IP 30 5 CS batal Ih Al 
2 Lg Pagi 2 TG O. 

Bu ga HI US pu OA Tadi, 
au) 


“ 


3879. Ayahku#s dan Abu Muhammad bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu Ar- 
Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dari Zaid 
bin Zaid bin Aslam bahwa Musa #& bertanya kepada Tuhannya, 
dia berkata, “Wahai Tuhanku kabarkan kepadaku siapa keluarga- 
Mu yang Engkau naungi di bawah Arsy-Mu pada hari yang tidak 
ada naungan kecuali naungan-Mu?” Allah berfirman, “Mereka 


757 


Hilyatul Auliya' 


adalah orang-orang yang bersih hatinya, suci tangannya, dan saling 
mencintai karena kemuliaan-Ku. Yaitu orang-orang yang apabila 
Aku disebut maka mereka menyebut-Ku dan apabila mereka 
disebut maka Aku juga disebut bersama mereka. Orang-orang 
yang kembali kepada mengingat-Ku seperti kembalinya burung ke 
sangkarnya. Orang-orang yang marah karena larangan-larangan 
Allah dilanggar sebagaimana marahnya harimau pada saat diusir. 
Orang-orang yang dibebani untuk mencintai-Ku sebagaimana anak 
kecil dibebani untuk mencintai sesama manusia.”159 


c 

» 

2 Ba 
van 
3 | 
LN 
Ta 
£ : 
Tgn 


1 - 4 
“3 


an AG No 


159 Sanadnya dha'flagi mungati' 
Atsar ini termasuk Israiliyat. 


758 





Hilyatul Auliya" 
aa SA ITE an aa an “18 no ITN EN JUN 
deng At2mdl Edbe BP UII Jean Kid J5 

TN Ro. - - aa - 
ta ata 


3880. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Bisyr Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin 
Aslam menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku berkata, 
“Wahai anakku, bagaimana engkau bisa bangga pada dirimu 
sendiri, sementara engkau tidak ingin melihat ada seorang hamba 
Allah yang lebih baik daripada dirimu? Wahai anakku, engkau 
tidak akan mengetahui bahwa engkau lebih baik daripada 
seseorang yang mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah sampai engkau 
masuk dalam surga-dan dia masuk dalam neraka. Apabila sudah 
nyata bahwa engkau masuk surga dan dia masuk neraka, maka 
engkau dapat mengetahui bahwa engkau lebih baik daripada dia.” 


“G 


ks - 38. 3 


MBS AE ip Kata ES YAAA 
ui Kat YG coli Be teng 5 , Pan » AI 


# Pa 


AA SN oa “Ba, 


Li 


PP 


. 


759 


Hilyatul Auliya 


£ 
48- 


JG pe KT Ai SA ya JW :JE taka 


Ih 

3881. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 

Al Abbas bin @utaibah dan Muhammad bin Aban menceritakan 

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada 

kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari 

Zaid bin Aslam, dia berkata: Ada yang berkata, “Barangsiapa yang 

bertakwa kepada Allah, maka Dia akan membuat manusia 
mencintainya, walaupun sebelumnya mereka membencinya.” 


j 


8. 0 o 2 - or Pap 
Cab Kab up Olaala Ul —YAAY 


jaka PEN NP Wi AA Gi SE 
KA AI 3 05 Ia aa has La 


- a 2 2x Ta TA “Gn. Pa cara 2533 - 
au) Jain 3 daa as SI cad Lal & aging 


. 12 


j 


3 Lane et 2 ea an -90 - 9 
dewa : Jis (Ll 3 Ul Il Lam uya 


“ 


g 
- Of 


Sts Uh V9 Ud GE JB SIA 


760 








Hilyatul Auliya" 





“ - 


boke yan LE 2S Uh Pe Maak 


ES 


Fa UST C 
Ke og ee Ec Bag ba 


3882. Sulaiman bin Ahmad menceritakan Hasani kami, 
Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, 
bahwa ada seorang lelaki pada umat terdahulu yang giat beribadah, 
bahkan dia mempersulit dirinya sendiri. Namun dia membuat 
orang-orang berputus asa dari rahmat Allah &. Kemudian dia 
meninggal dunia. Maka dia berkata, “Wahai Tuhanku, apa yang 
aku dapatkan dari sisi-Mu?” Allah menjawab, “Neraka.” Dia 
bertanya, “Wahai Tuhanku, kemana ibadah dan usahaku?” Lantas 
Allah berfirman kepadanya, “Engkau membuat manusia berputus 
asa dari rahmat-Ku di dunia dan Aku akan membuatmu berputus 
dari rahmat-Ku pada Hari Kiamat.” 


apr 
Z4 o-— LD 


Bas ap A5 ai KA 3 an Ea 
IN ap M5 Gp oa HI Ea SG Gi MA 


5 0 15- 


Pan kop Aa AI: 5G dl 
3) S2 oa DG sala JP Jus 3 


761 





Hilyatul Auliya' 


- 0 0 3S Re Naa 2 g si & - 
Glee Uya Sale jlam EU OS UP «Sl 


23 1JE MP 3 Dllh yelI OB JB dh 
0 » £ OT nan 3 ra s 05. - en ap 3. 
HP Ta PU LI UI PA 
g- - . 


TP lis, Ka Oa S & o, R 3S 'G gi 


Pd o 0”, PETA N Le » AL 5 € 3 

29) Le OeP 9 Idi Kap) Geli JB 
2 : #0 A 2 ii ot X 1 8 - Pet Ga 
IE Kila plan le Al lte al yp Aka 
9 323 o £ an bean Da Pa: - 9 8. 20. 
AS JAS JS SladI Slbel ash Gb A25 
3883. Umar bin Ahmad bin Utsman menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, 
Abu Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
bahwa ada seorang nabi diantara para nabi yang memerintahkan 
kaumnya agar memberi hutang kepada Tuhan mereka 4. Lalu 
ada dari mereka yang berkata, “Wahai Tuhanku, aku tidak punya 
apa-apa kecuali jerami untuk keledaiku ini. Sekiranya Engkau 
mempunyai keledai maka beri makanlah ia dengan jerami 

keledaiku ini.” 

Zaid bin Aslam melanjutkan: Bahkan orang itu berdoa 


dengan kalimat tersebut dalam shalatnya. Zaid berkata: Lantas 
nabinya melarang dia dari hal itu. Lalu Allah #5 mewahyukan 


762 








Hilyatul Auliya 


kepadanya, “Mengapa engkau melarangnya? Sungguh Dia telah 
membuatku tertawa sekian kali dalam sehari.”160 | 

Syekh (Abu Nu'aim) #8 berkata, “Selain dia ada juga yang 
menambahkan kepadaku dari riwayat yang muttashil dari Nabi & 
secara musnad, Tuhannya berfirman, “Biarkanlah dia, karena Aku 
akan membalas para hamba berdasarkan kadar akal mereka.” 


P 
119 


. 
AG 4 0 AG - La 30 3G. £ 


a— (bag 2 23 (Gbaal ep KaPea 
PN IP uda Ii Alia WES cant Pegal 
ae Pen Ji. J6 0 


3884. Ibrahim bin Abdullah menceritakan 2 kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari 
Zaid bin Aslam, dia berkata: Ada yang berkata, “Sesungguhnya 
Allah mempunyai para hamba yang menjadi kunci kebaikan dan 
penutup keburukan, dan Allah juga mempunyai para hamba yang 
menjadi kunci keburukan dan penutup kebaikan.” 


160 Sanadnya dha'if 
Atsar ini termasuk Israiliyat. 


763 


Hilyatul Auliya' 


- 
AG £ 


CI Al AG Up HA) Cl — ARE 


a.- - o 3 aa 6 - La... o 9 
“0-0. 2G, “1G 8 Gi 9 o- Lo. “in 
CS JB us) SE IS op Dying 


- e3 3 Gara - - 90 40 - .. £ 
II AJB YG Gnikia Pal 
Pa o3 g 3 2, o 

: ali V9 pan, 

3885. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Abdurrahman Al 
@Gari" menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya 


kepada Zaid bin Aslam tentang orang-orang yang minta ampun 
pada waktu sahur, dia menjawab, “Mereka adalah orang-orang 


yang melaksanakan shalat Subuh.” 
Io £ 9. S2 20 3G. 3 5... 
Sa Ko ds Op Kebun Lbd— —YAAT 


aa" o- o - KG - sat PAN PON a 
IA AS Aaria Va CA 1 Pu 
SP SALA PN Pa 3 MIL GAS 


a 


Ci mL Go Cerai Ea Hina JM 


764 








Hilyatul Auliya' 


Ul Ig aog ii BL Nee 1JB In rat 


Pel 
- 
. 


2 


3886. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam tentang firman 
Allah &, “....sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah 
bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan 
diri.” (@s. Ibraahiim (14): 21). | 


Dia berkata, “Mereka merasakan ketakutan selama seratus 
tahun dan bersabar selama seratus tahun.” 


?. 
Pt 2 


SAS Cot 2 data yh Gas —YAAV 


4 9 4.0 


2S Ai LAN Jo Oi KS 


0-3 3 9 


ham) 


Nan o Kec Oo - 0-3 o 23 Oo ag. kana 
(ad gt aj IP la Up Pama PA do 


S3 Ha £ - » Pa 24 Le "z1 2 . 

seba CL CaHA SJ manjd G3 Jep 3 
Pa 2... 2.9 Pa ea a & 

Sule (Saka an ba | Ju :JB Ira 

3887. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 


kami, Ahmad bin Sahl Al Usynani menceritakan kepada kami, 
Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Bagiyyah 


765 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, dari Mubasysyir bin Ubaid, dari Zaid 
bin Aslam, tentang firman Allah &, “Dan mereka berkata kepada 
kulit mereka: Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" (@s. 
Fushshilat (41): 21). 


Dia berkata: Mereka mengatakan kepada kemaluan mereka, 
“Mengapa kamu menjadi saksi atas pekerjaan kami?” 


Pd 
Pan, o- 30 4 a 


BIS Al KE 33 HAN) CSS -YAAA 


- 3 4 - 
9 - 20 Oh, LB Lai 0 A0 8G. A4 
WI— uan 2 Wwa— Gbu 7 nu» 
5 . -- .- 


. £ o Oo 0 Oa o Ta Oo ea 
Aebet 0t RI GP ONE al GP Ika ea 
JB Salad H3 Ulas al Ola jau 2JE 


YUI 


3888. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, @utaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: 
Ada yang berkatanya kepada Lugman, “Amalanmu yang manakah 
yang dapat menguatkan jiwamu?” Dia menjawab, “Meninggalkan 
apa yang tidak berguna bagiku.” 


766 








Hilyatul Auliya” 


UB 


ega Tapa IE ep MAA GAS — YAAA 


On LN BI aa oi sa Hi 

5 PL Ip an Ui :J6 

D3 3 aa HE UN SEN AN 
Sa ia dh Sie Wae Jas 


Ala an “aya An 2 da3 33 


i 


0 sc. 


Pp MEI 3 TP UP KE Ih ah 
: IN, sa oma Oa Pra Sya «Ul 


c.2 20 Lok 3 0 6 1 E 8 038 


Ca 4 0,- 


Te sa : Ce Br Ola) 
PE XS A 25 1233 IL , 5 Dua 


Bg » kok 


Hilyatul Auliya" 





3889. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, 
Musa bin Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Al Harits 
bin Miskin menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al @asim 
menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dia 
berkata, “Ada seorang lelaki yang tinggal di pekuburan, lantas dia 
dikecam karena hal itu. Maka diapun berkata, “(Penghuni kuburan) 
adalah tetangga yang jujur dan aku mendapatkan banyak pelajaran 
dari mereka.” 


Zaid bin Aslam mendapati sejumlah sahabat. Dia 
mendengar dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan Anas bin 
Malik. Diantara para tabi'in dan para imam serta tokoh yang 
meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Ayyub As-Sakhtiyani, 
Ubaidullah bin Umar, Muhammad bin Ajlan, Rauh bin Al @asim, 
Muhammad bin Ishag, Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, 
Sulaiman bin Bilal, dan anak-anaknya yaitu Abdullah, 
Abdurrahman dan Usamah banu Zaid. 


6 - 


bara jins gr A K3 IL YAA. 


Bas AI SS yh Gas aa Sp ayal oa 
PA Manna nye 


Ao. 


saga yo 2 taat big 


3 # ? 


768 








Hilyatul Auliya'" 





4 SE Be ak Ig o Inn 27 9. .$ Pd 
Y AA aa ser AED ya odh F) Cyag Cdlalr 


Op 


Ad Ton 


Na Net ank Aa 
B3 PN A5 IP ak oi pa 3 AG 
Ja Ga Gi dang AN NA Ia Ga 


a09 


7“ 


as eni ai JS 
P. - 


3 2. Ce 0 30 4 Nina A0 A3 


OI Ia yang el an u 2353 


3890. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Kharijah bin Mush'ab 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu 
Umar &, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang meninggal tanpa imam, maka dia telah 
meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyyah. Barangsiapa 


769 


Hilyatul Auliya" 
yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka pada Hari Kiamat 
nanti dia akan datang tanpa membawa hujjah.” 101 


Hadits ini shahih, tsabit Diriwayatkan oleh Muslim bin Al 
Hajjaj dalam Shahih-nya, dari Amr bin Ali, dari Ibnu Mahdi, dari 
Hisyam bin Sa'd, dari Zaid,. 


Sedangkan yang meriwayatkan dari Zaid adalah beberapa 
tabi'in dan tokoh, yaitu Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, Ibnu Ajlan, 
Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, Daud bin Mais Al Farra', 
Hafsh bin Maisarah, Yahya bin Al Ala" dan lain-lain. 


Aa NE Ta S 1 GAS —YAAN 

Page KB Ip AB Kh 
PB Mana jan bud 
Da ONE pai JB AE Tp) Ah 
Isa J3 dapt SAS Can bh Gp 
Op af dp DE SD telp ale di Io Ai 


- 
- to £ 
| 


161 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (4/96): dan Ath-Thabarani (19/388). 


770 








Hilyatul Auliya" 





4 c9. 


Sar Aap Oni aa 


AI Nan RN AS oh 2 euy 


Je , Gaya 2 A AE S) gel Ong , 


o Ai PENA KN G5 ja G 


GA SA Te 2 BA AE dll 


3891. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada' kami, 
Muhammad bin Ghalib bin Harb Al @a'nabi menceritakan kepada 
kami, dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin 
Umar bin Al Khaththab @s, dia berkata: Ada dua orang yang 
datang dari timur, lalu keduanya menyampaikan khutbah, maka 
orang-orangpun kagum kepada keduanya. Lantas Rasulullah & 
bersabda, “Sesungguhnya bagian dari kata-kata itu adalah sihir.” 
atau beliau mengucapkan “Sesungguhnya sebagian kata-kata itu 
adalah sihir. ”162 | 


Hadits ini ksabit diriwayatkan oleh AI Bukhari dalam 
Shahih-nya, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik bin Anas, dari Zaid. 
Sementara yang meriwayatkan dari Zaid adalah para tokoh dan 





162 HR. Al Bukhari, pembahasan: Nikah (5146) dan pembahasan: Kedokteran 
(5767): Ahmad (1/269): Al Hakim (3/613), Abu Daud, pembahasan: Adab 
15007): Malik dalam A/ Muwaththa', pembahasan: Kalam, bab: Perkataan 
yang dimakruhkan selain dzikir kepada Allah, dan Al Baihagi (3/280). 


771 


Hilyatul Auliya" 





imam seperti Rauh bin Al Gasim, Sufyan Ats-Tsauri, Abdul Aziz 
Ad-Darawardi, Ismail bin Ja'far, Zuhair bin Muhammad, 
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Abdullah bin Umar Al Umari 
dan lain-lain. 


BI 8 1 S : KAL —YAAY 


aa ui BIL Ph 2G gu IE 5 LS 


# 


P4 
4 o-- 


Ka taka S333 Les IS) SB 


Y IE Png ab Ke MIA ai 
Batangan aan 


Na 0 X0 2. . 9. 


1 Tag 2 v Eta u AN OP ea 


BA. On 


0 - 0 TR ITU 
pia e. Jaw an rana) es 


CNN 


B- 3 Lo 20-35 30 3 — 
Koba Up A9 heh P9 Co ni 


G1 Sarla o- 25 


772 








Hilyatul Auliya" 


3892. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Al Ga'nabi 
menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Nafi', 
Abdullah bin Dinar dan Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Allah & tidak akan melihat orang yang 
menjulurkan pakaiannya karena sombong.” 


Hadits ini shahih tsabit diriwayatkan oleh Muslim dalam 
Shahih-nya dari Yahya, dari Malik bin Anas dari mereka semua. 
Para imam masyhur yang meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam 
adalah Rauh bin Al @asim, Ma'mar, Ad-Darawardi, Ismail bin 
Ja'far, Hisyam bin Sa'd, Daud bin Mais, Zuhair bin Muhammad, 
Hafsh bin Maisarah dan lain-lain. 


- P3 
3 o- Pen na Mo 4 LG 


Ph KS EA Kab GAS —YAAY 


- - 
AD - 30 So-A Pa 


Kab Cha 3 Jp yan Cod aU v Kabah 
203 ni - - Te f o 0. 90 - ag, o- 30 A4 pa 
PE GP abad Op Aaj GP yaah UR yak 
j5 or ., “3 3 G 3 - "$$ So. N - - 
dh ae AI ale Al Iya OMA Cap) 
By, P, DN 0, JD BR Dea LK aa - 9 Aga 

3 -. 9 Aa 0... 9 TAU an 
slama sale Oa AN mani Lal Ul ya 


. 





Hilyatul Auliya" 


- “3 
-) 


z an 2. : - “ 8 pa - an 
tega Ao Lal un Kk Lada MA 


RI ye ONeme en an Mala dy Na: NW: 
Mana 


3893. Humaid menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Najiyah menceritakan kepada kami, Suwaid bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Hafsh bin Maisarah 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar 
#8 bahwa Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya orang yang bisa 
masuk ke dalam surga adalah orang yang mengharapkannya dan 
orang yang dijauhkan dari neraka adalah orang yang takut 
padanya. Sesungguhnya Allah akan menyayangi para heinba Ya 
yang penyayang” 168 

Hadits ini gharib dari hadits Zaid secara marfu' dan 
muttashil. Hafsh meriwayatkannya secara gharib, sementara Ibnu 
Ajlan meriwayatkannya dari Zaid secara mursal. 


163 Sanadnya dha'if 

HR. Ad-Dailami (1/2/322), dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Sa'id yang 

| dikatakan oleh Ibnu Hajar, “Dia jujur untuk pribadinya, tapi dia buta hingga 
dia menerima diktean dari orang lain yang bukan haditsnya, sehingga Ibnu 
Ma'in meriwayatkan yang bukan hadits.” | 
Sedangkan bagian akhir dari hadits ini ada penguatnya, berupa hadits Jarir 
bin Abdullah secara marfu' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (1/112/2). 
Hadits Ibnu Umar dianggap dha'ff oleh Al Albani dalam Dha'if Al Jami 
(2066) dan Adh-Dha'ifah (3225). 


774 








Hilyatul Auliya" 


- -0 o B- X4 20 Ao. Pa Ina 

AS Op Kebun op Saw Cod —YAAL 
na Lo. £ 0 LK 2016 La Ba P 
WI— can ! an Oli up Kabar WI SBI 


o- LX o -0 G Loe ah 2 Na at Soo F 
Jnj Op gai d3 Lido MN Kang 


sn an Kn ea eka “a5 
DA di as Wo) Pelung ale AI ho Al 


. “ 


TN 


dog JB SB (Sp GP uda 


Io mn Pa aa PE TON SEE "END. TP SNP SNN 


Ld AS Lp OA 


1 —. 


o - o- » o “Xx Ah CT. 2 #3 
PO 3 KAJS 0 af Lada laa 


4 o- z ..3 


es Lg Lea jl SL al VI Ta og J tya£ 
- P4 - 8 (-) 

2 y. 2 

3894. Sa'd bin Muhammad bin Ibrahim An-Nagid 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Tharig Al Wasyi 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah mempunyai 
makhluk, yang mana Dia menciptakan mereka untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dan manusia mengeluhkan kebutuhan mereka 


775 


Hilyatul Auliya' 


kepada para makhluk itu. Mereka itulah orang-orang yang aman 
dari adzab Allah &.”164 


Hadits ini gharib dari hadits Zaid dari Ibnu Umar. Tidak ada 
yang meriwayatkan ini darinya kecuali putranya Abdurrahman dan 
kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Ahmad bin Tharig. 


L 


P4 3 - 

Aa Manan A3 On AA AAS 
Kalah Op UII KE SAK S3 3 AAA 
- Te o o- 0 2 2 an Pa 8 - 
taka ep Xj Ie ya O ask Waw PENA 
Ko SOE anal JB AS AN up 
Ae ae Toska sol SN 
ale Al abol Syay Jl cakag ale AI 
4-0. naa ma - G- Na 4 - G Kena 

54 Ian MEP 2 Sp Pet, sean 
ya Ami PN IE 3 at Ida Cin 





164 Sanadnya dha'if 
HR. Ath-Thabarani dalam Al Kabir (12/3538). 
Al Haitsami menyebutkannya dalam A/ Majma' (8/192) dan dia berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan dia men-dha'ifkannya, 
sementara Ibnu Adi meng-hasar-kan haditsnya. Ahmad bin Tharig tidak aku 
ketahui, sedangkan para perawi lainnya tsigah.” 
Al Albani menilainya dha'f dalam Dha'f Al Jami' (1949) dan Adh-Dhaifah 
(3195). Hadits ini memang masih diperselisihkan. 


776 








Hilyatul Auliya' 





2 - o ot "RAI, “ - sA - Lg 
Gia ya Aalo Gian Temu Uade Ida 


. £ “3 Ta 2 0. 0. 9. ed o Tu. 
oa AP ala Aa ii La UU, 
Ia 2 01 ra Pa re » To # o o- : - 
LING op Olah 4 55 Cal og da) Lada 
Pd - - - 


3895. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin 
Maslamah Al Umawi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Bilal menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Ada dua orang yang mengadukan perselisihan 
kepada Rasulullah &. Lantas Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa dan aku akan 
memutuskan antara kalian berdua berdasarkan apa yang aku 
dengar dari kalian. Bisa jadi salah satu dari kalian lebih pandai 
menyampaikan hujjahnya dibanding lawannya. Jadi, barangsiapa 
yang aku putuskan untuknya padahal seharusnya itu adalah hak 
saudaranya, berarti aku telah memutuskan baginya potongan dari 
api neraka.” | | 

Hadits ini shahih, muttafag alaih dari hadits Urwah bin Az- 
Zubair, dari Zainab binti Ummu Salamah. Namun gharib dari 
hadits Zaid bin Aslam. Sulaiman bin Bilal meriwayatkan hadits ini 
darinya secara gharib. | | 


Hilyatul Auliya”" 
- Lo o 5. ve. £ Ia - 
AA 3 Kaban S5 pl SAS YAA 
8 
o- sd AG Ae 8 »£ o- o - Pap 
Capai UAS AS, (SSI ana Aj JA Gak 
o MI - Pa VEVAT Kana . So A0 
ot Bila PP tema oa Jeda Vian yana Gi 
HA Bab ap al jan ya Ot 
TK | 3 GI NS Nge - - Tg 
MI IG US JB WS AI Cp) Als 
PN - 0 - 9 Law Kan L 0. sa - : 
Up Jae ad JI Jl II AI Dangal 
..2 Xx .. 3 LA mw A gg 2 3 sa 2d 


Gs | 
| 


Sh ar set) NA LA S3 ENI Ira 
ragi 229 17 ar $$ , # 

HS ag Pa ssh NIAS hi 

| In 5 aa Tn o 3 PN UP P PN AN: 

— ME LISA Con AB Jai Oa Je Ag | 

Er PI AT, 5 ss, P0. - Na LG 5385 o an 1 


2 2 Per P EA ja o£ 22 
— Ale 3 Cai CIPT CAS TA selai) 


A 0 or Aa an 5 o oo... | 
Al SN ale Wait, OI 3 al Ni | 








Hilyatul Auliya' 


. £ BA Ke Re nan UKT Tag Si Oa 
HE ap IE JB Jin JB ad Ja P 


. 


“ 


3 
ABG 3 EN SN Ia HA 


3-0 "3 
3 net dilan 
Pd 


3896. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaid Al Azdi menceritakan kepada 
kami di Makkah, Al Husain bin Maimun menceritakan kepada 
kami, Al Hudzail bin Habib menceritakan kepada kami, dari 
Mugatil bin Sulaiman, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar 
bin Al Khaththab & dia berkata: Ketika ayat-ayat yang 
memastikan, yang mana Allah memastikan neraka bagi orang 
yang melakukannya -yaitu melakukan firman-Nya, “Janganlah 
kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil...” 
sampai akhir ayat. (Os. An-Nisaa" (4): 29) “Barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin dengan sengaja....” sampai akhir ayat. 
(Os. An-Nisaa” (4: 93), “Sesungguhnya orang yang makan harta 
anak yatim secara zhalim....” sampai akhir ayat (Os. An-Nisaa' (4): 
10). Dan semisalnya. Maka kami bersaksi bahwa orang yang 


779 


Hilyatul Auliya' 





melakukan hal itu pasti masuk neraka, sampai kemudian turunlah 
ayat, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, 
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya....” (@s. An-Nisaa' (41: 48). 

Setelah ayat itu turun, maka kami tidak bersaksi bahwa 
mereka masuk neraka, justru kami memberikan keringanan atas 
mereka karena apa yang telah Allah pastikan bagi mereka. 

Mugatil berkata: Ali bin Abi Thalib #5 berkata, “Seorang 
fakih adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari 
rahmat Allah & dan tidak memberikan keringanan bagi mereka 
untuk berbuat maksiat kepada Allah 45.”165 

Hadits ini gharib dari hadits Mugatil dan Zaid. Nu'man bin 
Abdussalam dan Hammad bin @arrazh meriwayatkannya dari 
Mugatil dengan redaksi yang berbeda namun kandungannya sama. 


- 
9 


Bab KA Ip OKI GAS -YAAV 


Ea CNG LAS Lena AS 345 13 Add 


8 - 
o Ko - to £ 3 o L 0 Ia o- 30 A4, 
PI Pa Aj PIL or lem 


AP Sea ara Sdr Man AT ae ea Tt P 
Va lag sale ai Ke Al Jaan, JB :JE le 


. 


165 Sanadnya sangat dha'if kalaupun tidak, maka ia dianggap maudhu' 
Mugatil bin Sulaiman Al Balkhi Al Mufassir dikomentari oleh Adz-Dzahabi 
dalam Adh-Dhuata wa Al Matrukin (4224), “Waki' dan lainnya 
mengatakannya sebagai pendusta”. 
Lih. A/ Mizan (4/173) dan Al Mughni ff Adh-Dhu afa ' (2/675). 


780 











« 
SN 

» 

N 


Pp 
01. of @-4 


2! 2 


. - ” Io 4 ET o- - 0 » - 
ee YI ola si Y 3 HA ya — 
A3 alan 2 


3897. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al 
Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, Habib skretaris 
Malik menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku, dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak ada tiga 
orangpun yang berkumpul memanjatkan doa kecuali Allah tidak 
akan menolak tangan (permintaan) mereka.” 166 | 

Hadits ini 'gharib dari hadits Zaid. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari Habib, dari Hisyam darinya. 


166 Sanadnya dha'iif 
HR. Ibnu Adi dalam .A/ Kami! (2/820). 
Dalam sanadnya terdapat Hisyam bin Sa'd Al Madani yang dikomentari oleh 
Adz-Dzahabi, “An-Nasa'i dan lainnya menilainya dha!f Sedangkan Ibnu 
Ma'in mengatakan, 'Yahya Al @aththan tidak mau meriwayatkan hadits 
darinya'. Ahmad mengatakan, 'Dia muhkamul hadits.” 
Ibnu Adi menambahkan, “Meski dia dha'f tapi haditsnya masih boleh ditulis.” 
Lih. A/ Mizan (4/298). 
Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Tagrib mengatakan, “Dia shadug, namun dia 
memiliki keraguan dan dituduh tasyayyu'” 


781 








Hilyatul Auliya” 

AE ses S3 oa DAYAK 
Pap - o - KG - 2 16 Na 4 0 
BO ee AOA San yaa 3 
PN PPA 
os 0. pian M1 o 0. 0. LOL a Sulu P3 
Aj ONPAL 0g IAI UI PARI US Loka pal 
8 3 - 0 Pa 7 5 - o £ 0 -. £ o 
SI ks US IE KL er al OP Kal 
22 Nae ai PENA nan Han 3 Pa aa & 
5 GL 3) Mery Ig AS pay da Dl ke 
aa NY 8, Pn Pa oz 0 See 0 
dls AI lo da Ja GA Sila, 
2 3 “ “ 3 ag Ae . o £ “ se Oa 
da Al Ja Gd NE daa Bo An 
BP, di - 2. - ae £ 2. 
PNG KS JB AB BE JB TAS NAS 
si a PN 9 Tana . 0.5 aa Pd o- 
Jar Ab ND Ssi Y :JB Ai ja 
Pan an he aa At alan ah saia an 
BE LS Cd al Sya, UK GA NI 
£ j Pn . s£ 1 3 25 £ 0 £ 2 GE... NP 
ya Tin dah Sl Sl V3 Ji Ida dia 
so ag Ng - aa PN nak ane MEA Lt 6 
AA Al lho Al Sya JP pekiad slema OUasI 
NN an ,A e Pr. , Z p 2. uk Na 
ab Ja al LEX ta Jaja JS cah 
Ro-— o Pr SA or P4 PG - or - - aa 
TE geemiadi 3 add 1 Calo Calo Co 


782 








Hilyatul Auliya 





AA 3s 5 “JG (ai sal) “JG Ka 
& £ - HO JP P4 EA 2.3 
KM JEW ABU SK JB ikan 


» 0 ga o 2 2. » - - 
Saad OP Aa 3 WB Kla WB op 
ot -, - 3 5 PI TAP , o do »£ 0 2 
ale ato MI Igy SAE Ab aa 


bag ae So Ir DA 


“. # 2 3 se di yr 3 5 - Ha e aa 
Kekar WB A01 Y id SJ B2 dls 
ar ?£ - Te 3 2 - 2 Le 3 - an “18 p.2 o£-. 
aksi Ol ai ol, (da 9 L— sXuel —aly9 
An 3 LO AN 


GEA 1JE Lela LI JS 3 
Joel GR IG mail AS JAM JG AL 


? 


e To- 0. PE APA Pa . Co. S- ud 2 PPA TA 
Sh 5 calins dal) Su Yup 0 nu 
2 9. T, a48 Li ap P 2“. st 
Cod aa cl 9 gemamd OI da SB Camat) 


aa & ba - or N, " 9 Yy 7 3. 3 ob 
y Ac READ 4 4 no A4 0 3-0 AA 


IA 20 


ap 9 gg 3 DG dn, aah 


783 


Hilyatul Auliya" 





ae AI 2 2 IS HP corong S3 Jeng 
mean vena Pn 
SA Ap 33 GEA 3 
2 Ta AI $ HS 5 TE 
SA Sang AN TE MN al ai 
Kap NA aa 3 FG Da JI 
AP Ab La yi ia BN le 
LI, TP Oa SA Ta 
Dyna OUR SP ala Cak sa 
IE KAI IA CA HA 3 3 EL 
TARI SE 


784 











Hilyatul Auliya' 
Fee BI KANAN Pr de OS it Sa db 
ae & M Ie IN Sya 5 KEAEAN ia 


- 


GAS Ipa edi Jml aa: ay d—3 Y 


Ps ka , -2 0 1,34 
SERA aa S3 aa 


rta .. Pd 


bal eny Kasi D53 (ho, 11 wi Dalam 


rd . 25 - AA 
DA SI Sita FA Dokaaal 


al PI San ip Lap La In 


Ip Li pp san 


£ o Ae 


- - P : 

Ka PP 1 ARE 3g DAS al Sola, 
. 2 ra 

3898. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 

Umar bin Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Ali menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan kepada 
kami, dari Ya'gub bin Zaid bin Thahlan, dari Zaid bin Aslam, dari 
Anas bin Malik, dia berkata: Kami bersama Nabi &, lalu mereka 


(para sahabat) menyebutkan seorang laki-laki yang berhasil 
memporak porandakan musuh dan kesungguhannya dalam jihad. 


785 


Hilyatul Auliya" 


Lantas Rasulullah & bersabda, “Aku tidak mengenalnya.” Mereka 
berkata, “Tentu wahai Rasulullah, ciri-cirinya begini dan begini.” 
Beliau bersabda, “Aku tidak mengenalnya.” Mereka terus saja 


menyebutkan ciri-cirinya kepada beliau, namun beliau tetap 
bersabda, “Aku tidak mengenalnya.” 


Sehingga orang itupun muncul, maka para sahabat berkata, 
“Itu dia wahai Rasulullah.” Lantas beliau bersabda, “Aku tidak 
mengenalnya. Orang ini adalah generasi pertama yang aku lihat 
dari umatku yang padanya terdapat tabi'at dari syetan.” 

Lalu dia datang dan memberi salam kepada Rasulullah &. 
Lantas Rasulullah & bertanya kepadanya, “Aku minta engkau 
Jujur kepada Allah apakah terbesit dalam hatimu ketika engkau 
datang kepada kami bahwa tidak ada dalam majelis ini orang yang 
lebih baik daripada engkau?" Dia menjawab, “Iya benar.” 
Kemudian dia masuk ke masjid dan shalat. | 


Lantas beliau bersabda kepada Abu Bakar, “Bangkitlah, lalu 
bunuhlah dia.” Abu Bakarpun masuk ke dalam masjid, namun dia 
mendapatinya sedang berdiri shalat. Lalu dia bergumam, 
“Sesungguhnya orang yang sedang shalat mempunyai hak, jadi 
aku harus minta persetujuan Rasulullah & dulu.” Kemudian dia 
kembali kepada Rasulullah 8, maka beliaupun bertanya 
kepadanya, “Apakah engkau sudah membunuh orang itu? Abu 
Bakar menjawab, “Belum, aku melihat dia sedang shalat dan 
menurutku shalat itu mempunyai hak dan kehormatan. Namun jika 
engkau menghendaki aku membunuhnya sekarang, maka aku 
akan membunuhnya.” Beliau menjawab, “Engkau bukanlah 
pelakunya.” Beliau bersabda, “Pergilah engkau wahai Umar, 
bunuhlah dia.” 


786 








Hilyatul Auliya 


Maka Umarpun masuk ke dalam masjid, ternyata dia 
sedang sujud. Lantas Umar menunggu dia sujud begitu lama 
sehingga jika dia mengangkat kepalanya, maka Umarpun akan 
langsung membunuhnya, namun dia tak kunjung mengangkat 
kepalanya. Kemudian Umar bergumam, “Sesungguhnya sujud itu 
mempunyai hak, maka sebaiknya aku meminta pendapat 
Rasulullah #&, karena orang yang lebih baik dariku saja masih 
meminta pendapat beliau.” Lantas Umarpun menemui 
Rasulullah &, maka beliau bertanya padanya, “Apakah engkau 
sudah membunuhnya?" Dia menjawab, “Belum, aku melihat dia 
sedang sujud dan menurutku sujud itu mempunyai kehormatan 
dan hak. .Namun: jika: sekarang engkau wahai Rasulullah 
menghendaki aku membunuhnya, maka aku akan 
membunuhnya.” Rasulullah 8& bersabda, “Engkau bukanlah 
pelakunya. Berdirilah wahai Ali dan bunuhlah dia bila engkau 
mendapatinya.” 

Ali pun berangkat, namun dia tidak menemukan orang itu, 
maka dia kembali melaporkan kepada Nabi &. Lalu Rasulullah & 
bersabda, “Apabila dia terbunuh hari ini, maka tidak akan ada dua 
orang yang berselisih di kalangan umatku sampai keluarnya 
Dajjal” Kemudian beliau menceritakan kepada para sahabat 
tentang kondisi umat-umat terdahulu, lalu beliau bersabda, “ Umat 
Musa terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, tujuh puluh 
berada di neraka dan satu berada di surga. Sementara umatku 
lebih dua golongan (dari umat Musa): satu golongan berada di 
surga, sedangkan tujuh puluh dua dari mereka berada di neraka.” 
Para sahabat bertanya, “Siapa mereka wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Jama'ah, jama'ah.” 


787 


Hilyatul Auliya' 


Ya'gub berkata: Apabila Ali menceritakan hadits ini dari 
Rasulullah & maka di dalamnya dia akan membaca ayat, “Dan 
Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup 
(hapus) kesalahan-kesalahan mereka...” hingga firman-Nya, 
“diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan 
alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.” 
(Os. Al Maa 'idah (5): 65-66). 


Lalu dia juga membaca, “Dan di antara orang-orang yang 
Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan 
dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.” (@s. Al 
A'raaf (7): 181).167 

Hadits ini gharib dari hadits Zaid, dari Anas. Kami tidak 
menulisnya kecuali dari hadits Abu Ma'syar dari Ya'gub. Ada 
beberapa orang yang meriwayatkannya dari Anas dan kami telah 
menyebutkannya di tempat yang lain. 


4 Kg - Bo 8 £ o 4 o- 


Wa— ne AM X3 Gis — YAAA 


ag 
& o-— 


167 Sanadnya dhaif 
Abu Ma'syar adalah Yusuf bin Yazid Al Bashri Al Barra” Al Atsar yang 
dikomentari oleh Al Hafizh Ibnu hajar dalam At-Tagrib (7923), “Dia shadug, 
namun ada kemungkinan salah.” 
Al Haitsami menyebut hadits ini dalam A/ Majma' (7/258) dan dia 
mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tapi dalam sanadnya 
ada Abu Ma'syar Najih, dia dha'if” 


788 





Hilyatul Auliya' 


Z Ps 
- s 


A of «Ul 3. os Na “da “ag f3 


. 


Oa ia P3 La SJ ag sale af 


2. 


Bo. 
ea AE aa ag ny SA ae 


3899. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abu Hafsh Al @afala'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Syabib menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al Jari 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, 
dari ayahnya, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi & bersabda, 
“Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka dia bukan 
termasuk golonganku.”168 


Hadits ini gharib dari hadits Zaid. Yahya Al Jari 
meriwayatkan hadits ini darinya secara gharib. Dia adalah orang 
Madinah yang tinggal di Jar di daerah pesisir. | 


8 -.. o LA YL 8 
ba hal 25 Nag kwa— —YI.. 


”.. 


“ 


168 HR. Al Bukhari (6101): dan Muslim (3343). 


Hilyatul Auliya" 


N Jaa dai Pln "3 
PES ya Ip TAP ge ah da 


P 
» 


gas , Tia Bis GG Ul LS, 
TAB ale S5 A Megan PRNYIA 


N 
“ 


A9 Yes KU Ka Kah, Siau 


P ae 3- pa 0 #3 - - 
SI Ke MI JB es of daa Tan 
PU Tn" An or 

dit sp ta elug dala 


Ae 9 


& SAI Seada ala at sg Ka 


| NO AAL Lo EX 


Shen A3 tea s Ii aa GP tea 
Jana | na Kas 8, Ju : Sen ai 


3900. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim Al @aththan Al Mugri" menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Abu 


790 

















Hilyatul Auliya 


Ghassan Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Umar 
bin Al Khaththab #,, dia berkata, “Para tawanan dibawakan 
kepada Rasulullah &. Lalu ada seorang wanita tawanan yang 
sedang berjalan, tiba-tiba dia menemukan bayi berada bersama 
para tawanan, maka diapun langsung mengambil bayi itu dan 
menggendongnya, kemudian dia menyusuinya. Lantas 
Rasulullah & bersabda, “Apakah menurut kalian wanita itu tega 
melemparkan anaknya itu ke dalam api?" Kami menjawab, “Tidak, 
demi Allah tidak mungkin selama dia mampu untuk tidak 
melemparnya.” Maka Rasulullah bersabda, “Allah lebih sayang 
kepada para hamba-Nya dibandingkan seorang ibu kepada 
anaknya.”169 


Hadits ini muttafag alaih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dalam Shahih-nya dari Sa'id bin Abi Maryam, sedangkan Muslim 
meriwayatkannya dari Al Hulwani dan Muhammad bin Sahl bin 
Askar, dari Sa'id. 


o .0 5 oo 30 3-0 .8- 
kaca o- 4 0 3 o. 340 3G. AA aa .0. 


23 0. - Te o os 0 -— oc o 2, oo 
3 Mega Meng BI kan “Ni - - an 6 
Hah OS Ve) SAI Ml 


169 HR. Al Bukhari, pembahasan: Adab (5999), dan Muslim, pembahasan: Tobat 
(2754). 


791 


Hilyatul Auliya" 
Kg EA Co RI SPI Ga MG MY 
plan BB Gefai Ta KIANG tadi La TA 
Je NASA dan Me AB 
BA Aa SA ia be UG alus 





Pee TA Jha .- “£ Si Mara ot Xx, La 
eka 4 29 menin O ag MIE Al Lo 
Ne an aa NN Maa an 
Ig elang Als Ml lo Al Jar Iu Tai 
DO £ o 5 a Han 7 2 e. “as 
CN aU 2 Jp) dl Cl Dp 
0. PS & : Tg Aa : LN AS PA - 2 
Jl Celag Kale Al ap MI Iya) 0 Hp 
IN « KM Nan pa ba na ah 2 “ KA 
Al On AP 032 ilang dala AI elo Al Iya) 
ar 2x. 
Lag 

0. P 0 BL IL Lo EX LX - 

IP Senaap Se A0 pil KUb ama 
0 - - 0 Kai " 0. na o .. 
PA Ot IP OS ea PN ga 

sei” - 5 $ 


Na ore .. £ o os 0 - NG # o 
J5S dee taken Gp BIG HP IN Cal og Jati 


792 








. Hilyatul Auliya 


PJ 


PN Mata 


CP Y se Ol up yanto padi Agar 
A a, y 4 ae ba 5 2 Nee o PA PI 5 
Al de Al Jyay Ata SI KOS oa Lele 


argo “Y 3 PET TPA PPA YO 

“yag Ol ng 06 pel g dal 

3901. Ahmad bin Abdurrahman bin Auf menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Sa'd dari Zaid bin Aslam, dari Umar bin Al Khaththab 4, bahwa 


ada seseorang yang diberi gelar A/ Himar (keledai), dia pernah 
memberi hadiah kepada Rasulullah $& berupa kue dari samin dan 
kue dari madu. Namun setiap kali dia ditagih hutang oleh 
temannya maka dia selalu mengadu kepada Rasulullah &, maka 
beliau bersabda, “Berikanlah dia uang untuk membayar 
hutangnya.” Nabi & selalu tersenyum, kemudian beliau 
memerintahkan agar dia diberikan uang, maka diapun diberi. 
Suatu ketika ada yang membawa dia menghadap Rasulullah & 
karena telah meminum khamer. Maka ada orang yang berkata, 
“Ya Allah, laknatlah dia karena betapa banyak dia diberi oleh 
Rasulullah &.” lantas Rasulullah @ berkata, “Biarkanlah dia 
karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.”170 
Hadits ini shahih, tsabit Al Bukhari meriwayatkannya 
dalam Shahih-nya dari Yahya bin Bukair, dari Al Laits, dari Khalid 
bin Zaid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aslam. Inilah yang 
menjadi landasan para ahli tauhid bahwa orang yang melakukan 


170 HR. Al Bukhari (6780). 


793 


Hilyatul Auliya' 


maksiat tidak keluar dari keimanan karena Rasulullah & bersaksi 
bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya. 


MI aan 3G. 3 


Lg bear aa Pena ara 
AP Sa 3 KEL VA Wa Hj 

SI P3 ISA A3 5 Uh oi elsa 
Hd de IM J3 J6 “JB Aa 
SI 2 Ff SA Sel at, Pam Pn 
| Hg ae us 


?” 
Or 


8 - .. “G Pa 2 - Tp 
SI Ol Kl Gita Tamao Cal NAH 
Tp Sa Mah Pa | . 0. 
A3 Pa Ing at yi EA 
K3 a- 
OB go Taj GP Unair Kata 
3902. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman As-Sagathi 


menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Mutharrif mengabarkan kepada kami, dari 


794 











Hilyatul Auliya" 


Zaid bin Aslam, dari Atha" bin Yasar, dari Abu Hurairah #, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang pergi dan 
pulang dari masjid maka Allah mempersiapkan sebuah hidangan 
baginya di surga setiap kali dia pergi atau pulang” 171 


Hadits ini shahih, muttafag '@alaih. Al Bukhari 
meriwayatkannya dari Ali bin Abdullah dan Muslim 
meriwayatkannya dari Abu Bakar dan Abu Khaitsamah, semuanya 
dari Yazid bin Harun. 


Jo AG 3 NI ah - 


Camat yi Kaban AI AS yh Gas -YA.Y 

en SA Pa Na YNA NN NN | 
P5 BA Na ai Hb 
IG IE SIA IP Ou be Lp alul 
AB an ia ih db Ko AN Ji 
OI) Inna 3 Kelemay Spa Ip3 
La BEN cma JIE AA JS ai 


oL3 0 SG. 3 
3 ? 


171 HR. Al Bukhari (662) dari Abu Hurairah, dan Muslim (1496). 


795 


Hilyatul Auliya" 


“ 
Zoo . 0 


Na SA Ka S5 ola 5 ga Aa gd 


SEA YP Ka aj je 


3903. Abu Abdullah Muhammad bin Isa Al Adib 
menceritakan kepada kami, Umair bin Mirdas menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bukair menceritakan kepada kami, 
Al @asim bin Abdullah Al Umari menceritakan kepada kami, dari 
Zaid bin Aslam, dari' Atha" bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Cara melepaskan diri dari 
kesombongan adalah dengan memakai pakaian dari wol, duduk 
bersama orang miskin di kalangan kaum muslimin, mengendarai 
keledai, dan mengikat kambing betina —atau beliau 
mengucapkan— unta” 172 Keraguan ini dari Muhammad bin 
Bukair. 


Hadits ini gharib. Kami tidak mendengarnya diriwayatkan 
secara marfu' kecuali dari hadits Al @asim dari Zaid. Sementara 


172 Sanadnya sangat dha'if 

| Dalam sanadnya terdapat Al Gasim bin Abdullah.bin Umar bin Hafsh Al 
Umari la aa 
Al Hafizh dalam At-Tagrib (5485) mengomentarinya, “Dia matruk, Ahmad 
menuduhnya dusta.” 
Al Albani menyebutkan hadits ini dalam Dha'if A/ Jami' (2324), dia 
mengambilnya dari Hilyat/ Awliya” dan Al Baihagi dalam Syui'ab A/ Iman 
dari Abu Hurairah. Dia berkata, “Hadits ini sangat dha'f” Sebagaimana dia 
juga mengatakannya di dalam Dha'ff At- “Targhib wa At-Tarhib (1266), dan Al 
Mundziri juga menyepakati ke-dha'jfannya. " 


796 





Hilyatul Auliya” 


Waki' bin Jarrah meriwayatkannya dari Kharijah bin Mush'ab dari 
Zaid secara mursal. 


